
» Kf SI • KltS » Kf H * Ml Kijj * Kfl5T» (| Kn2J « K()M« K»> ; ' 


f 12 


Ibnu Hajar Al Asqalani 


















































DAFTAR ISI 


DAFTAR ISI_vii 


KITABUL KUSUP 


16. KITAB KUSUF (Gerhana).2 

1. Shalat Saat Teijadi Kusuf (gerhana) Matahari.2 

2. Sedekah Saat Terjadi Gerhana... 12 

3. Mengucapkan Ash-Shalatu Jaami ’ah Pada Shalat Gerhana.24 

4. Khutbahnya Imam Saat Teij adi Gerhana.25 

5. Apakah Dikatakan Kusuf Atau Khusuf Untuk Gerhana Matahari? 31 

6. Sabda Nabi SAW, “ Allah SWT Menakut-nakuti para Hamba-Nya 

Dengan Kusuf (Gerhana)” .34 

7. Berlindung Dari Siksa Kubur Saat Teijadi Gerhana.40 

8. Lamanya Sujud pada Shalat Gerhana.42 

9. Shalat Gerhana dengan Berjamaah. 46 

10. Kaum Wanita Shalat Bersama Kaum Laki-laki Saat Teijadi Gerhana.. 56 

11. Orang Yang Senang Membebaskan Budak Saat Terjadi Gerhana 

Matahari.59 

12. Shalat Gerhana Di Masjid.59 

13. Matahari Tidak Mengalami Gerhana Karena Kematian atau 

Kelahiran Seseorang. 62 

14. Dzikir Saat Terjadi Gerhana, Diriwayatkan Oleh Ibnu Abbas RA.64 

15. Doa Saat Terjadi Gerhana.67 

16. Imam Mengatakan “Amma B a ’du ” Pada Khutbah Gerhana.69 

FATHUL BAARI — vii 

kampungsunnah.org 






















17. Shalat SaatTeijadi Gerhana Bulan......... 69 

18. Rakaat Pertama Dalam Shalat Gerhana Lebih Panjang.72 

19. Mengeraskan Bacaan Pada Shalat Gerhana...75 


KITABU SUJUDIL QUR'AN 


17. KITAB SUJUD AL QUR'AN (SUJUD TILAWAH).82 

1. Tentang Sujud Al Qur'an dan Sunnahnya.82 

2. Sujud Pada Surah Tanziil As-Sajdah... 86 

3. Suj ud Pada Surah Shaad.86 

4. Sujud Pada Surah An-Najm.89 

5. Kaum Muslimin Sujud Bersama Kaum Musyrikin, sedangkan Orang 

Musyrik itu Najis dan Tidak Memiliki Wudhu.90 

6. Orang yang Membaca Surah yang Ada Padanya Sujud Tilawah 

Namun Dia Tidak Sujud...93 

7. Sujud Pada Surah (cJ& «AlLit (ii).97 

8. Orang yang Sujud Karena Sujudnya Orang yang Membaca.98 

9. Manusia Berdesakan Apabila Imam Membaca Surah yang Ada 

Padanya Sujud Tilawah. 100 

10. Orang Yang Berpendapat Bahwa Allah Azza Wa Jalla Tidak 

Mewajibkan Sujud (Tilawah). 101 

11. Orang yang Membaca Ayat Sajdah Dalam Shalat Lalu Ia Sujud. 107 

12. Orang yang Tidak Mendapati Tempat Untuk Sujud Karena 

Berdesakan. 109 


KITABU TAQSHIR1SH-SHALAH 


18. KITAB MEfiG-QASHAR (MERINGKAS) SHALAT_113 

1. Meringkas Shalat dan Lamanya Bermukim yang diperbolehkan 

untuk Meringkas Shalat.113 

2. Shalat Di Mina.119 

3. Berapa Lamanya Nabi S AW Bermukim Saat Melaksanakan Haj i. 125 

4. Berapa Jarak Diperbolehkannya Meringkas Shalat? Nabi SAW 

Menamakan Satu Hari Satu Malam Sebagai Safar. 127 

5. Meringkas Shalat Apabila Keluar Dari Tempatnya. 135 

6. Shalat Maghrib [Tetap] Dilaksanakan Tiga Rakaat Ketika Safar. 144 

7. Shalat Sunah (Tathawwu’) Di Atas Hewan dan Ke Arah Mana Saja 

Hewan Itu Menghadap. 147 

8. Memberi Isyarat di Atas Hewan. 150 

9. Turun (dari Kendaraan) Untuk Melaksanakan Shalat Fardhu. 151 

10. Shalat Sunah (Tathawwu’) di Atas Keledai. 155 

viii —FATHULBAARI 

Rampungsunnah.org 


































11. Orang yang Tidak Mengerjakan Shalat Sunah Sesudah dan Sebelum 

Shalat Fardhu Ketika Bepergian. 158 

12. Orang yang Mengerjakan Shalat Sunah (Tathawwu’) Saat Safar 
Selain Sesudah dan Sebelum Shalat Fardhu, Nabi SAW 

Mengeij akan Dua Rakaat Faj ar Saat Safar. 161 

13. Menjamak Shalat Maghrib dan Isya' Saat Safar.166 

14. Apakah Adzan Atau Qamat Dikumandangkan Jika Seseorang 

Ingin Menjama’ Shalat Maghrib dan Isya‘?. 170 

15. Mengakhirkan Shalat Zhuhur Di Waktu Ashar Apabila Berangkat 
Sebelum Matahari Tergelincir, Sehubungan Dengan Ini Dinukil 

Oleh Ibnu Abbas Dari Nabi SAW.174 

16. Apabila Berangkat Setelah Matahari Tergelincir Maka Beliau 

Melaksanakan Shalat Zhuhur Lalu Naik (Kendaraan). 175 

17. Shalat dengan Duduk. 180 

18. Shalat Orang yang Duduk Dengan Isyarat. 186 

19. Apabila Tidak Mampu Duduk Maka Shalat Berbaring Dengan 

Posisi Miring... 189 

20. Apabila Seseorang Shalat dengan Duduk Kemudian Merasa 

Sehat (mendapati rasa ringan) Maka Hendaknya Menyempurnakan 
yang Tersisa.194 


KITABUT-TAHAJJUD 


19. KITAB TAHAJJUD_200 

1. Tahajj ud Di Malam Hari.200 

2. Keutamaan Qiyamul-Lail (Shalat Malam).211 

3. Lama Sujud dalam Qiyamul-Lail (Shalat Malam).215 

4. Orang yang Sakit Tidak Shalat (Malam).216 

5. Anjuran Nabi SAW Terhadap Qiyanml-La.il dan Shalat-shalat Sunah, 

Tanpa Mewajibkannya.222 

6. Shalat Nabi SAW di Malam Hari.. 237 

7. Orang yang Tidur Menjelang Fajar (Subuh).241 

8. Orang yang Makan Sahur dan Tidak Tidur Sampai Shalat Subuh.246 

9. Lama Berdiri Dalam Shalat Malam. 247 

10. Bagaimana Shalat Malam Nabi SAW, dan Berapa (rakaat) Biasanya 

beliau SAW Shalat Malam.251 

11. Bangunnya Nabi SAW" di Malam Hari Serta Shalat Malam yang 

Dihapus.255 

12. Ikatan Syetan di Tengkuk Seseorang Apabila Tidak Shalat Malam ... 262 

13. Apabila Seseorang Tidur dan Tidak Shalat, Maka Syetan Kencing 

Di Telinganya.275 

14. Doa dan Shalat di Akhir Malam.277 

FATHUL BAARI — ix 

kampungsunnah.org 





























15. Orang yang Tidur di Awal Malam dan Beribadah di Akhir Malam.... 286 

16. Shalat Malam Nabi SAW di Bulan Ramadhan dan Bulan lainnya.288 

17. Keutamaan Bersuci dan Shalat Setelah Wudhu di Siang dan Malam 

Hari... 291 

18. Tidak Disukai Berlebihan dalam Beribadah.297 

19. Tidak Disukai Meninggalkan Shalat Malam Bagi yang Biasa 

Melakukannya.301 

20. Bab.301 

21. Keutamaan Orang yang Terbangun Di Malam Hari Lalu 

Melaksanakan Shalat.306 

22. Senantiasa Melaksanakan Shalat Dua Rakaat (sunah) Fajar.314 

23. Tidur Miring ke Kanan Setelah Melakukan Shalat Dua Rakaat 

(sunah) Fajar. 315 

24. Berbincang-bincang Setelah Shalat Dua Rakaat (Fajar) dan Tidak 

Berbaring (Tidur).317 

26. Berbincang-Bincang Setelah Shalat (Sunah) Dua Rakaat Fajar.320 

27. Senantiasa Memelihara Dua Rakaat Fajar, dan Orang yang 

Menamakannya Sebagai Perbuatan Sunah (Tathawwu 'j.322 

28. Apa yang Dibaca Pada Dua Rakaat (Sunah) Fajar.323 

25. Shalat Sunah Dua Rakaat-Dua Rakaat.329 

Bab-bab Tentang Shalat Sunah 

29. Shalat Sunah Setelah Shalat Fardhu.336 

30. Orang yang Tidak Shalat Sunah Setelah Shalat Fardhu. 339 

31. Shalat Dhuha Saat Safar (bepergian).340 

32. Orang yang Tidak Shalat Dhuha dan Menganggapnya Sebagai 

Perkara yang tidak Mengikat.354 

33. Shalat Dhuha Saat Tidak Bepergian (mukim).358 

34. Shalat Dua Rakaat Sebelum Zhuhur .. 363 

35. Shalat (sunah) Sebelum Shalat Maghrib.365 

36. Shalat Sunah Berjamaah.368 

37. Shalat Sunah di Rumah. 374 


KITABU FADHLISH-SHALAH FI 
MASJID MAKKAH WAL MADINAH 


20. KITAB KEUTAMAAN SHALAT DI MASJID MAKKAH 

DAN MADINAH.377 

1. Keutamaan Shalat di Masjid Makkah dan Madinah... 377 

2. Masjid Quba'.393 

3. Orang yang Mendatangi Masjid Quba' Setiap Sabtu.395 

4. Mendatangi Masjid Quba' dengan Berjalan Kaki dan Berkendaraan. 396 

5. Keutamaan Tempat Antara Kuburan dan Mimbar (Nabi SAW).397 

x — FATH iJL BAARI 

kampungsunnah.org 
































6. Keutamaan Masjid Baitul Maqdis.398 


KITA BI!L AMAL FISH-SHALAH 


21. KITAB PERBUATAN DALAM SHALAT 

1. Membantu Dengan Tangan Dalam Shalat Apabila Termasuk 

Urusan Shalat. 401 

2. Perkataan yang Dilarang Saat Shalat.405 

3. Tasbih dan Pujian yang Diperbolehkan Bagi Laki-laki Saat Shalat.... 414 

4. Menyebut Suatu Kaum Atau Memberi Salam Saat Shalat Kepada 

Orang Lain Secara Berhadapan, Sedang Ia tidak Tahu.417 

5. Bertepuk Tangan Bagi Wanita.419 

6. Orang yang Mundur Atau Maju Saat Shalat Karena Ada Sesuatu 

yang Teij adi.420 

7. Apabila Ibu Memanggil Anaknya yang Sedang Shalat.422 

8. Menyapu (Mengusap) Kerikil Saat Shalat.424 

9. Membentangkan Kain Untuk Sujud Saat Shalat.427 

10. Perbuatan yang Dibolehkan Saat Shalat.427 

11. Jika Hewan Terlepas Saat (Pemiliknya) Shalat.429 

12. Meludah dan Meniup yang Diperbolehkan Saat Shalat.436 

13. Laki-laki yang Bertepuk Tangan Saat Shalat Karena Tidak Tahu, 

Maka Shalatnya Tidak Batal...... 443 

14. Apabila Dikatakan Kepada Orang yang Shalat “Hendaklah 
Engkau Mendahului”, atau “Tunggu” Lalu Ia Melakukannya, 

Maka Hal Itu Tidak Mengapa.......444 

15. Tidak Boleh Menjawab Salam Saat Shalat.446 

16. Mengangkat Tangan Saat Shalat Karena Ada Sesuatu yang Teijadi... 449 

17. Bertolak Pinggang Saat Shalat.451 

18. Memikirkan Sesuatu Saat Shalat.455 


KITABLS-SAHWI 


22. KITAB SAHWI___463 

1. Lalai Ketika Berdiri Dari Dua Rakaat Shalat Fardhu.463 

2. Apabila Shalat Lima Rakaat. 469 

3. Apabila Salam Pada Rakaat Kedua Atau Rakaat Ketiga, Maka 

Hendaknya Sujud Dua Kali Seperti Sujud Saat Shalat Atau Lebih 
Lama.478 

4. Orang yang Tidak Tasyahud Pada Dua Sujud Sahwi.482 

5. Orang yang Takbir Pada Dua Sujud Sahwi. 486 

6. Apabila Tidak Tahu Berapa Rakaat yang Telah Dilaksanakan 
-Tiga Atau Empat- Maka Handaknya Melakukan Sujud Dua 

FATHUL BAARI — xi 

kampungsunnah.org 






























Kali Dalam Kondisi Duduk.500 

7. Sujud Sahwi dalam Shalat Fardhu dan Shalat Sunah.502 

8. Apabila Seseorang Diaj ak Bicara Saat Melakukan Shalat 

Maka Ia Mengisyaratkan Dengan Tangannya dan Mendengarkan 508 

9. Memberi Isyarat Saat Shalat.512 


xii — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 







s' ' ^ ^ s' s / 

16. KITAB KUSUF (GERHANA) 


Dalam pembahasan ini, lafazh basmalah tercantum dalam 
riwayat Karimah. Sedangkan dalam riwayat Al Mustamli disebutkan 
dengan “Bab-bab Kusuf (gerhana)”. Adapun dalam sebagian naskah 
tertulis “Kitab” sebagai ganti “Bab-bab”. 

Menurut etimologi (bahasa) Kusuf berarti berubah menjadi 
hitam, seperti dikatakan l kasafa wajhuhu au haaluhu’ (wajah atau 
keadaannya berubah suram). Dikatakan kasafat asy-syams, yakni 
matahari berubah menjadi hitam (gelap) dan cahayanya hilang. Ulama 
berbeda pendapat mengenai lafazh * kusuf dan ‘ khusuf , apakah 
keduanya merupakan sinonim atau tidak, hal itu akan dijelaskan. 


1. Shalat Saat Terjadi Kusuf (gerhana) Matahari 


p iUl «5)1 : Jl5 ^J\ 

Of-U J J «dll {jf * 3 

* * * j, q g ^ 0 ® & s O s ^ O s 

ISLs C»b»-S OJj-aJ pbL~So (1)1 J <~Lp «dJl 

ji; i: Li^ 1 


1040. Dari Al Hasan, dari Abu Bakrah, dia berkata, kami berada 
di sisi Rasulullah SAW dan matahari mengalami kusuf (gerhana), 
maka Nabi SAW berdiri dengan menyeret selendangnya hingga 
masuk masjid. Maka, kami pun (ikut) masuk ke dalamnya. Lalu Nabi 
SAW shalat dua rakaat mengimami kami hingga matahari tampak 
(kembali). Lalu Nabi SAW bersabda, “ Sesungguhnya matahari dan 


2 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




bulan tidak mengalami kusuf (gerhana) karena kematian seseorang. 
Apabila kalian melihat keduanya (mengalami gerhana), maka shalat 
dan berdoalah hingga disingkapkan apa yang ada pada kalian 




JIS :[}jk tl ’cSp, :JlS ^ ’jc 

plil A>-1 d)[ 

. I j.\l<aA \Cpplilj ISU c<Ull p b 1 


s s 


1041. Dari Qais, dia berkata; aku mendengar Abu Mas’ud 
berkata, Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya matahari dan bulan 
tidak mengalami gerhana (kusuf) karena kematian seseorang di 
antara manusia. Akan tetapi keduanya adalah dua tanda di antara 
tanda-tanda (kebesaran) Allah. Apabila kalian melihat keduanya 
(mengalami gerhana) maka berdiri dan shalatlah.” 


d' i. f- ** ®|. " f * f , t's' V, ' ' 's * O, ' 

4*JLp i.-» g iVP 4\il J 

^ “ / ✓ ✓ ** v /• 

j Vj a>-I p^*J jbL-o^j V jl-Sjlj j| : Ju-j 

ISU t ifcl obi ^ 0&1 


1042. Dari Ibnu Umar RA, bahwa dia menceritakan dari Nabi 
SAW, “Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami khusuf 
(gerhana) karena kematian seseorang dan tidak pula karena 
kehidupannya (kelahirannya). Akan tetapi keduanya adalah dua tanda 
di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah. Apabila kalian melihat 
keduanya (mengalami gerhana), maka shalatlah .” 


&l jk aIji pli" :Jli J' ojilil J- 

pJJ JUll i^^Ldl (jLas o L* <u!p 


FATHUL BAARI — 3 

kampungsunnah.org 




'y <jl «lIp <5il 4il dj^j JUi 

aJ)I I j£-i\ j I jL*pi ^Jolj lili c4JL>J ^J Jj>-i CP OI^Akj 


1043. Dari Al Mughirah bin Syu’bah, dia berkata, matahari 
mengalami kusuf (gerhana) pada masa Rasulullah SAW di hari 
meninggalnya Ibrahim (putra Rasulullah). Maka manusia berkata, 
“Matahari mengalami kusuf (gerhana) karena kematian Ibrahim.” Lalu 
Rasulullah SAW bersabda, “ Sesungguhnya matahari dan bulan tidak 
mengalami kusuf (gerhana) karena kematian seseorang dan tidak pula 
karena kehidupannya (kelahirannya). Apabila kalian melihat 
(gerhana), maka hendaklah kalian shalat dan berdoa kepada Allah.” 


Keterangan Hadits : 


(Bab shalat saat terjadi kusuf [gerhana] matahari). Yakni 
tentang disyariatkannya hal itu, dan ini merupakan hal yang 
disepakati. Akan tetapi yang diperselisihkan adalah tentang hukum 
dan caranya. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah 
mu'akkadah (yang sangat dianjurkan). Akan tetapi Abu Awanah 
dalam kitab shahih- nya menyatakan bahwa hukumnya adalah wajib. 
Saya tidak menemukan ulama yang berpendapat demikian selain dia, 
kecuali yang dinukil dari Malik yang menyamakannya dengan hukum 
shalat Jum’at. Ibnu Al Manayyar menukil dari Abu Hanifah, bahwa 
menurutnya hukum shalat gerhana adalah wajib. Demikian pula yang 
dinukil oleh sebagian penulis kitab madzhab Hanafi. Adapun 
mengenai cara shalat Gerhana akan dibahas kemudian. 




(Rasulullah SAW berdiri 


menyeret atau menarik selendangnya). Dalam pembahasan tentang Al- 

* 

Libas (pakaian) diriwayatkan melalui jalur lain dari Yunus, 


(dengan tergesa-gesa). Dalam riwayat An-Nasa'i dari Yazid bin 

c 

Zurai’, dari Yunus, disebutkan, j* (karena tergesa-gesa). 


Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Asma' disebutkan 


4 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




3j*af Jr jJL.} dp <Sil u^p jfc ^iiJl ci~f 


4jli^j (terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, maka 


beliau merasa cemas —dan terburu-buru — hingga salah memakai 
baju besi sampai ia mendapatkan selendangnya). Yakni beliau hendak 
memakai selendangnya namun beliau memakai baju besi karena 
hatinya cemas dan takut. Hal ini dijadikan dalil bahwa menyeret 
pakaian tidak tercela, kecuali bagi orang yang bertujuan untuk 
menyombongkan diri, 1 Dalam hadits Abu Musa dijelaskan sebab 
ketergesa-gesaan beliau. 


Uj i Jia5 {maka beliau shalat dua rakaat mengimami kami). 
An-Nasai menambahkan, OyUoJ 'CS {Sebagaimana kalian shalat). Hal 


ini dijadikan dalil bahwa shalat Kusuf (gerhana) sama seperti shalat 
sunah {nafilah). Namun Ibnu Hibban dan Al Baihaqi memahaminya 
dengan makna “sebagaimana kalian shalat Gerhana. Sebab Abu 
B akrab membicarakan hal itu kepada penduduk Bashrah, sementara 
Ibnu Abbas telah mengajarkan kepada mereka bahwa shalat Gerhana 
terdiri dari dua rakaat, dimana setiap rakaatnya ada dua kali ruku’ 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Syafi’i, Ibnu Abi Syaibah 
dan selain keduanya. Untuk mempertegas hal tersebut, dalam riwayat 
Abdul Warits, dari Yunus di bagian akhir pembahasan tentang kusuf 
(gerhana), disebutkan bahwa yang demikian itu terjadi pada saat 
meninggalnya Ibrahim, putra Rasulullah SAW. 


Riwayat serupa telah disebutkan dalam hadits Jabir yang dikutip 
oleh Imam Muslim, &S"j JS* J* {Sesungguhnya pada setiap 

rakaat terdapat dua kali ruku’). Riwayat ini menunjukkan bahwa 
kisah tersebut sama. Nampaknya riwayat Abu Bakrah bersifat mutlak, 
namun dalam riwayat Jabir ada tambahan penjelasan tentang cara 
ruku’ dalam shalat Gerhana. Untuk itu, berpegang dengannya adalah 


1 Seandainya beliau mengatakan “bukan karena sengaja menyeretnya", niscaya lebih tepat 
berdasarkan keumuman hadits shahih “ Apa-apa yang lebih rendah daripada mata kaki, maka 
ia berada di neraka”. Wallahu a’lam. 


FATHUL BAARI — 5 

kampungsunnah.org 




lebih utama. Dalam sebagian besar jalur periwayatan hadits ini dari 
Aisyah disebutkan, j ^ {Sesungguhnya pada setiap 

rakaat terdapat dua kali ruku ’). Lalu dalam hadits beliau yang dikutip 
oleh Ibnu Khuzaimah dikatakan bahwa yang demikian teijadi pada 
hari kematian Ibrahim (putra Rasulullah SAW). 

ci*Ji J»- {hingga matahari tampak). Lafazh ini dijadikan dalil 
tentang lama shalat Gerhana, yaitu hingga matahari nampak kembali. 

t * 

Namun Ath-Thahawi menjawab, bahwa dalam hadits dikatakan, 'V-ai 
{hendaklah kalian shalat dan berdoa). Dalam arti lain, jika kita 


selesai melaksanakan shalat Gerhana, namun matahari belum juga 
nampak (muncul kembali), maka hendaknya kita menyibukkan diri 
dengan berdoa hingga gerhana berakhir. 

Ibnu Daqiq Al Id menguatkan bahwa batas tersebut (matahari 
muncul kembali) adalah untuk shalat dan berdoa, sehingga mungkin 
saja doa tersebut dilakukan setelah selesai shalat sampai matahari 
muncul kembaln Dengan demikian, shalat Gerhana tidak harus 
dilakukan dengan lama, atau mengulanginya kembali —jika matahari 
belum nampak— sampai matahari muncul (gerhana berakhir). 


Dalam riwayat An-Nasa'i dari hadits An-Nu’man bin Basyir 
disebutkan, <5si <5it cJLS 

cJWi {terjadi gerhana matahari pada 


masa Rasulullah SA W, maka beliau shalat dua rakaat dua rakaat dan 
meminta (berdoa) hingga matahari tampak kembali). Apabila riwayat 

e 

ini akurat, maka kemungkinan lafazh j-sifj {dua rakaat) maksudnya 


adalah dua kali ruku’. Penggunaan lafazh “rakaat” dengan maksud 
ruku’ telah disebutkan dalam hadits Al Hasan, 


o c w J o Vs e 

SiTj JS' {terjadi gerhana bulan, sedang 


Ibnu Abbas berada di Bashrah. Maka beliau shalat dua rakaat, pada 
setiap rakaat dua kali rakaat [baca: ruku j). Hadits ini diriwayatkan 
oleh Imam Asy-Syafi’i. 


6 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Abu 
Qilabah, ji ^ jl# &T, ^T, dk DlT jJLj 4* & J~* 4 


(Bahwasanya Nabi SAW biasa pada setiap kali ruku’ satu rakaat, 
beliau mengutus seseorang untuk melihat apakah matahari telah 
tampak). Dengan demikian, kemungkinan yang dimaksud dapat 
dipastikan. Akan tetapi bila terbukti kejadian ini berlangsung lebih 
dari sekali, maka tidak ada lagi kemusykilan. 


( V r k!iJl DI :j d* (maka Nabi SAW bersabda, 

“Sesungguhnya matahari..”). Pada riwayat Ibnu Khuzaimah 
ditambahkan, Jlii O» 8, & Cis (Ketika matahari telah tampak 


kembali, maka beliau berkhutbah kepada kami seraya bersabda...). 
Hal ini dijadikan dalil bahwa munculnya matahari tidak membatalkan 
khutbah. 


dsA cj°4 J (karena kematian seseorang). Dalam riwayat Abdul 
Warits dijelaskan mengapa Nabi SAW berkata seperti itu, £' Di dliij 

(Yang demikian 

itu karena seorang putra Nabi SAW —yang bernama Ibrahim- 
meninggal dunia, maka manusia berkata tentang itu). Dalam riwayat 
Mubarak bin Fadhalah yang dikutip oleh Ibnu Hibban disebutkan, 


iili ^>l3l J d Oli j^ftl^jl ^ (U-'O 




j»Iftljjl OjiJ ^Jl cJ L S LjI (Manusia berkata, “Sesungguhnya 


gerhana matahari terjadi karena kematian Ibrahim”). Sementara 
dalam riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Ibnu 
Khuzaimah dan Ibnu Hibban menggolongkannya sebagai hadits 
shahih. Dari Abu Qilabah, dari An-Nu’man bin Basyir, dia berkata, 


J*- 4j t'M (J-'J && J* Sy*) J* ir^' cJLfti 


DI DjaPJj [yd DI :Jl3 oiiu Cli to£*Jl Jjd (d J*Jl ^ 

s y ^ s * J . 0 o o * ' ° # ^ 

dJlHS' fjdj tfrUl g . »l i {j* 4?* ^ d **; y yJiilj ^jnoJdi (terjadi 


gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, maka beliau SAW 
keluar dengan terburu-buru sambil menyeret pakaiannya hingga 


FATHUL BAARI — 7 

kampungsunnah.org 



mendatangi masjid. Beliau SAW senantiasa shalat hingga matahari 
tampak kembali. Ketika matahari tampak, maka beliau bersabda, 
“Sesungguhnya manusia beranggapan bahwa matahari dan bulan 
tidak mengalami kusuf (gerhana) kecuali karena kematian salah 
seorang pembesar, padahal sesungguhnya tidaklah demikian. "). (Al 
Hadits). 

Hadits ini membatalkan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang 
meyakini bahwa bintang-bintang itu mempengaruhi kehidupan di 
bumi. Hal ini sebagaimana sabda beliau SAW dalam pembahasan 
tentang Istisqa' (memohon hujan), laS” (y ( Mereka 

mengatakan, “Kita diberi hujan karena terbenamnya bintang ini...’'). 

Al Khaththabi berkata, “Pada masa jahiliyah, mereka 
beranggapan bahwa gerhana itu teijadi karena adanya perubahan di 
muka bumi, baik berupa kematian maupun hal-hal yang tidak 
diinginkan (mudharat). Oleh karena itu. Nabi SAW memberitahukan 
bahwa yang demikian termasuk keyakinan yang batil. Sesungguhnya 
matahari dan bulan adalah dua ciptaan yang tunduk kepada Allah, 
keduanya tidak memiliki kekuasaan terhadap ciptaan lain dan tidak 
pula memiliki kekuatan untuk menolak mudharat dari diri mereka 
sendiri. 

Hadits ini juga menjelaskan perhatian dan kasih sayang Nabi 
SAW terhadap umatnya, serta perasaan takut beliau terhadap 
Tuhannya. 

Al obT jfi (dua tanda di antara tanda-tanda [kebesaran] 

Allah). Yakni tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan 

keesaan dan keagungan kekuasaan-Nya, atau tanda kebesaran Allah 

untuk mengingatkan manusia agar takut terhadap siksaan-Nya. 

Pemahaman ini didukung oleh firman-Nya dalam surah Al Israa' ayat 
«* * 

59 yang berbunyi, 'yyd ob5!b U) (Dan Kami tidak memberi 
tanda-tanda itu melainkan untuk mengikuti). 


8 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Masalah ini akan dijelaskan ketika membahas sabda beliau 
SAW, oiCfi U# {Allah menakuti hamba-hamba-Nya dengan 

keduanya). 

liti {apabila kalian melihatnya), yakni melihat tanda 

kebesaran tersebut. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani 
disebutkan, Uajiutj liU {Apabila kalian melihat keduanya). Demikian 

pula dalam riwayat Al Ismaili. Maksudnya, apabila kalian melihat 
gerhana bulan atau matahari, karena tidak mungkin akan terjadi 
gerhana matahari dan bulan dalam waktu yang bersamaan —menurut 
kebiasaan— meskipun yang demikian tidak mustahil dalam kekuasaan 
Allah SWT. 

Lafazh ini merupakan dalil disyariatkannya shalat saat terjadi 
gerhana bulan. Dalam riwayat Ibnu Mundzir disebutkan, J&- 

Lj’jiS {Hingga selesai gerhana manapun di antara 

keduanya yang mengalami gerhana). Lafazh ini lebih tegas 
menunjukkan apa yang dimaksud. Abu Awanah menyebutkan, dalam 
sebagian jalur periwayatan diterangkan bahwa yang demikian itu 
terjadi pada hari Ibrahim —putra Nabi SAW— meninggal dunia. Hal 
serupa juga diterangkan dalam Musnad Asy-Syafi’i. Ini mendukung 
pendapat yang telah kami kemukakan bahwa apa yang telah 
diceritakan adalah satu kisah yang sama. 

\yjis {maka hendaklah kalian berdiri dan shalat). Kalimat 

ini dijadikan dalil tidak ditetapkannya waktu tertentu untuk melakukan 
shalat Gerhana, sebab shalat ini dikaitkan dengan terjadinya gerhana 
itu sendiri, dan ini terjadi kapanpun di siang hari. Pandangan ini 
merupakan pendapat Imam Syafi’i serta ulama yang mengikutinya, 
sedangkan ulama madzhab Hanaft mengecualikan pada waktu-waktu 
yang dimakruhkannya untuk melaksanakan shalat. Inilah pandangan 
yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad, sementara dalam 
madzhab Maliki dikatakan bahwa waktunya adalah sejak 


FATHUL BAARI — 9 

kampungsunnah.org 



diperbolehkan mengerjakan shalat sunah hingga matahari tergelincir. 
Pada riwayat lain dikatakan, “Hingga shalat Ashar”. 

Faktor yang mendukung pendapat pertama, yaitu bahwa yang 
dimaksud adalah mengerjakan ibadah ini sebelum matahari tampak 
kembali. Sementara mereka telah sepakat bahwa shalat ini tidak 
diqadha' setelah gerhana berakhir. Apabila shalat ini terbatas pada 
waktu tertentu, maka mungkin saja matahari telah tampak kembali 
sebelum waktu tersebut, sehingga maksud untuk mengerjakan shalat 
tidak tercapai. Saya tidak mendapatkan pada satu pun di antara jalur- 
jalur periwayatan hadits ini -meski sangat banyak- bahwa beliau 
mengerjakan shalat Gerhana kecuali pada waktu dhuha. Tetapi yang 
demikian terjadi secara kebetulan dan tidak berarti dilarang untuk 
mengerjakannya pada waktu yang lain. Namun riwayat yang ada 
sepakat menyatakan bahwa beliau S AW segera melaksanakan shalat. 

oli—AJ ’i! ( keduanya tidak mengalami gerhana). Ibnu Khuzaimah 

dan Al Bazzar meriwayatkan melalui jalur Nafi’ dari Ibnu Umar, dia 
berkata, o t» fjn c JLdt- (terjadi gerhana matahari (khusuf) 

y O x 

pada hari kematian Ibrahim). Di dalamnya juga disebutkan, ty£j$l3 

\°jps\j 4*1 jTi Jfj eSLall {Bersegeralah menuju shalat [minta 

perlindungan] serta dzikir kepada Allah, dan berdoa serta 
bersedekahlah). 

*i!j (dan tidak pula untuk kehidupannya). Tambahan ini 

menimbulkan kemusykilan, sebab konteks hadits tersebut 
berhubungan dengan anggapan mereka bahwa gerhana itu terjadi 
akibat kematian Ibrahim, dan mereka tidak menyinggung masalah 
kehidupan. Namun kemusykilan ini mungkin dijawab, bahwa 
disebutkannya kehidupan dalam hadits ini berfungsi menghilangkan 
anggapan mereka bahwa tidak terjadinya gerhana karena kematian 
seseorang, tidak berkonsekuensi bahwa gerhana itu tidak terjadi 
karena kelahiran seseorang. Oleh sebab itu, syariat memberi penafian 
secara umum untuk menolak anggapan yang demikian. 


10 —FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Cj\j> (pada hari meninggalnya Ibrahim), yakni Ibrahim 

bin Nabi SAW. Mayoritas sejarawan mengatakan bahwa Ibrahim 
meninggal pada tahun ke-10 H. Ada yang mengatakan pada bulan 
Rabi’ul Awwal, ada yang mengatakan juga pada bulan Ramadhan, 
sementara sebagian yang lain mengatakan pada bulan Dzulhijjah. 
Mayoritas mereka mengatakan bahwa kejadian ini berlangsung pada 
hari kesepuluh. Sebagian mengatakan pada hari keempat, dan 
sebagian lagi mengatakan pada hari keempat belas. Namun penetapan 
liari ini tidak dapat dibenarkan jika dikatakan peristiwa itu 
berlangsung pada bulan Dzulhijjah, sebab Nabi SAW saat itu berada 
di Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Sementara telah dinukil 
melalui riwayat yang akurat bahwa beliau SAW menyaksikan 
kematian anaknya [Ibrahim] ketika berada di Madinah. Hanya saja 
dikatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun ke-7 H. Apabila 
kebenaran perkataan ini dapat dibuktikan, maka penetapan hari tadi 
dapat dibenarkan. 

Imam An-Nawawi menegaskan bahwa Ibrahim meninggal dunia 
pada tahun peijanjian Hudaibiyah. Namun pernyataan An-Nawawi 
ditanggapi, bahwa beliau SAW saat itu berada di Hudaibiyah dan 
kembali ke Madinah pada akhir bulan. Dari keterangan-keterangan di 
atas terdapat bantahan bagi ahlul hai'ah (para astronom) yang 
beranggapan bahwa kematian yang dimaksud tidak mungkin teijadi 
pada waktu-waktu yang telah disebutkan. Sementara Imam Syafi’i 
berpandangan bahwa gerhana itu teijadi pada hari raya. Namun 
pernyataan Syafi’i ditolak oleh mereka yang berpegang dengan 
pandangan para astronom. Lalu para pendukung madzhab Syafi’i 
membantah kembali pandangan ini, dan mereka benar dalam hal ini. 

Catatan 

Imam Bukhari memulai pembahasan tentang kusuf (gerhana) 
dengan hadits-hadits mengenai shalat yang bersifat mutlak, tanpa 
dikaitkan dengan sifat atau cara tertentu. Hal ini mengisyaratkan 


FATHUL BAARI — 11 

kampungsunnah.org 




bahwa apabila seseorang melakukan shalat sebagaimana biasa, maka 
hal itu telah mencukupi, meskipun melakukan shalat Kusuf (gerhana) 
sebagaimana cara yang khusus itu lebih utama. Demikian pendapat 
mayoritas ulama. Sementara sebagian ulama madzhab Syafi’i -seperti 
Al Bandaniji- berpendapat bahwa shalat Kusuf (gerhana) dua rakaat 
seperti shalat sunah lainnya tidaklah mencukupi. Wallahu a'lam. 


2. Sedekah Saat Terjadi Gerhana 


<5>l 4Jl Jtfp (Ji, oJuJ*- :cJb aJ, JIp ^p 

«5)1 L5 Cs» 4)1 J JJj 'JL&i jJH-j aIIp 
5)y*>j jili ^15 j»j 4^^5”"JlLls *ir j 

J J** ^ 5*^' c/ P Jli»C 

fi 4^ 4)i ^i!)i Liki cJl^ji uij L3>J| 

'V J -t?-! o j-«J DIawo^cj *V dl)l o>b I Obd 01 I Jli 

* * * 

C : Jli J 1 °jsX^3jj I °jb>j <5)1 Idib jlgjlj bis cajGJ 

***$*'•£•$$**+ " i '* § ' % '*• f $ * * 

< a \ b .41*1 jI OwUP jl 4Ul L* 4^)1 j 

.QT J4&T, ki ^wJ psA b d’JSZ J &\j olli 


1044. Dari Aisyah, dia berkata, “Terjadi gerhana matahari pada 
masa Rasulullah SAW. Maka, Rasulullah SAW shalat mengimami 
manusia. Beliau berdiri dan memperlama berdiri, kemudian ruku’ dan 
memperlama ruku’. Kemudian beliau berdiri dan memperlama berdiri, 
namun lebih singkat daripada berdiri yang pertama. Kemudian beliau 
ruku’ dan memperlama ruku’, namun lebih singkat daripada ruku yang 


12 —FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



pertama. Kemudian beliau sujud dan memperlama sujud, lalu 
melakukan pada rakaat kedua sama seperti yang dilakukan pada rakaat 
pertama. Kemudian beliau selesai shalat dan matahari telah nampak 
kembali. Lalu beliau berkhutbah di hadapan manusia dengan memuji 
Allah serta menyanjung-Nya, kemudian bersabda, ‘ Sesungguhnya 
matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda 
(kebesaran) Allah, keduanya tidak mengalami gerhana karena 
kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya (baca: 
kelahirannya). Apabila kalian melihat hal itu, maka berdoalah kepada 
Allah, bertakbir, shalat dan bersedekahlah Kemudian beliau 
bersabda, ‘ Wahai umat Muhammad! Demi Allah, tidak ada seorang 
pun yang lebih cemburu daripada Allah apabila hambanya yang laki- 
laki atau hambanya yang perempuan melakukan perzinaan. Wahai 
umat Muhammad! Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, 
niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis 

Keterangan Hadits : 

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dari 
riwayat Hisyam bin Urwah, dari bapaknya. Kemudian satu bab 
berikutnya beliau menyebutkan hadits yang sama dari riwayat Ibnu 
Syihab, dari Urwah. Lalu dua bab berikutnya beliau menyebutkan 
hadits tersebut dari riwayat Amrah, dari Aisyah. 

Dalam setiap riwayat tersebut terdapat keterangan yang tidak 
ditemukan dalam riwayat yang lainnya. Pada hadits-hadits yang ada 
dalam pembahasan tentang kusuf (gerhana) disebutkan perintah shalat, 
sedekah, dzikir dan doa serta lainnya. Dalam pembahasan ini, riwayat 
yang lebih penting disebutkan lebih dahulu, demikian selanjutnya. 
Hadits yang memuat perintah untuk bersedekah hanya terdapat dalam 
riwayat Hisyam. Oleh sebab itu, sesuailah jika disebutkan pada bab 
ini. Selain itu sedekah merupakan amalan yang dilakukan setelah 
shalat, maka dalam pembahasan ini bab tentang perintah untuk 
sedekah ditempatkan setelah bab tentang shalat Gerhana. 


FATHUL BAARI — 13 

kampungsunnah.org 




j £& 4il tJLe d!l Jjlij J^p ^ C-al s y - (terjadi 

gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, maka beliau shalat). 
Hal ini dijadikan dalil bahwa beliau SAW senantiasa berada dalam 
keadaan wudhu. Oleh sebab itu, beliau tidak perlu berwudhu lagi pada 
saat ingin melakukan shalat ketika itu. Akan tetapi argumentasi ini 
perlu diteliti kembali, karena dalam konteks hadits ini terdapat lafazh 
yang dihapus dari kalimat seperti akan disebutkan dalam riwayat Ibnu 
Syihab, [g $1 tXai ’ iJ ddxl\ cLy (telah terjadi 

gerhana matahari, maka beliau SAW keluar menuju masjid dan 
manusia membuat shaf di belakangnya). Sedangkan dalam riwayat 
Amrah disebutkan, p 'JZ j® c-iUu (telah 

terjadi gerhana matahari, maka beliau kembali pada saat dhuha lalu 
lewat di antara kamar kemudian beliau berdiri dan shalat). 


Setelah terbukti perbuatan-perbuatan ini tidak disebutkan pada 
riwayat di atas, maka bisa saja lafazh yang menunjukkan bahwa beliau 
SAW berwudhu tidak disebutkan pula. Oleh sebab itu, hadits di atas 
tidak dapat dijadikan nash (dalil tegas) untuk mengatakan bahwa 
beliau SAW saat itu dalam keadaan berwudhu. 





(beliau memperlama berdiri). Dalam riwayat Ibnu 


Syihab disebutkan, 


j # ^ 

iijyk as-ljl tjSli (Maka beliau membaca dengan 


bacaan yang panjang). Disebutkan pada bagian akhir pembahasan 
tentang shalat melalui jalur lain dari Ibnu Syihab, jiijk 

(Maka beliau SA W membaca surah yang panjang). Disebutkan dalam 
hadits Ibnu Abbas, yang akan disebutkan setelah empat bab, ij*J lyi 

w» m h* k (Beliau membaca [ayat] seperti 


panjangnya surah Al Bagarah pada rakaat pertama). 


Abu Daud meriwayatkan riwayat yang serupa melalui jalur 
Sulaiman bin Yasar, dari Urwah, seraya ditambahkan, J 

"mm * 

JT ‘ja \‘'yd p lili 3*Sf J\ j* (beliau SAW membaca [ayat] seperti 


14 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



panjangnya surah Aali ‘Imraan ketika berdiri pertama pada rakaat 
kedua). 

^ o ^ 'i' / j; f * 

(kemudian beliau berdiri dan memperlama 

berdiri). Dalam riwayat Ibnu Syihab disebutkan, Jli ^ 

(Kemudian beliau mengatakan samVallazhu liman hamidah 
[semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya]). Lalu 
ditambahkan melalui jalur lain dari Ibnu Syihab pada bagian akhir 
kitab kusuf (gerhana), eJJj Gj (Rabbanaa walakal hamdu 

[Wahai Tuhan kami dan bagi-Mu segala puji]). 

Keterangan ini dijadikan dalil disukainya mengucapkan dzikir 
yang disyariatkan saat i ’tidal (bangkit dari ruku’) di awal berdiri yang 
kedua pada rakaat pertama. Namun sebagian ulama generasi 
belakangan dari madzhab Syafi’i mempersoalkan hal ini, karena 
waktu berdiri itu adalah untuk membaca -bukan untuk i’tidal (yang 
dikenal)- berdasarkan kesepakatan ulama yang berpandangan adanya 
tambahan ruku’ pada setiap rakaat untuk membaca Al Faatihah, 
meskipun Muhammad bin Maslamah Al Maliki menyelisihi hal 
tersebut. Jawabnya, sesungguhnya shalat Kusuf (gerhana) disyariatkan 
dengan cara tertentu sehingga tidak dapat dianalogikan dengan shalat 
yang lain. Bahkan semua perbuatan yang terbukti dilakukan Nabi 
SAW dalam shalat gerhana, berarti telah disyariatkan dan merupakan 
dasar (pokok) bagi qiyas itu sendiri. Dengan pemahaman ini, 
mayoritas ulama membantah mereka yang menganalogikan shalat 
Gerhana dengan shalat sunah pada umumnya, hingga mereka 
melarang menambah ruku’ [dalam shalat Gerhana]. Namun Ath- 
Thahawi mengisyaratkan bahwa pandangan para ulama madzhabnya 
adalah berdasarkan qiyas [analogi] kepada shalat sunah. Tetapi 
pendapat ini dikritik, karena qiyas [analogi] tidak dapat diterapkan 
dengan adanya nash dalam masalah tersebut. 

Sebenarnya shalat Kusuf (gerhana) lebih menyerupai shalat Id 
dan shalat-shalat sunah yang dilakukan dengan beijamaah daripada 
dengan shalat-shalat sunah secara mutlak. Oleh karena itu, shalat 


FATHUL BAARI — 15 

kampungsunnah.org 



jenazah memiliki kekhususan karena tidak ada ruku’ dan sujud, 
sedangkan dalam shalat Id ada tambahan takbir, dan shalat Khauf ada 
tambahan perbuatan yang banyak serta boleh membelakangi kiblat. 
Demikian pula halnya shalat Kusuf (gerhana), ia memiliki ciri 
tersendiri dengan adanya tambahan ruku’. Maka, pandangan yang 
mengatakan bahwa dalam shalat Gerhana ada tambahan ruku’ telah 
mengamalkan nash dan qiyas sekaligus, berbeda dengan mereka yang 
tidak berpendapat demikian. 

jJ' Jd’li {beliau memperlama ruku ’). Saya tidak menemukan 

dalam jalur periwayatan hadits tersebut keterangan tentang bacaan 
pada saat ruku’. Hanya saja para ulama sepakat bahwa bacaan tersebut 
bukan ayat Al Qur'an, tetapi bacaan itu adalah dzikir yang berupa 
tasbih, takbir dan selainnya. Dalam riwayat ini tidak disebutkan 
tentang memperlama i’tidal dan duduk antara dua sujud. Pembahasan 
hal ini akan disebutkan pada bab “Memperlama Sujud”. 

cJ£d oyjtii {kemudian beliau selesai dari shalat 

sementara matahari telah tampak). Dalam riwayat Ibnu Syihab 
disebutkan, 01 Jli ci*Jl {Matahari telah tampak 

sebelum beliau SA W menyelesaikan shalat). Sedangkan dalam riwayat 
An-Nasa'i disebutkan, ^ {Kemudian beliau melakukan 

tasyahud dan salam). 

, 's' 

^ull LJaAi {beliau berkhutbah di hadapan manusia). Di sini 

terdapat syariat khutbah pada saat kusuf (gerhana). Namun yang 
mengherankan, Imam Malik telah meriwayatkan hadits Hisyam yang 
menyatakan dengan tegas adanya khutbah [dalam shalat Gerhana], 
sementara para ulama madzhabnya tidak berpendapat demikian. 
Pembahasan mengenai hal ini akan diterangkan setelah satu bab. Hal 
ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa tampaknya matahari kembali 
[setelah gerhana] tidak menggugurkan khutbah, berbeda jika matahari 
tampak sebelum shalat, dimana kondisi itu menggugurkan shalat dan 
khutbah. Apabila matahari tampak saat shalat berlangsung, maka 


16 — FATHUL BAAR1 

Eampungsunnah.org 



shalat tersebut harus diteruskan. Sementara Ashbagh mengatakan, 
“Hendaknya shalat diteruskan seperti mengerjakan shalat sunah 
biasa.” 


£& j aUi (beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya). 
An-Nasa'i menambahkan dalam hadits Samurah, jj ii' jlp $ 

(dan bersaksi bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusan-Nya). 

‘jSA (lebih cemburu). Lafazh ini adalah isirn tafdhil (superlatif) 

i» 

dari kata ghirah Maknanya menurut bahasa adalah perubahan 


yang terjadi akibat “ hamiyyah Asal penggunaan kata “cemburu” 
adalah antara pasangan suami-istri serta keluarga, dan semua ini 

’y 

mustahil bagi Allah SWT, sebab Dia bersih dari semua perubahan 
dan kekurangan. Maka, lafazh ini harus dipahami dalam konteks 
majaz. Untuk itu dikatakan, oleh karena hasil cemburu adalah untuk 
membentengi keluarga serta melindungi mereka dan mencegah orang 
yang hendak mengganggu mereka, maka Allah disifati demikian 
karena Dia melarang orang yang melakukan perbuatan itu serta 
mengancamnya, maka ini termasuk gaya bahasa menamakan sesuatu 
dengan apa yang menjadi konsekuensi logisnya. 


Ibnu Faurak mengatakan, bahwa maksud lafazh tersebut adalah 
tidak ada seorang pun yang melebihi Allah SWT dalam melarang 
perbuatan keji. Ibnu Faurak juga mengatakan bahwa kecemburuan 
Allah itu berupa perubahan kondisi orang yang berbuat maksiat 
dengan siksaan-Nya baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana 


firman Allah dalam surah Ar-Ra’d ayat 11, s ’jjlu fj* li 0) 


1 Hamiyyah adalah suatu dorongan dalam jiwa untuk menjaga kehormatan diri, keluarga 
maupun agama dari pelecehan -penerj. 

2 Suatu hal yang mustahil jika Allah SWT diberi sifat cemburu dengan pengertian yang 
menyerupai cemburu pada makhluk (ciptaan). Adapun cemburu yang sesuai dengan 
keagungan-Nya SWT maka tidak mustahil dijadikan sebagai sifat-Nya, seperti yang 
diindikasikan oleh hadits serta apa yang semakna dengannya. Menurut pendapat Ahlu Sunnah 
wal Jama’ah bahwa sifat cemburu Allah SWT itu tidak serupa dengan sifat cemburu pada 
makhluk. Tidak ada yang mengetahui sifat serta hakikatnya kecuali Allah SWT, sebagaimana 
halnya dengan sifat bersemayam di Arsy ( istiwa '), turun pada sepertiga malam terakhir 
(nuzuul), ridha dan murka serta sifat-sifat Allah yang lain. Wallahu a’lam. 


FATHUL BAARI — 17 

kampungsunnah.org 




{Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri). 

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan bahwa pendapat Ahlu Tanzih 
(orang-orang yang tidak menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya) 
dalam hal ini terbagi menjadi dua; ada yang menakwilkan (memberi 
interpretasi) dan ada yang tidak. Mereka yang menakwilkan 
mengatakan, bahwa maksud kecemburuan Allah itu adalah larangan 
[untuk melakukan kemaksiatan] dan perlindungan [dari perbuatan 
maksiat]. Ini termasuk kalimat majaz mulazamah. 

Ath-Thaibi dan selainnya berpendapat bahwa hubungan makna 
ini dengan yang sebelumnya, yakni lafazh “ Berdzikirlah kepada 
Allah... dan seterusnya” adalah, ketika mereka diperintahkan untuk 
menolak bencana dengan berdzikir, berdoa, shalat dan bersedekah, 
maka sangat sesuai bila mereka dicegah untuk melakukan perbuatan 
maksiat yang menyebabkan datangnya bencana. Terutama [larangan 
untuk melakukan] zina, karenanya merupakan bentuk kemaksiatan 
yang paling besar. 

Dikatakan pula, “Oleh karena zina adalah jenis kemaksiatan 
yang paling keji dan memiliki pengaruh sangat kuat dalam 
membangkitkan kemarahan, maka sangat tepat dalam konteks ini 
apabila pelakunya ditakuti dengan siksaan dari pemilik kecemburuan 
dan penciptanya, yaitu Allah SWT.” 

Dalam lafazh {wahai umat Muhammad) terdapat 

makna rasa kasih yang disertai kekhawatiran, sebagaimana seorang 
bapak yang merasa kasihan dan khawatir kepada anaknya, maka ia 
akan mengatakan kepadanya, “Wahai anakku”. 

Di sini Nabi SAW mengatakan “ wahai umat Muhammad", 
padahal beliau seharusnya mengatakan “ Wahai umatku ”. Hikmah 
yang terkandung dalam penyebutan langsung nama Muhammad [umat 
Muhammad] untuk menggantikan kata ganti orang pertama “ku” 


18 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



[umatku] adalah karena kalimat ini berada dalam konteks peringatan 
dan takhwif (menakut-nakuti), dimana jika kata tersebut dinisbatkan 
kepada kata ganti, akan bermakna penghormatan. Serupa dengan 

kalimat ini adalah sabda beliau SAW, 'j* 'i .uk* cJu iihli l* 

* * * 

* , 

<*at (Wahai Fathimah binti Muhammad, aku tidak dapat 
menolongmu sedikitpun dari Allah). 

Nabi SAW memulai ucapannya dengan sumpah untuk 
mempertegas berita yang disampaikan, meskipun kejujuran beliau 
tidak diragukan. Barangkali disebutkannya “hamba laki-laki” dan 
“hamba wanita” secara khusus adalah untuk menjaga etika terhadap 
Allah SWT, karena Dia Maha Suci dari mempunyai istri dan keluarga, 
dimana pada umumnya kecemburuan itu berkaitan dengan hal-hal ini. 

Dari kalimat “ wahai umat Muhammad ” dapat dipetik suatu 
pelajaran bahwa orang yang memberi nasihat supaya tidak 
mengucapkan perkataan yang menunjukkan kehebatan dirinya saat 
menyampaikan nasihatnya, tapi hendaknya ia bersikap tawadhu’ 
(merendahkan diri), sebab dengan demikian orang yang 
mendengarnya lebih dapat mengambil manfaat dari apa yang 
disampaikan kepadanya. 

\j> jj (kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui), 

yakni mengetahui besarnya kekuasaan Allah serta siksaan-Nya 
terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Ada pula yang 
mengatakan bahwa yang dimaksud adalah; seandainya ilmu kalian 
berkesinambungan sebagaimana ilmuku. Sebab ilmu beliau SAW 
berlangsung terus menerus, berbeda dengan ilmu orang lain. Pendapat 
lain mengatakan, maksudnya adalah seandainya kalian mengetahui 
keluasan rahmat Allah serta kesantunan-Nya sebagaimana yang aku 
ketahui, niscaya kalian akan menangis [karena tidak dapat mengetahui 
dan mendapatkannya]. 

bCis (niscaya kalian akan sedikit menangis ). Ada 

pendapat yang mengatakan bahwa makna “sedikit” di sini adalah 

FATHUL BAARi — 19 

kampungsunnah.org 



“tidak sama sekali”. Artinya, kalian tidak akan tertawa kecuali hanya 
sedikit, karena diri kalian diliputi rasa takut dan sedih. 

Ibnu Baththal meriwayatkan dari Al Muhallab bahwa penyebab 
itu semua adalah kebiasaan orang-orang Anshar yang senang bersenda 
gurau dan menyanyi. Lalu beliau membahas panjang lebar untuk 
mengukuhkan hal tersebut, namun semuanya tidak berlandaskan dalil 
yang kuat. Namun dari mana diketahui bahwa ucapan itu ditujukan 
kepada orang-orang Anshar, sedangkan kisah ini terjadi pada akhir 
masa kehidupan Nabi SAW dimana kota Madinah telah dipenuhi oleh 
orang-orang Makkah serta para utusan suku-suku Arab. Pernyataan ini 
telah dibantah oleh Ibnu Al Manayyar dan tidak perlu dibahas 
kembali. 

Hadits ini menyebutkan agar khutbah itu lebih ditekankan pada 
sisi ancaman dan takhwif (menakut-nakuti) daripada menyebutkan 
rukhshah (keringanan), sebab dengan menyebutkan keringanan akan 
membangkitkan syahwat yang sesuai dengan keinginan jiwa. Seorang 
dokter ahli akan melawan penyakit dengan apa yang menjadi 
pantangannya bukan memberikan sesuatu yang justeru menambah 
parah penyakitnya. 

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa cara pelaksanaan shalat 
Kusuf (gerhana) berbeda dengan shalat pada umumnya, baik dalam 
panjangnya bacaan, lama berdiri dan lain-lain, begitu pula tambahan 
jumlah ruku’ pada setiap rakaat. Turut meriwayatkan bersama Aisyah 
mengenai hal itu Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Amr (dimana 
riwayat keduanya dinukil oleh Bukhari dan Muslim). Riwayat serupa 
dinukil pula dari Asma' binti Abu Bakar, seperti pada pembahasan 
tentang sifat shalat, dari Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, 
dari Ali yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Abu Hurairah 
yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dari Ibnu Umar yang diriwayatkan 
oleh Al Bazzar, serta dari Ummu Sufyan yang diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani. Pada riwayat-riwayat mereka terdapat keterangan tambahan 
yang dinukil oleh pakar hadits terpercaya, maka sikap untuk 


20 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



menerimanya lebih utama daripada mengabaikannya. Demikianlah 
sikap yang ditempuh oleh mayoritas ulama serta para mufti. 

Keterangan tambahan mengenai hal itu telah disebutkan pula 
melalui jalur lain. Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur lain dari 
Aisyah dan dari Jabir disebutkan, bahwa pada setiap rakaat ada tiga 
kali ruku’. Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur lain dari 
Ibnu Abbas bahwa pada setiap rakaat terdapat empat kali ruku’. Lalu 
dalam riwayat Abu Daud dari hadits Ubay bin Ka’ab dan Al Bazzar, 
dari hadits Ali, bahwa pada setiap rakaat terdapat lima kali ruku’. 
Namun semua jalur periwayatan ini tidak ada yang tidak cacat, 
sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Abdul Barr. 

Penulis kitab Al Huda telah menukil dari Imam Syafi’i, Imam 
Ahmad dan Bukhari bahwa mereka menganggap riwayat-riwayat yang 
memuat keterangan adanya ruku’ lebih dari dua kali pada setiap rakaat 
shalat Gerhana merupakan kesalahan dari sebagian perawi, karena 
kebanyakan jalur-jalur periwayatan hadits itu mungkin untuk 
dipadukan satu sama lain. Hal yang menyatukannya adalah peristiwa 
itu terjadi pada hari kematian Ibrahim putra Nabi SAW, dan apabila 
terjadi kesatuan kisah, maka yang harus dijadikan pegangan adalah 
riwayat yang paling berdasar ( rajih ). 

Dalam mengompromikan riwayat-riwayat yang berbeda itu, 
sebagian ulama berpendapat bahwa kisah tersebut berlangsung lebih 
dari satu kali, karena gerhana itu terjadi beberapa kali. Maka, setiap 
riwayat yang ada menyebutkan keadaan setiap peristiwa yang terjadi, 
sehingga semua sifat [cara] shalat yang diriwayatkan dapat diamalkan. 
Pandangan ini menjadi kecenderungan Ishaq, akan tetapi tidak ada 
keterangan akurat menurut beliau mengenai ruku’ lebih dari empat 
kali. 

Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundzir, Al Khaththabi serta ulama 
madzhab Syafi’i yang lain berkata, “Boleh mengamalkan semua sifat 
shalat Gerhana yang dinukil melalui jalur shahih, dan ini termasuk 
perbedaan yang diperbolehkan.” Pandangan ini didukung oleh Imam 


FATHUL BAAR1 — 21 

kampungsunnah.org 



An-Nawawi dalam kitabnya, Syarah Muslim. Sebagian ulama 
mengemukakan bahwa sedikit tidaknya ruku 5 tergantung pada cepat 
dan lamanya matahari tampak kembali [setelah gerhana]. Apabila 
matahari tampak kembali pada awal ruku’, maka cukup dilakukan 
seperti shalat sunah yang lain. Apabila matahari belum tampak, maka 
jumlah ruku’ dapat ditambah. Apabila belum tersingkap juga, maka 
dilakukan lagi ruku’ ketiga, demikian seterusnya hingga sampai pada 
akhir jumlah ruku’ yang diriwayatkan pada shalat tersebut. 

Tetapi pandangan ini ditanggapi oleh Imam An-Nawawi serta 
ulama lainnya, bahwa tampaknya matahari tidak dapat diketahui sejak 
awal dan tidak pula pada rakaat pertama. Sementara riwayat-riwayat 
yang ada sepakat bahwa jumlah ruku’ pada kedua rakaat itu adalah 
sama. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rakaat tersebut merupakan 
maksud utama dan telah diniatkan sejak awal. Namun mungkin 
dijawab bahwa kemungkinan yang menjadi patokan adalah rakaat 
pertama, sedangkan rakaat kedua hanya mengikuti [yang pertama]. 
Apapun yang teijadi para rakaat pertama akibat lamanya matahari 
tampak, maka hal serupa dilakukan pula pada rakaat kedua agar 
teijadi kesamaan antara keduanya. Berdasarkan hal ini maka Al 
Ashbagh berkata, “Apabila matahari tampak saat shalat berlangsung, 
maka rakaat kedua dilakukan sebagaimana shalat biasa.” Dengan 
demikian, orang yang akan shalat Gerhana masuk ke dalam shalat 
dengan niat (shalat sunah) mutlak, lalu menambah jumlah ruku’ sesuai 
lamanya gerhana, dan tidak ada larangan mengenai hal itu. 

Sementara itu para ulama madzhab Hanafi menanggapi riwayat 
yang menyebutkan tambahan ruku’ dengan memahami bahwa yang 
dimaksud adalah mengangkat kepala untuk melihat matahari, apakah 
telah tampak atau belum. Apabila matahari belum tampak, maka 
beliau SAW kembali meneruskan ruku’. Beliau melakukan hal itu satu 
kali atau balikan beberapa kali. Maka, orang yang melihat hal itu 
mengira sebagai ruku’ tambahan. Tapi pernyataan ini ditolak 
berdasarkan hadits-hadits shahih yang menegaskan bahwa beliau 
SAW sengaja memperlama waktu berdiri di antara kedua ruku’ 


22 — FATHUL BAARI t 

lcampungsunnah.org 



tersebut; apabila maksudnya sekedar melihat matahari, tentu tidak 
perlu memperlama berdiri. Apalagi hadits-hadits tersebut menyatakan 
dengan tegas bahwa beliau SAW membaca [ayat] pada saat bangkit 
dari ruku’ pertama, maka semua ini menolak pemahaman yang 
dikemukakan di atas. Apabila apa yang mereka katakan itu benar, 
niscaya Rasulullah SAW telah melakukan perbuatan di luar ibadah 
yang disyariatkan; atau hal ini berkonsekuensi adanya suatu gerakan 
dalam shalat yang tidak dikenal dalam shalat lainnya, dan inilah yang 
hendak mereka hindari. 

Palajaran yang dapat diambil 

1. Segera melaksanakan shalat serta hal-hal yang disebutkan saat 
teijadi gerhana. 

2. Larangan banyak tertawa. 

3. Anj uran memperbanyak menangis. 

4. Memperhatikan akhir kehidupan seseorang [kematian], kefanaan 
dan mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. 

5. Bantahan bagi mereka yang mengatakan bintang-bintang 
memiliki pengaruh terhadap keadaan di bumi, sebab hal ini tidak 
dimiliki matahari dan bulan lalu bagaimana dengan selain 
keduanya. 

6. Mendahulukan imam dalam hal tempat. 

7. Meluruskan shaf [bari san shal at]. 

8. Bertakbir setelah berdiri di tempat shalat. 

9. Menjelaskan apa yang dikhawatirkan akan diyakini tidak 
sebagaimana mestinya. 

10. Perhatian sahabat dalam menukil perbuatan Nabi SAW agar 
dapat diikuti. 

11. Hikmah teijadinya gerhana adalah menjelaskan contoh yang 
akan teijadi pada hari kiamat. 

FATHUL BAARI — 23 

kampungsunnah.org 




12. Gambaran siksa bagi orang yang tidak berdosa. 

13. Peringatan agar seseorang senantiasa takut dan berharap. Dalam 
hal ini matahari tertutup lalu ditampakkan kembali agar seorang 
mukmin senantiasa takut dan berharap kepada Tuhannya. 

14. Terjadinya gerhana mengisyaratkan celaan bagi orang-orang 
yang menyembah matahari atau bulan. Sebagian ulama 
memahami ayat dalam surah Al Fushshilat ayat 37 “ Janganlah 
bersujud kepada matahari dan jangan (pula) kepada bulan, 
tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya ” bahwa 
yang dimaksud adalah shalat Kusuf (gerhana), sebab ia 
merupakan waktu paling tepat untuk berpaling dari beribadah 
kepada keduanya. Perubahan dan kekurangan yang tampak dari 
keduanya seharusnya tidak terjadi pada Dzat yang disembah, 
yaitu Allah SWT. 


3. Mengucapkan Ash-Shalatu JaamVah Pada Shalat Gerhana 


L Jj*■ <cliLS lll :JlS 1 cf- ^ 'J*" 

0) Iss y jjd- J aJs- J y* j 


1045. Dari Abdullah bin Amr RA, dia berkata, “Ketika terjadi 
gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, maka diserukan 
‘Innash-shalaata JaamVah (sesungguhnya shalat beijamaah)’.” 


Keterangan Hadits : 

IsJy (diserukan ). Demikian yang terdapat di tempat ini dalam 

bentuk kata kerja pasif. Imam Bukhari dan Muslim menegaskan dalam 
hadits Aisyah bahwa Nabi SAW mengutus Mu’adz untuk menyerukan 
demikian. Ibnu Daqiq Al Id berkata, “Hadits ini menjadi hujjah bagi 


24 —FATHHL BAARI t 

Kampungsunnah.org 




mereka yang menyukai hal tersebut, sebagaimana yang disepakati 
bahwa dalam shalat ini tidak ada adzan dan qamat”. 

0 ] (Sesungguhnya shalat berjamaah). Sebagian 

ulama menyatakan lafazh “ ash-shalaatu jaami’ah” boleh dibaca 
dengan baris fathah pada akhir keduanya (yakni ash-shalaata 
jaami ’ata), boleh dengan baris dhammah pada keduanya (yakni; ash- 
shalaatu jaami’atu), dan boleh pula memberi baris dhammah pada 
kata pertama dan baris fathah pada kata kedua (yakni; ash-shalaatu 
jaami ’ata ) atau sebaliknya. 


4. Khutbahnya Imam Saat Terjadi Gerhana 

jUlj aIp 4*1 L.jav- AJuSii- cJl 5 j 

Aisyah dan Asma’ berkata, “Nabi SAW berkhutbah.” 


Cr^LJl ^ j&j 1 && jp 

tof-ijj cJwai £7 4-ip 4)1 

p 05.1^5 jUi-j ^lip 4*1 <ui Sj^j i'J&> 


' * * * 


ep! j* I^Sj 4)1 iJlS IpjS"j 


jsi ^ ^33 S? r M kW & J* > 

ji iJukJl dJUj VJ 2ul ^ :Jl5 P SjV\ ^ 

^9 dJii Ji; {Jt J 15 |»j c-b>xl* 

^JDl ^Lp ^15 ol J-5 cJbttJlj ol-titl» 

*Vj i)Uuo«| 'V aAJI o^Ld OkaS L*_* ;Jl5 aJL&I jA L»j 


FATHUL BAARI — 25 

kampungsunnah.org 




Lp ol S' y J[ IjPjili LLaj-oJjSj lili c4jC>J 


l^&\ cl2^- }y_ oir ni£ iui J Jji of 

> ✓ tf Z' O y y yy O 

0 y O y ''[l'' ( .1 D ^ ^ ., __ . z' O ^ ^ O J O ✓ . 

C-jL~>- ^jj i3>->-l uj !ojjj*J cJLis 4«iuLP ojjP c^jjb»- JiUj 

/ yy 

.s£j| fcf cj^f: Jli c^ii jL j£ Sj: p 4 LjlJl 


1046. Dari Aisyah (istri Nabi SAW), dia berkata, “Terjadi 
gerhana matahari pada zaman Nabi SAW, maka beliau keluar menuju 
masjid dan manusia berbaris di belakangnya, lalu beliau bertakbir. 
Rasulullah SAW membaca dengan bacaan yang panjang, kemudian 
beliau takbir dan ruku’ seraya memperlama ruku’nya. Kemudian 
beliau mengucapkan ‘sami ’allacihu liman hamidah ’ (semoga Allah 
mendengar orang yang memuji-Nya). Beliau SAW berdiri dan tidak 
sujud, lalu membaca bacaan yang panjang namun lebih pendek 
daripada bacaan pertama. Kemudian beliau takbir dan ruku’ seraya 
memperlama ruku’nya namun lebih singkat daripada ruku’ pertama. 
Kemudian beliau mengucapkan ‘ sami ’allaahu liman hamidah 
rabbanaa lakal hamdu ’ (semoga Allah mendengar orang yang 
memuji-Nya, wahai Tuhan kami bagi-Mu segala pujian), setelah itu 
beliau sujud. Kemudian beliau melakukan hal yang sama seperti itu 
pada rakaat terakhir. Beliau SAW menyempurnakan empat kali ruku’ 
pada empat kali sujud, dan matahari telah tampak sebelum beliau 
menyelesaikan shalat. Kemudian beliau berdiri, lalu memuji Allah 
SWT sebagaimana yang layak untuk-Nya. Kemudian beliau bersabda, 
1 Keduanya adalah dua tanda di antara tanda-tanda (kebesaran) 
Allah, keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang 
dan tidak pula karena kehidupannya (baca: kelahirannya). Apabila 
kalian melihat keduanya (mengalami gerhana), maka bersegeralah 
untuk melakukan shalat' .” Katsir bin Abbas menceritakan bahwa 
Abdullah bin Abbas RA biasa menceritakan tentang hari terjadinya 
gerhana matahari, sama seperti hadits Urwah dari Aisyah. Aku berkata 
kepada Urwah, “Sesungguhnya saudara laki-lakimu pada saat terjadi 
gerhana matahari berada di Madinah dan beliau tidak melebihkan dari 


26 — FATH L BAARI 1 

kampungsunnah.org 




dua rakaat, sama seperti shalat Subuh.” Dia [Urwah] berkata, “Benar! 
Sungguh ia telah menyalahi Sunnah.” 

Keterangan Hadits : 

(Bab khutbahnya imam saat terjadi gerhana ). Ada perbedaan 
pendapat tentang khutbah gerhana. Imam Syafi’i dan Ishaq serta 
mayoritas ahli hadits menganggapnya sebagai hal yang disukai 
(mustahab). Ibnu Qudamah berkata, “Tidak ada pendapat Imam 
Ahmad yang sampai kepada kami mengenai hal itu.” Sementara 
penulis kitab Al Hidayah (dari madzhab Hanafi) berkata, “Tidak ada 
khutbah gerhana, karena hal itu tidak dinukil dari Nabi SAW.” Akan 
tetapi pendapat ini dibantah, karena banyak hadits shahih yang 
menerangkan adanya khutbah gerhana. Pendapat yang masyhur dalam 
madzhab Maliki menyebutkan tidak adanya khutbah gerhana, padahal 
Imam Malik sendiri meriwayatkan hadits yang menyebutkan adanya 
khutbah. 

Sebagian ulama madzhab Hanafi menjawab, bahwa Nabi SAW 
tidak bermaksud untuk melakukan khutbah secara khusus, tetapi 
beliau bermaksud menjelaskan kesalahan mereka yang meyakini 
bahwa gerhana terjadi akibat kematian manusia. Akan tetapi jawaban 
ini kembali ditanggapi berdasarkan keterangan dalam hadits-hadits 
shahih yang menegaskan adanya khutbah gerhana, serta syarat- 
syaratnya berupa pujian, sanjungan, nasihat serta hal-hal lain yang 
tercakup dalam hadits. Di samping itu, beliau SAW tidak hanya 
menjelaskan sebab terjadinya gerhana. Sementara syariat mewajibkan 
kita untuk mengikuti semua yang dinukil dari Nabi SAW. Sedangkan 
hal-hal yang khusus bagi Nabi SAW tidak dapat ditetapkan kecuali 
berdasarkan dalil. 

Ibnu Daqiq Al Id telah menerangkan lemahnya penakwilan 
(interpretasi) tersebut, dia berkata, “Sesungguhnya maksud khutbah 
tidak terbatas pada hal-hal tertentu, setelah melakukan pujian, 
sanjungan dan nasihat. Sebab-sebab gerhana dan yang lainnya yang 


FATHUL BAARI — 27 

kampungsunnah.org 




telah disebutkan, termasuk maksud khutbah gerhana. Maka dalam 
rangka mengikuti Nabi SAW, imam menyebutkan hal-hal tersebut 
saat khutbah gerhana.” 

Benar, bahwa Ibnu Qudamah tidak sependapat bahwa khutbah 
gerhana sama seperti dua khutbah Jum’at dan khutbah hari raya, sebab 
tidak ditemukan indikasi dalam hadits yang mengarah ke situ. 
Pandangan ini menjadi kecenderungan Ibnu Al Manayyar dalam 
catatan kaki (Al Hasyiyah) beliau, disertai bantahan bagi mereka yang 
mengingkari adanya khutbah karena adanya keterangan yang jelas 
dalam hadits-hadits di atas. Lalu beliau menyebutkan bahwa sebagian 
ulama madzhabnya menafikan khutbah gerhana dengan alasan bahwa 
dalam hadits-hadits itu tidak disebutkan keterangan beliau SAW naik 
mimbar. Kemudian Ibnu Al Manayyar menolak argumentasi tersebut, 
dengan alasan bahwa mimbar bukan merupakan syarat khutbah. Di 
samping itu, tidak disebutkannya dalam hadits bukan berarti bahwa 
hal itu tidak terjadi. 



berkata, “Nabi SAW berkhutbah”). Adapun hadits Aisyah dalam 
masalah ini telah disebutkan satu bab sebelumnya melalui jalur 
Hisyam. Dalam bab ini Imam Bukhari kembali menyebutkan hadits 
tersebut melalui jalur Ibnu Syihab, dan tidak ada keterangan tentang 
khutbah. Akan tetapi Imam Bukhari hanya ingin menjelaskan bahwa 
keduanya adalah satu hadits, dan pujian yang tercantum pada jalur 
periwayatan Ibnu Syihab itu diucapkan saat khutbah. Sedangkan 
hadits Asma' -yakni Asma' binti Abu Bakar yang merupakan saudara 
perempuan Aisyah dari pihak bapak- akan dibicarakan setelah sebelas 
bab. 

s jp jib ( bersegeralah ), yakni mintalah perlindungan dan 

berangkatlah untuk shalat. Ini mengisyaratkan bahwa segera 
melakukan apa yang diperintahkan, dan berlindung kepada Allah 
SWT -saat terjadi hal-hal yang menakutkan- dengan cara berdoa dan 
beristighfar (memohon ampunan) atas kekhilafan dalam melakukan 


28 FAT ^SMf?hngsunnah.org 



kemaksiatan merupakan faktor yang diharapkan dapat menghilangkan 
hal-hal yang ditakuti. Di samping itu, dosa merupakan sebab bencana 
dan siksaan di dunia maupun di akhirat. 


fibCaJi (i menuju shalat), yakni shalat tertentu yang telah 


dikenal [gerhana]. Shalat inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW 
sebelum khutbah. Adapun mereka yang menjadikan lafazh ini sebagai 
dalil bahwa yang dimaksud adalah shalat secara mutlak (tanpa batasan 
tertentu) telah melakukan kesalahan. Dari lafazh ini dapat disimpulkan 
bahwa berjamaah bukanlah syarat sahnya shalat gerhana, sebab di sini 
terdapat isyarat untuk segera melaksanakan shalat. Sedangkan 
menunggu jamaah kadang berakibat luputnya waktu shalat atau 
membiarkan sebagian waktu tanpa diisi dengan shalat. 


’jjk ojAJ dkj (dan biasanya Katsir bin Abbas 


menceritakan). Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Az-Zubaidi 
dari Az-Zuhri disebutkan dengan lafazh, ( Katsir 


bin Abbas telah mengabarkan kepadaku), lalu ditegaskan bahwa 
hadits tersebut langsung dari Nabi SAW. Imam Muslim dan An- 
Nasa'i meriwayatkan sama seperti itu melalui jalur Abdurrahman bin 
Namir dari Az-Zuhri, lalu beliau menyebutkan matan (materi hadits) 
dengan lafazh, £>j' c JL S JU» 


{Beliau shalat pada hari terjadinya gerhana matahari sebanyak empat 
ruku ’ dalam dua rakaat dan empat kali sujud). Al Ismaili 
menyebutkannya dengan panjang lebar melalui jalur ini. 


X 9 

OJ {sesungguhnya saudara laki-lakimu) yakni Abdullah bin 

Zubair. Hal ini dinyatakan dengan jelas oleh Imam Bukhari melalui 

jalur lain, seperti akan disebutkan pada akhir pembahasan tentang 

* 

kusuf (gerhana). Sedangkan dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, cJis 


'j») s4uiu jAj j in m u &\j lyji 

ptaJi jl? bi Jk? Ui il)l Sijf {Aku berkata kepada Urwah, 

",Demi Allah, saudara laki-lakimu (Abdullah bin Zubair) tidak 


FATHUL BAARI — 29 

kampungsunnah.org 



melakukan yang demikian. Telah terjadi gerhana matahari sedang 
beliau berada di Madinah pada saat beliau hendak berangkat ke 
Syam. Tidaklah dia shalat (gerhana) melainkan sama seperti shalat 
Subuh. ”). 


atLll iLM ijir? (dia berkata, "Benar! Sungguh ia telah 

menyalahi Sunnah. ”). Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, : Jtis 
£u*Ji ( dJ l'jS t Jir (ibeliau berkata, "Benar! Demikianlah yang 


ia lakukan, dan ia telah menyalahi Sunnah. ”)• Keterangan ini 
dijadikan dalil untuk melakukan dua kali ruku’ pada setiap rakaat 
dalam shalat Kusuf (gerhana). Tetapi dalam hal ini Urwah adalah 
seorang tabi’in sedangkan Abdullah bin Zubair adalah seorang 
sahabat, maka berpegang dengan perbuatan Abdullah bin Zubair 
adalah lebih tepat. Tanggapan ini dijawab, bahwa meskipun perkataan 
Urwah (dalam kedudukannya sebagai seorang tabi’in) "hal ini 
termasuk Sunnah ” dikatakan mempunyai hukum mursal (menurut 
pendapat yang shahih ), namun dalam hal ini Urwah telah 
menyebutkan hadits Aisyah dari Nabi SAW. Maka, terhapuslah 
kemungkinan pernyataan Urwah tidak dinisbatkan kepada Nabi SAW 
(i mauquf) ataupun kemungkinan sanad- nya terputus ( munqathij , 
sehingga keterangan yang disandarkan langsung kepada Nabi SAW 
(marfu r ) harus lebih dikedepankan daripada keterangan yang tidak 
disandarkan langsung kepada Nabi SAW (mauguf). Oleh karena itu, 
Urwah memvonis perbuatan saudaranya telah keliru. Akan tetapi 
masalah ini sangat relatif, apa yang dilakukan Abdullah sebenarnya 
menunjukkan bahwa ia telah melaksanakan perintah Nabi SAW untuk 
melaksanakan shalat saat gerhana, meskipun perbuatan itu belum 
maksimal menurut Sunnah yang sempurna. Ada pula kemungkinan 
bahwa Abdullah bin Zubair tidak sengaja melakukannya untuk 
menyalahi Sunnah, tetapi dia belum mendapatkan informasi tentang 
tata cara shalat Kusuf (gerhana). Wallahu a'lam. 


30 — FATHUL BAARI 


THUL BAARI 1 

Krampungsunnah.org 



5. Apakah Dikatakan Kusuf Atau Khusuf Untuk Gerhana 

Matahari? 


'JjSl : JUj 2ul 

Allah ta 'ala berfirman, “Dan apabila bulan telah hilang 
cahayanya (khusuf)." (Qs. Al Qiyaamah (75): 8) 



oi ^3i jrjj oi jrj\ j 5j> 

vJli- ,Xj ^ Jv= Jli Sj^j 

\ ^ J/ t / ^ i ? ^ " * Q * * ' z * *' ' *' is" 

aJJI I (_)V_&3 <U*lj *>0jl? j£"j ^j j»J ^Jbji? OS-i^B t 


(aS^-J ^ J^ 5 * f j* j»-* J-* ^15 J .0i*5“ 

^ p J/A &ji j jJ yj *> j p j/ji 

oJij Jij |*J diJi J~« (^5* jis> b _pw< 

ObO bo-g j) ( j ^w»->. i .j| ^3j—«5^ 3^* i U^.» 

✓ ✓ V ™ 

I lil# t<Gb>d 'y j J^-l 0_yU 0bL*OX;J 'y <dJl C->bl 

O' O’ S 

o^CaJl 


1047. Dari Urwah bin Zubair bahwa Aisyah (istri Nabi S A W) 
mengabarkan kepadanya, “Sesungguhnya Rasulullah SAW shalat 
pada saat khusuf (gerhana) matahari, beliau berdiri dan takbir lalu 
membaca bacaan yang panjang. Kemudian beliau melakukan ruku’ 
yang lama, lalu mengangkat kepalanya dan mengucapkan 
‘sami ’allaahu liman hamidah’. Kemudian beliau berdiri sebagaimana 
semula, lalu membaca bacaan yang panjang namun lebih pendek 
daripada bacaan pertama. Kemudian beliau melakukan ruku’ yang 
lama namun lebih singkat daripada ruku’ pertama. Setelah itu beliau 


FATHUL BAARI — 31 

kampungsunnah.org 



melakukan sujud yang lama. Lalu beliau melakukan hal yang sama 
seperti itu pada rakaat terakhir. Kemudian beliau mengucapkan salam 
—dan matahari telah tampak— dan berkhutbah kepada manusia, 
dimana beliau bersabda tentang kusuf (gerhana) matahari dan bulan, 
‘Sesungguhnya keduanya adalah dua tanda di antara tanda-tanda 
(kebesaran) Allah, keduanya tidak mengalami gerhana karena 
kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya (baca: 
kelahirannya). Apabila kalian melihat keduanya, maka bersegeralah 
kepada shalat’. , '‘ 


Keterangan Hadits : 


Ibnu Al Manayyar berkata, “Imam Bukhari menggunakan 
bentuk pertanyaan —dalam judul bab ini— sebagai isyarat bahwa 
tidak ada pandangan yang lebih kuat —menurutnya— dalam hal ini.” 
Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali Imam Bukhari hendak 
mengisyaratkan kepada riwayat yang dikutip oleh Ibnu Uyainah dari 


e ' * oo~o J* tf ^ o o*'"' 

Az-Zuhri, dari Urwah, ia berkata, c-£~A j c J LS 'i 


(Janganlah kalian mengatakan kusuf untuk gerhana matahari, akan 
tetapi katakanlah khusuf). Ini adalah riwayat mauquf (tidak sampai 
kepada Nabi SAW) Sa’id bin Manshur dari Urwah, namun derajatnya 
shahih. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Yahya bin Yahya dari 
Urwah, tetapi hadits-hadits yang shahih menyalahinya, karena untuk 
gerhana matahari digunakan lafazh kusuf. 


Adapun yang masyhur menurut ahli fikih (fuqaha) bahwa lafazh 
kusuf adalah untuk gerhana matahari, sedangkan khusuf adalah untuk 
gerhana bulan, sebagaimana pendapat Tsa’lab. Al Jauhari 
menyebutkan bahwa yang demikian lebih fasih (baku), bahkan 
sebagian mengharuskan demikian. Al Qadhi Iyadh menukil dari 
sebagian fuqaha pendapat yang sebaliknya {khusuf untuk matahari dan 
kusuf untuk bulan) namun pendapat ini —menurutnya—keliru, sebab 
dalam Al Qur'an disebutkan lafazh ‘ khusuf untuk gerhana bulan. 





Seakan-akan inilah rahasia mengapa Imam Bukhari mengutip ayat 
tersebut pada bab di atas. 

Sebagian ulama berpendapat bahwa lafazh kusuf dan khusuf 
dapat digunakan untuk menyatakan keduanya (yakni gerhana matahari 
dan bulan), sebagaimana yang tercantum dalam hadits-hadits Nabi 
SAW. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa makna lafazh kusuf 
berbeda dengan makna lafazh khusuf dalam tinjauan bahasa. ‘ Kusuf 
berarti berubah menjadi hitam, sedangkan khusuf berarti kekurangan 
dan kehinaan. 

Apabila lafazh kusuf dan khusuf digunakan untuk gerhana 
matahari karena adanya perubahan dan kekurangan, maka ini dapat 
diterima, demikian halnya dengan gerhana bulan. Namun hal ini tidak 
berarti kedua kata itu adalah sinonim. 

Pendapat lain mengatakan, bahwa kusuf adalah untuk permulaan 
gerhana, sedangkan khusuf adalah untuk akhir gerhana. Ada pula yang 
mengatakan bahwa kusuf digunakan apabila cahaya itu hilang sama 
sekali (gerhana total), sedangkan khusuf digunakan untuk sebagaian 
cahaya. Sebagian lagi mengatakan bahwa lafazh khusuf digunakan 
apabila seluruh wama hilang (tidak tampak), sedangkan lafazh kusuf 
adalah untuk terjadinya perubahan. 

wi—Aj <osl Jl Yj (dan Allah SWT berfirman, "Dan 

apabila bulan telah hilang cahayanya (khusuf) ,, ). Penyebutan ayat ini 
mengandung dua kemungkinan. Pertama, beliau bermaksud bahwa 
lafazh khusuf hanya digunakan untuk gerhana bulan seperti tercantum 
dalam Al Qur'an. Jika lafazh khusuf hanya digunakan untuk gerhana 
bulan, maka berarti lafazh kusuf khusus digunakan untuk gerhana 
matahari. Kedua, maksudnya apa yang berlaku bagi matahari berlaku 
pula pada bulan. Sementara gerhana bulan dalam Al Qur'an 
diungkapkan dengan kata khusuf maka lafazh ini pun dapat digunakan 
untuk gerhana matahari. 


FATHUL BAARI — 33 

kampungsunnah.org 



Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Syihab dari 
Urwah, dari Aisyah, dengan lafazh, ( matahari 

mengalami khusuf [gerhana /). Hal ini sesuai dengan apa yang 
dikatakan oleh Urwah. Akan tetapi banyak riwayat perawi lainnya 
yang menggunakan lafazh ’ cr XzS\ c J C S . 

'jj iSjiw jU {kemudian beliau melakukan sujud yang 

lama). Di sini terdapat bantahan bagi mereka yang berpendapat tidak 
disunnahkannya memperlama sujud pada shalat gerhana. Hal ini akan 
dibahas dalam bab tersendiri. 


6. Sabda Nabi S A W, “Allah SWT Menakut-nakuti para Hamba- 
Nya Dengan Kusuf (Gerhana)”. 


& s \ & y y y 

Al ^y 

y y 

Abu Musa mengatakan dari Nabi SAW. 


d\ aIIp Al Al Sy*j JlS '.Jli Cr* 

aJSI «U^l Oji«J pLa***pj a1)1 cjL> 1 Olil pLiJlj 

X yy 

cjj!^ 1 -tA' «J ^ iaJjI .Up (Jl5j .oillp 

/ / y' 

i' i* i' , * • S? y' J y' * * a * fy J o J £ y y f, O y' J o J . y y 

.oiuP L^j aWI ^^ aUj»j aJJI -Lp ^ 

;Jl5 { y^s*xi\ y» ^^P AjI 5j 

yy yy 

^Uj Aill Oj 4-lp aDI 0^ ^^1 

y “y y ** y 

. eiLp U-gP 


34 


F J HUL BAARI t 

Kampungsunnah.org 



1048. Dari Abu Bakrah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara 
tanda-tanda (kebesaran) Allah, keduanya tidak mengalami gerhana 
karena kematian seseorang. Akan tetapi Allah Ta ’ala hendak 
menakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya.” Abu Abdillah 
berkata, “Abdul Warits, Syu’bah, Khalid bin Abdullah maupun 
Hammad bin Salam ah tidak menyebutkan dari Yunus, ‘ Menakuti 
hamba-hamba-Nya dengan keduanya’.” Riwayat ini didukung oleh 
riwayat Asy’ats dari Al Hasan. Lalu didukung oleh riwayat Musa dari 
Mubarak, dari Al Hasan, dia berkata; Abu Bakrah telah mengabarkan 
kepadaku dari Nabi SAW, “ Sesungguhnya Allah Ta’ala menakuti 
hamba-hamba-Nya dengan keduanya.” 


Keterangan Hadits : 


(Bab sabda Nabi SAW “Allah menakuti hamba-hamba-Nya 
dengan gerhana, hal ini diriwayatkan oleh Abu Musa dari Nabi SA W). 
Hadits Abu Musa yang dimaksud akan disebutkan dengan sanad yang 
lengkap ( maushul ) setelah tujuh bab. Kemudian Imam Bukhari 
menyebutkan hadits Abu Bakrah melalui riwayat Hammad bin Zaid 
dari Yunus, U# d» (Akan tetapi Allah menakuti 


hamba-hamba-Nya dengan keduanya). Dalam riwayat Al Kasymihani 
disebutkan, 4 i' (Akan tetapi Allah menakuti). Pembahasan 


mengenai hal ini telah diterangkan pada awal kitab gerhana. 

' } f Q s | * # t ) / /■ 11 % e i i,/ /■ I. / . f. t e /8»/ 

‘t {J* 3u?-J dJI NS’ pjljlt JLP p N. <*JJ 

iul LjjpJ (Abdul Warits, Syu ’bah, Khalid bin Abdullah maupun 


Hammad bin Salamah tidak menyebutkan dari Yunus, “Allah 
menakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya”). Adapun riwayat 
Abdul Warits disebutkan oleh Imam Bukhari setelah sepuluh bab 
melalui jalur Abu Ma’mar dari Abdul Warits, dan tidak ditemukan 
padanya lafazh tersebut. Akan tetapi lafazh yang dimaksud tercantum 
dalam riwayat Abdul Warits melalui jalur lain yang dikutip oleh An- 


FATHUL BAARI — 35 

kampungsunnah.org 




Nasa'i dari Imran bin Musa dari Abdul Warits, d i mana disebutkan, 
«Cp U 4 » tjyfu {Allah menakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya ). 


Al Baihaqi mengatakan bahwa lafazh ini tidak disebutkan oleh 
Abu Ma’mar, tetapi diriwayatkan oleh perawi selain beliau dari Abdul 
Warits. Sedangkan riwayat Syu’bah telah disebutkan dengan sanad 
yang maushul oleh Imam Bukhari pada bab itu dan tidak menyebutkan 
lafazh tersebut. Sementara riwayat Khalid bin Abdullah telah 
disebutkan pada awal pembahasan kusuf (gerhana). Riwayat Harnmad 
bin Salamah telah disebutkan dengan sanad maushul oleh Ath- 
Thabrani dari Hajjaj bin Minhal, dari Harnmad, dengan lafaz h dan 
makna yang sama seperti riwayat Khalid, hanya saja dikatakan, tits 

'yfi'j ijiAi U,§-U uLS {Apabila salah satu dari keduanya 


[matahari atau bulan] mengalami gerhana, maka hendaklah kalian 
shalat dan berdoa). 

js {Riwayat beliau didukung oleh riwayat 

Asy’ats -yakni Ibnu Abdul Malik Al Hamrani- dari Al Hasan ). Dalam 
hal ini beliau tidak mencantumkan kalimat, SjCp M HyJ {Allah 

menakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya). Jalur periwayatan ini 
telah disebutkan dengan sanad maushul oleh An-Nasa'i dan Ibnu 
Hibban serta selain keduanya melalui beberapa jalur periwayatan dari 
Asy’ats, dari Al Hasan, namun lafazh tersebut tidak dicantumkan. 


«asi jp t'jZi jjI : J'* cr^ s f' ‘u* 

«Cp iSfd ^jJUj M 01 {dan riwayat ini didukung pula oleh 


riwayat Musa dari Mubarak, dari Al Hasan, ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku Abu Bakrah dari Nabi SA W, “Allah menakuti 

hamba-Nya dengan keduanya''’). Dalam riwayat selain Abu Dzar 

" •*% * 

disebutkan, Al oj {Sesungguhnya Allah Ta ’ala). Musa adalah Ibnu 


Ismail At-Tabudzaki, seperti ditegaskan oleh Al Mizzi. Sementara Ad- 
Dimyathi dan ulama yang mengikutinya berkata, “Dia adalah Ibnu 
Daud Adh-Dhabbi.” Pendapat pertama lebih berdasar, sebab Musa bin 


36 ~ FA K8Mfft¥ngsunnah.org 



Ismail terkenal sebagai perawi yang tercantum dalam Shahih Bukhari, 
tidak demikian halnya dengan Musa bin Daud. Namun sampai saat ini 
saya tidak menemukan riwayat yang dimaksud melalui salah satu jalur 
keduanya. 

Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur Abu Al Walid, dan 
Ibnu Hibban dari riwayat Hudbah, serta Qasim bin Ashbagh dari 
riwayat Sulaiman bin Harb, semuanya dari Mubarak, lalu disebutkan 
hadits selengkapnya. Hanya saja pada riwayat Hudbah tidak 
disebutkan iafazh, oCf u# isi {AUah menakuti hamba-hamba- 

Nya dengan keduanya). 

{menakuti). Di sini terdapat bantahan bagi para ahli 

astronomi yang beranggapan bahwa gerhana merupakan perkara biasa 
yang tidak dapat dimajukan maupun diundur. Sebab apabila benar 
seperti yang mereka katakan, niscaya tidak ada yang perlu ditakuti, 
dan kedudukannya sama seperti pasang surutnya air laut. Pandangan 
mereka itu telah dibantah oleh Ibnu Al Arabi serta ulama lainnya 
dengan mengemukakan keterangan dalam hadits Abu Musa berikut, 
SpUJi 01 iPji {Beliau berdiri dengan terburu-buru — 

merasa cemas—khawatir bila kiamat terjadi). Mereka berkata, 
“Apabila kusuf (gerhana) ditentukan berdasarkan hisab (ilmu 
astronomi), maka tentu beliau SAW tidak akan terburu-buru dan 
merasa cemas. Begitu juga apabila hal itu ditentukan berdasarkan 
hisab, niscaya perintah untuk memerdekakan budak, sedekah, shalat 
dan dzikir akan kehilangan maknanya. Karena, makna zhahir hadits 
menerangkan bahwa kejadian itu menimbulkan rasa takut, sehingga 
semua jenis ketaatan yang disebutkan diharapkan dapat menolak apa 
yang dikhawatirkan akibat pengaruh kusuf (gerhana).” 

Di antara pandangan yang dibantah oleh Ibnu Arabi adalah, 
mereka mengatakan bahwa pada hakikatnya matahari tidak kehilangan 
cahayanya, bahkan yang terjadi hanyalah terhalangnya cahaya 
matahari ke bumi oleh bulan saat keduanya bertemu pada garis edar. 
Ibnu Al Arabi berkata, “Mereka mengatakan bahwa besarnya matahari 

FATHUL BAARI — 37 

kampungsunnah.org 



berlipat kali daripada besar bulan. Lalu bagaimana sesuatu yang kecil 
dapat menutupi yang besar saat berhadapan, atau bagaimana cahaya 
yang banyak dapat menjadi gelap karena tertutup oleh yang sedikit, 
terlebih lagi mereka dari jenis yang sama? Bagaimana bumi dapat 
dihalangi dari sinar matahari, sementara bumi berada pada salah satu 
sudut matahari, karena mereka mengatakan bahwa besar matahari 
sembilan puluh kali lipat daripada besar bumi.” 

Dalam riwayat An-Nu’man bin Basyir dan selainnya disebutkan 
sebab lain teijadinya gerhana, selain yang diklaim oleh para astronom. 
Riwayat yang dimaksud dikutip oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i serta 
Ibnu Majah yang digolongkan shahih oleh Ibnu Khuzaimah serta Al 
Hakim. Adapun iafazhnya, v ij p-' pU 'i Dt 

iJ {j* lit *5sl ilsjj i4Jil oli! OIsjT 

(Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami kusuf (gerhana) 
karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya 
(baca: kelahirannya). Akan tetapi keduanya adalah dua tanda di 
antara tanda-tanda (kebesaran) Allah. Dan sesungguhnya Allah 
apabila menampakkan pada sesuatu daripada ciptaan-Nya, niscaya 
ciptaan tersebut akan tunduk kepada-Nya). 

Imam Al Ghazali mempersoalkan keterangan tambahan ini, dan 
dia mengatakan bahwa lafazh ini tidak dinukil dengan akurat, maka 
orang yang menukilnya dianggap telah berdusta. Dia juga 
mengatakan, apabila riwayat ini terbukti akurat, maka 
menakwilkannya adalah lebih mudah diripada menolak perkara- 
perkara yang bersifat pasti ( qath’i ) dan tidak bertentangan dengan 
asas-asas syariat. 

Ibnu Bazizah berkata, “Ini merupakan perkara yang 
mengherankan, bagaimana beliau menerima dasar-dasar pemikiran 
filsafat dan mengklaim tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat, 
padahal pemikiran mereka dibangun atas dasar bahwa bumi ini 
berbentuk bulat, sementara makna lahiriah dalil-dalil syar’i 
menyelisihi hal itu. Keterangan yang telah eksis dalam kaidah-kaidah 


38 - FA MM^Hngsunnah.org 




syar’i menyatakan bahwa kusuf (gerhana) dipengaruhi oleh iradah 
(kehendak) serta perbuatan dari pelaku yang bebas berbuat (Al 
Mukhtaar). Dia menciptakan cahaya pada kedua benda angkasa ini 
kapan saja Dia kehendaki, dan menciptakan padanya kegelapan kapan 
saja Dia kehendaki tanpa harus tergantung pada sebab-sebab tertentu. 
Hadits yang ditolak oleh Imam Ghazali telah dinyatakan akurat oleh 
sejumlah ulama dan dapat diterima dari segi makna, sebab sinar dan 
cahaya termasuk keindahan indrawi. Apabila tampak kepadanya sifat 
dari Dzat Yang Agung, niscaya cahaya akan hilang karena takluk di 
hadapan-Nya. Hal ini didukung oleh firman-Nya, ‘Tatkala Tuhannya 
menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu 
hancur luluh (Qs. Al A’raaf (7): 143). Pandangan ini juga didukung 
oleh riwayat yang kami nukil dari Thawus bahwa beliau melihat 
kepada matahari saat gerhana, maka beliau menangis lalu berkata, ‘Ia 
lebih takut kepada Allah daripada takut kepada kita’.” 

Ibnu Daqiq Al Id berkata, “Barangkali sebagian mereka 
berkeyakinan bahwa apa yang dikatakan pakar astronomi 
bertentangan dengan sabda beliau SAW, ‘Allah menakuti hamba- 
hamba-Nya dengan keduanya'. Tapi keyakinan ini tidak berdasar 
sama sekali, 1 karena Allah SWT memiliki perbuatan menurut 
kebiasaan dan di luar kebiasaan. Kekuasan-Nya menentukan semua 
faktor penyebab. Dia bisa memutuskan hubungan antara sebab-akibat 
sebagaimana yang Dia kehendaki. Apabila hal ini telah jelas, maka 
mereka yang mengenal Allah dengan kekuatan keyakinan mereka 
akan mengetahui luasnya kekuasaan-Nya untuk melakukan perbuatan 
di luar kebiasaan sesuai kehendak-Nya; sehingga apabila teijadi 
sesuatu yang ganjil, maka timbul rasa takut dalam hati mereka akibat 


Apa yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al Id di smi merupakan pandangan yang sangat baik. 
Sejumlah peneliti -seperti syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim- telah 
menyebutkan perkataan yang selaras dengan pernyataan beliau. Sesungguhnya Allah SWT 
menjadikan gerhana matahari dan bulan menurut kebiasaan karena faktor-faktor tertentu yang 
dapat diketahui oleh pakar astronomi. Realita merupakan bukti akan hal itu. Tetapi hal ini 
tidak berarti para ahli astronomi selalu benar, bahkan terkadang mereka melakukan kekeliruan 
dalam perhitungan. Maka, tidak sepantasnya perkataan mereka dibenarkan dan tidak pula 
didustakan. Rasa takut akan hal itu tetap ada -meski bagaimanapun keadaannya- bagi mereka 
yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wallahu a ’lam. 


FATHUL BAARI — 39 

kampungsunnah.org 




keyakinan yang kuat tadi. Di samping itu, tidak ada halangan apabila 
terdapat hubungan sebab-akibat menurut kebiasaan, hingga Allah 
berkehendak menjadikannya di luar kebiasaan tersebut.” 

Kesimpulannya, apabila apa yang dikatakan oleh pakar 
astronomi itu benar, tetap tidak menafikan bahwa Allah menjadikan 
gerhana untuk menakuti hamba-hamba-Nya. 


7. Berlindung Dari Siksa Kubur Saat Terjadi Gerhana 


tgjtli cjf.1i- ot «IIp 4)1 

v i // ^ ✓o ^ e \ ✓ ^ ^ ^ ✓ e z' / ^ 

4)1 cJC*i .Jji\ ^ 4)1 iiiLf-i '.l^J tiJlii 

" z- z' 

(J_^-zzj (JLas ^Al)l ^JlLzj aJLp «Uil 4)1 J 

.diJi aJUU Udlp 41 p 4)1 4)1 


1049. Dari Aisyah (istri Nabi SAW), bahwa seorang wanita 
Yahudi datang meminta kepadanya lalu berkata, “Semoga Allah 
melindungimu dari siksa kubur.” Maka Aisyah RA bertanya kepada 
Rasulullah SAW, “Apakah manusia disiksa di dalam kubur mereka?” 
Rasulullah SAW bersabda, “Aku berlindung kepada Allah daripada 
hal itu.’’'’ 


S S ^S S s > ^S y » » f ^ s * 

d.- & LfT^ jjL- j 4 -JLp aDI j j p-j 

yj OwP Ai)l J 

Sfo* * s' s & * * ' * s " s > $ ' s *'s % s ' 6 * % ° 

\£'^'j ^j 0^1 J J j» 15 j i» 15 ^_s c 

z'o^J 1 ^ o Z' ^ ^ s? z' ^ z'/ / ZJ ^ ^ 

\s -j f*- 1 ^441 j*- 5 


40 


FATHUL BAARI * 

Kampungsunnah.org 




ijjty pO' ojS %_> p r^' >3 

^3 p t jjSii r oit y>3 ic> c:q f« Ji 

^ ^ o ✓ ^ ✓ /• s' S ^ SOS s s' s's 4* & Z 0 o * i 'o* 

C Jji CM Aiil s.l3 \s <JUii <-J> j^aj\j JsnL~J £3j cjj*^! ^J- 5 

s O s * , o /■ ■£ s * 

O A m ^ D O AMt S' Ji ^ ^ ^ • 

._,Ji)l «—jUp ^ IOi j*-»'j-*i j»-j 


1050. Kemudian Rasulullah SAW menaiki kendaraan di suatu 
pagi, tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Beliau kembali pada waktu 
dhuha lalu lewat di antara kamar-kamar kemudian berdiri untuk 
shalat, dan manusia berdiri di belakangnya lalu beliau berdiri hingga 
lama. Kemudian beliau ruku’ hingga lama, lalu bangkit dan berdiri 
namun lebih singkat dari berdiri pertama. Kemudian ruku’ hingga 
lama, namun lebih singkat daripada ruku’ pertama. Kemudian beliau 
bangkit lalu sujud. Lalu beliau berdiri hingga lama, namun lebih 
singkat daripada berdiri pertama. Kemudian beliau ruku’ hingga lama, 
namun lebih singkat daripada ruku’ pertama. Selanjutnya beliau 
bangkit dan berdiri hingga lama, namun lebih singkat daripada berdiri 
yang pertama. Kemudian beliau ruku’ hingga lama, namun lebih 
singkat daripada ruku’ pertama, lalu beliau bangkit dan sujud. 
Kemudian beliau selesai dari shalat dan mengatakan apa yang Allah 
kehendaki untuk beliau katakan. Kemudian beliau memerintahkan 
mereka untuk berlindung dari siksa kubur. 


Keterangan Hadits : 

Ibnu Al Manayyar mengatakan dalam kitab Al Hasyiyah, bahwa 
kesesuaian berlindung dari siksa kubur saat terjadi gerhana adalah; 
bahwa kegelapan di siang hari sebab gerhana menyerupai gelapnya 
alam kubur, karena sesuatu akan diingat jika terlihat sesuatu yang 
menyerupainya. Maka, akan timbul rasa takut terhadap siksa kubur 
sebagaimana timbulnya rasa takut karena gerhana, sehingga seseorang 
dapat mengambil pelajaran untuk bekal menyelamatkan diri dari 
keburukan di akhirat. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits 


FATHUL BAARI — 41 

kampungsunnah.org 




Aisyah melalui jalur Amrah, dan para perawinya semuanya berasal 
dari Madinah. 


8. Lamanya Sujud pada Shalat Gerhana 


&\ & jp ^liJi c-iir G : JIS ^ J AJUI jG 

<0^1 (^* /5 ^ 0*>Ca3i l)| y3 j»-Gj aJlp diii 

s } * s } O * * * s } O S' 

I ‘''i * «■" . 6" s*"'' * f*"' . ^ J - ‘''i •.<'' » ^ ' 

r’ L/^ ‘LS? J £r y y£ tji 1 * 5 J r^J 

l> "Lg-P *Jil LS^J 4-5olp cJli J : Jl5 .^»w a -^Jt 

^ z’ 


o <• ✓ p J 5 


J >1 D15" Jai b ystt— 


1051. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya dia berkata, “Ketika 
terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah S A W, maka diserukan, 
'’Inna ash-shalaata jaami’atun'. Nabi SAW ruku’ dua kali pada satu 
sujud (baca: rakaat), kemudian beliau berdiri dan ruku’ dua kali pada 
satu sujud. Kemudian beliau duduk, lalu matahari pun bersinar 
kembali.” Dia berkata, “Dan Aisyah RA berkata, ‘Aku tidak pernah 
melakukan sujud yang lebih lama darinya’.” 


Keterangan Hadits : 

Judul bab ini sebagai isyarat dari Imam Bukhari untuk 
membantah mereka yang mengingkari hal itu. Namun sebagian ulama 
madzhab Maliki mengemukakan dalil untuk tidak memperlama ruku’, 
dimana hal-hal yang disyariatkan untuk dilakukan lebih lama (dari 
biasanya) pada shalat kusuf (gerhana) hanya yang dikerjakan dengan 
berulang, seperti berdiri dan ruku’. Adapun sujud tidak disyariatkan 
adanya tambahan, maka tidak perlu dilakukan lebih lama. Namun ini 
adalah qiyas (analogi) dalam masalah yang ada nash-nya, sehingga 
tidak dapat dijadikan pegangan. 


42 


FATHUL BAARI t 

Kampungsunnah.org 




Sebagian mereka berpendapat adanya kesesuaian memperlama 
berdiri dan ruku’ yang tidak dilakukan dalam sujud, yaitu karena 
orang yang berdiri atau ruku’ mungkin melihat apakah matahari telah 
bersinar kembali atau belum, berbeda dengan orang yang sujud. 
Dengan demikian, bacaan ayat menjadi penting dalam hal ini, 
sehingga sangat sesuai untuk memperlama waktu berdiri. Begitu pula 
memperlama sujud dapat mengistirahatkan anggota badan dan bisa 
mengakibatkan seseorang tertidur. Tapi semua alasan ini tertolak di 
hadapan hadits-hadits shahih yang dengan tegas menyatakan untuk 
memperlama sujud. 


Imam Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin Amr bin Ash 
melalui jalur Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah. Hadits ini 
telah disebutkan melalui jalur lain secara ringkas. Dalam riwayat Al 
Kasymihani tertulis “Abdullah bin Umar”, dan ini adalah suatu 
kekeliruan. 

f * s , * 

cJ tflj :Jli (dia berkata, "Dan Aisyah berkata ...”). Yang 


berkata di sini menurutku adalah Abu Salamah. Namun ada 
kemungkinan Abdullah bin Amr, sehingga hadits ini adalah riwayat 
seorang sahabat dari sahabat pula. Adapun orang beranggapan bahwa 
hadits ini tidak memiliki sanad yang lengkap ( mu’allaq ) adalah 
anggapan yang keliru. Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah serta selain 
keduanya meriwayatkan dari Abu Salamah, dari Abdullah bin Amr, 
dimana di dalamnya disebutkan perkataan Aisyah tersebut. 


0 * e J ' S / + O f t C 

Ol£f Jsfij U (aka tidak pernah melakukan 


sujud yang lebih lama darinya), yakni daripada sujud tersebut. Imam 
Muslim menambahkan, «sJU OlT Jal SpjS'j cJ&j 'i j (Dan aku tidak 

pernah melakukan ruku ’ yang lebih lama darinya). Dalam riwayat 
Urwah dari Aisyah disebutkan dengan lafazh, 


(Kemudian beliau sujud dan memperlama sujud). Sementara pada 
bagian awal sifat shalat dari hadits Asma' binti Abu Bakar disebutkan 
seperti itu. Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur lain dari Abdullah 


FATHUL BAARI — 43 

kampungsunnah.org 



bin Amr disebutkan dengan lafazh, JltU £3 j ^ 

(Kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu sujud dan memperlama 
sujud). Abu Hurairah juga meriwayatkan hadits yang serupa. 


Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Musa, 
dai 4aij fjzddj j JjlsL (Tidak ada berdiri, ruku’ dan sujud 

yang lebih lama aku lihat [darinya]). Dalam riwayat Abu Daud serta 
An-Nasa'i dari hadits Samurah disebutkan, Jai ^ uKL U JjklS' 

(Yang sama panjangnya dengan sujud yang beliau lakukan ketika 
mengimami kami dalam satu shalat). Semua riwayat ini menerangkan 
dengan jelas bahwa sujud saat kusuf (gerhana) dilakukan lebih lama 
seperti halnya berdiri dan ruku’. 


Salah seorang ulama madzhab Maliki mengemukakan 
pembahasan mengenai hal ini, ia berkata, “Pernyataan bahwa beliau 
SAW memperlama sujud tidak berkonsekuensi bahwa beliau 
melakukannya dengan sangat lama yang menyamai lamanya ketika 
ruku.” Seakan-akan ia mengabaikan keterangan yang terdapat dalam 
riwayat Imam Muslim dari hadits Jabir dengan lafazh, °y> yd 

(.Dan sujudnya hampir sama dengan ruku’nyd). Ini adalah 

madzhab Imam Ahmad, Ishaq serta salah satu pendapat yang dinukil 
dari Imam SyafI’i, yang dipilih oleh Ibnu Suraij dan An-Nawawi. Tapi 
hal ini ditanggapi oleh penulis kitab Al Muhadzdzab, bahwa pendapat 
demikian tidak disebutkan dalam hadits dan tidak pula diucapkan oleh 
Imam Syafi’i. Lalu perkataannya ini dibantah, bahwa Imam Syafi’i 
telah menyatakan hal itu secara tekstual dalam kitab Al Buwaithi, 
“Kemudian hendaklah seseorang melakukan dua kali sujud yang lama, 
setiap sujud serupa dengan lama ketika ia ruku’.” 


Catatan 

Dalam hadits Jabir yang telah saya isyaratkan dalam riwayat 
Imam Muslim disebutkan tentang memperlama i’tidal sebelum sujud. 


44 


F/j THUL BAARI 

kampungsunnah.org 




✓ 5< * ^ ^ ^ jp ^ ^ ^ ^ J* 

^ tJUjli jij f 5 tJUsii '-&j J*3 {Kemudian beliau ruku’ dan 


memperlama (ruku’ tersebut), kemudian beliau bangkit dan 
memperlama (i ’tidal), kemudian beliau sujud). 


Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ini adalah riwayat syadz 
(ganjil) yang menyelisihi riwayat yang umum, maka tidak dapat 
diamalkan. Atau yang dimaksud adalah melebihkan i ’tidal dari yang 
biasanya, bukan memperlama hingga menyamai lamanya ruku’. Tapi 
pendapat Imam An-Nawawi ditanggapi dengan mengemukakan 
riwayat yang dinukil oleh An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah serta selain 


keduanya dari hadits Abdullah bin Amr, S? Jj* JlhU jii 


JUs>U IjSzd Sl J3 J&- Jaijw jjjnLj Sl J3 J&- J&t* 

O * * J o " "o 6 e 0 

^ Jj { j^- (Kemudian beliau ruku’ dan 




memperlama (ruku’ tersebut) hingga dikatakan beliau tidak akan 
bangkit, kemudian bangkit dan memperlama (i ’tidal) hingga 
dikatakan beliau tidak akan sujud. Kemudian beliau sujud dan 
memperlama (sujud tersebut) hingga dikatakan beliau tidak akan 
bangkit dari sujud. Kemudian beliau bangkit dari sujud lalu duduk 
dan memperlama (duduk tersebut) hingga dikatakan beliau tidak akan 
sujud (kembali), kemudian beliau pun sujud). 


Ini adalah lafazh riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur Ats- 
Tsauri dari Atha' bin Sa'ib, dari bapaknya. Ats-Tsauri mendengar 
hadits dari Atha' sebelum hafalannya rancu, maka derajat hadits ini 
adalah shahih. Saya tidak menemukan keterangan pada satu pun jalur 
periwayatan hadits tentang shalat Gerhana yang menyebutkan 
memperlama duduk di antara dua sujud, kecuali pada jalur 
periwayatan ini. Sementara Al Ghazali telah menukil kesepakatan 
untuk tidak memperlama duduk pada shalat ini. Apabila yang beliau 
maksudkan adalah kesepakatan dalam madzhab, maka ini tidak 
diperdebatkan. Namun jika yang dimaksud selain itu, maka 
pernyataannya terbantah oleh riwayat ini. 


FATHUL BAARI — 45 

kampungsunnah.org 




9. Shaiat Gerhana dengan Berjamaah 

^ i ^ / 

, o i». J o & .*> + s * * * * * * w . o > . ^Jo 

u - • cf- ^ c/- ^ r>*j 5 ^ y£ (^fr 3 o^’ 

y' &> 

Ibnu Abbas shaiat mengimami mereka di samping (sumur) 
Zamzam. Ali bin Abdullah bin Abbas shaiat berjamaah, dan Ibnu 
Umar pun melakukan shaiat. 



c^k!l :JlS ^ J> 4M jo > d *&* jp 

* ' * ' ' 

k Ju JJi J_X JU jJt-3 4^ li Jl^ isi jX 

^ to^i3l OjOf.1 jS \ !>bL»lli 2i ■< 

\s~jZ j g j j*j c J^j ^*Qi fbai £-*j jvJ t>bjl? 

Oji jAj '%.^ !> b»lIS ^15 -bsw j*j tJj^/t J-*J ^bjl» 

fi2 £ ^ Jj^ft ^r> Op X, %> ^ j #i r oii 

ip ^> Ip^ £T, Jti (l #f! tfgH £# y.j *> CQ 

li Jk Jua o£j jij Li>j! ^ ^ cjj^i ^/y 

Oj*J ObLw-^eJ 4iSl obi pbj! ^allj ot IrtJH-J 4-ip 

✓ y * 

Ulu !j 4 J 1 II Sj^j C :tjil5 .iUi tdlB Jis-f 

ijJLj & k Jk jis /cJllr *idj ^ ^ ib, cJjis 


1; iL, ;JKSi Ej % is^b LjjiB sjs x°G ji 


LjjJi 


" ^ ^ ° a f 

1 . J 1 Ofx- 


4 . - r 


t 


.aia 4iii X' bJjj y^i J33 r yir i>r. 31 ju* X' ^jG 


46 


Fi THUL BAARI t 

Kimpungsunnah.org 



.t)“ i y ju . j£sj rjl5 :<Ui J y* j u pj -’j-”- 9 

Uj p & >jJ( ys^i Ji y oii^-y y^ii 


I ^ / |B » B»S’ .* O . 1°. ' |° 

k?3 I^>- Oj I j L« icJ 13 LL^Jj ctA^ 


1052. Dari Atha' bin Yasar dari Abdullah bin Abbas, dia 
berkata, “Matahari mengalami khusuf (gerhana) pada masa Rasulullah 
SAW. Maka Rasulullah SAW shalat. Beliau berdiri sangat lama, sama 
seperti lamanya membaca surah Al Baqarah. Kemudian beliau ruku’ 
sangat lama, lalu bangkit dan berdiri, namun lebih singkat daripada 
berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku’ sangat lama, namun 
lebih singkat daripada ruku’ pertama, lalu beliau sujud. Kemudian 
beliau berdiri sangat lama, namun lebih singkat daripada berdiri yang 
pertama. Kemudian ruku’ sangat lama, namun lebih singkat daripada 
ruku’ pertama, lalu beliau sujud. Kemudian beliau selesai dan 
matahari telah tampak. Beliau SAW bersabda, “ Sesungguhnya 
matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda 
(kebesaran) Allah, keduanya tidak mengalami khusuf (gerhana) 
karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya 
(baca: kelahirannya). Apabila kalian melihat hal itu, maka 
berdzikirlah kepada Allah Mereka berkata, ‘Wahai Rasulullah, kami 
melihat engkau meraih sesuatu di tempatmu, kemudian kami melihat 
engkau mundur’. Beliau SAW bersabda, ''Sesungguhnya aku melihat 
surga, maka aku meraih satu tandan anggur. Apabila aku 
mendapatkannya, niscaya kalian akan memakannya selama sisa umur 
dunia. Diperlihatkan kepadaku neraka, maka aku tidak pernah sama 
sekali melihat pemandangan yang sangat mengerikan seperti hari ini. 
Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita\ Mereka 
bertanya, ‘Dengan sebab apa wahai Rasulullah?’ Beliau bersabda, 
‘Dengan sebab ke kufuran mereka ’. Dikatakan, ‘Apakah mereka kufur 
kepada Allah?’ Beliau berkata, ‘ Mereka kufur (ingkar) terhadap 
suami (Al Asyir) dan kufur (ingkar) terhadap kebaikan. Apabila 
engkau berbuat kepada salah seorang di antara mereka sepanjang 


FATHUL BAARI — 47 

kampungsunnah.org 



masa, kemudian ia melihat darimu sesuatu (yang ia tidak senangi), 
maka ia akan berkata; Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu 


Keterangan Hadits : 


{Bab shalat gerhana dengan berjamaah). Yakni meskipun imam 
rawatib tidak hadir, tetap salah seorang di antara mereka hendaknya 
menjadi imam. Demikian pandangan jumhur ulama. Sementara dalam 
riwayat Ats-Tsauri dikatakan bahwa apabila imam (rawatib) tidak 
hadir, maka orang-orang dapat melaksanakan shalat sendiri-sendiri. 

'y>s- ’J>\ (dan Ibnu Umar melaksanakan shalat). Ada 


kemungkinan kalimat ini merupakan sambungan dari atsar (riwayat) 
Ali yang disebutkan sebelumnya, dan Ibnu Abi Syaibah menyebutkan 
riwayat yang semakna dari Ibnu Umar. 


Jj?' i )jp jij Ul3 pS (kemudian beliau berdiri 


hingga lama, namun lebih singkat daripada berdiri yang pertama). Di 
sini terdapat keterangan bahwa rakaat kedua lebih singkat daripada 
rakaat pertama. 


W ' O t s s r 

illl JjLj 'd (mereka berkata, 


"Wahai Rasulullah ”). Dalam 


hadits Jabir yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang 
hasan disebutkan, ^ 5!>Cah 4 siw> l \u£> \\Jj£ ^ 4J JlS «yColi Jjsi Cj} 

3 (Ketika telah menyelesaikan shalat, maka Ubay bin Ka ’ab 


berkata kepadanya, "Sesuatu yang engkau lakukan dalam shalat tidak 
biasa engkau lakukan [sebelumnya], ’j. Lalu disebutkan seperti hadits 
Ibnu Abbas, hanya saja pada hadits Jabir hal itu berlangsung pada 
shalat Zhuhur atau Ashar. Apabila riwayat ini akurat, maka ia adalah 
kisah yang lain; dan barangkali ia adalah kisah yang diriwayatkan 
Anas yang teijadi pada shalat Zhuhur, yang disebutkan pada bab 
“Waktu Zhuhur Apabila Matahari Tergelincir” dalam pembahasan 
tentang Al Mawaqit (waktu-wakut shalat). Akan tetapi dalam hadits 


Anas disebutkan, 


Ua Jfij* J) 


48 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




ditampakkan kepadaku surga dan neraka di tembok ini 
sebagaimana...). Adapun hadits Jabir lebih menyerupai riwayat Ibnu 
Abbas dalam menyebutkan tandan anggur dan mengenai kaum wanita. 
Wallahu a ’lam. 


djAli cJfj ^J\ (sesungguhnya aku melihat surga, 


maka aku mengambil darinya satu tandan). Secara lahiriah beliau 
SAW melihatnya dengan kasat mata, maka di antara para ulama ada 
yang memahami bahwa hijab (pembatas alam nyata dengan alam 
ghaib -peneij.) telah dibukkan untuk Nabi SAW, sehingga beliau 
melihat hakikat surga. Lalu didekatkan jarak antara keduanya, 
sehingga beliau SAW dapat meraih apa yang ada di dalamnya. 


Pandangan ini sangat dekat dengan makna lahiriah hadits 
tersebut. Hal ini didukung oleh hadits Asma' yang telah disebutkan 
pada bagian awal pembahasan sifat shalat dengan lafazh, c Si 

“'e ° ' o f. S 0 e 

cikflj d CJ\jk\ jl (surga telah mendekat 


kepadaku hingga apabila aku memberanikan diri atasnya, niscaya 
aku akan membawakan untuk kalian satu tandan dari buahnya). 


Sebagian ulama memahami bahwasanya surga itu ditampakkan 
kepada beliau di tembok sebagaimana ditampakkan di cermin, 
sehingga beliau SAW melihat semua yang ada didalamnya. Pendapat 
ini didukung oleh riwayat Anas berikut dalam pembahasan tentang 



(/Sungguh surga dan neraka telah ditampakkan kepadaku tadi di 
tembok ini dan aku sedang shalat). 

Dalam salah satu riwayat dikatakan, Ojji? Jii (telah 
digambarkan). Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, 

o'" 

c-bs Jii (telah diserupakan). Lalu hal ini tidak dapat dibantah dengan 

mengatakan bahwa sesungguhnya penyerupaan itu hanya terjadi pada 
hal-hal yang nyata, sebab kita dapat mengatakan yang demikian 
menurut kebiasaan. Namun, tidak ada halangan bila hal itu terjadi 


FATHUL EAARI — 49 

kampungsunnah.org 



khusus pada diri Nabi SAW di luar kebiasaan. Akan tetapi riwayat ini 
menceritakan kisah lain yang teijadi pada shalat Zhuhur. Tidak 
mustahil bila Nabi SAW melihat surga dua kali —bahkan berkali- 
kali— dengan bentuk yang berbeda-beda. Adapun orang yang 
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lafazh ru 'y ah (melihat) di 
sini adalah pengetahuan, maka ia telah menyimpang dari makna yang 
sebenarnya. 

Imam Al Qurthubi mengatakan, tidak mustahil bila hal-hal ini 
dipahami sebagaimana makna lahiriahnya, terutama menurut madzhab 
Ahlu Sunnah wal lama’ah yang menyatakan bahwa surga dan neraka 
telah diciptakan. Maka, hal ini dipahami bahwa Allah SWT telah 
menciptakan dalam diri Nabi SAW kemampuan untuk mengetahui. 
Dengan kemampuan ini, beliau SAW dapat mengetahui surga dan 
neraka sebagaimana hakikatnya. 

j3j {apabila aku mendapatkannya). Dalam riwayat Imam 

Muslim disebutkan, °Jj {apabila aku mengambilnya). Lalu lafazh 

ini dianggap musykil bila dikaitkan dengan lafazh, cJjlu {aku 

meraihnya). Tapi persoalan ini mungkin dijawab bahwa makna 
‘meraih’ di sini adalah berusaha untuk mendapatkan, bukan 
mengambil dalam arti yang sebenarnya. Ada pula yang mengatakan 
bahwa maksudnya adalah, aku meraih untuk diriku. Kalau aku 
mengambilnya untuk kalian, niscaya.... Pendapat ini diriwayatkan 
oleh Al Karmani, namun ini bukan jawaban yang baik. Sebagian 
mengatakan makna lafazh “aku meraih”, yakni aku meletakkan 
tanganku di atasnya, namun tidak ditakdirkan bagiku untuk 
memetiknya. Sedangkan lafazh ‘"‘'Apabila aku mendapatkannya ”, yakni 
seandainya aku berhasil memetiknya. Pandangan ini diindikasikan 
oleh lafazh dalam hadits Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Ibnu 

^ y' / 

Khuzaimah, tu-* «Lrf {beliau mengulurkan tangannya untuk 

meraih sesuatu). Dalam riwayat Imam Bukhari dalam hadits Asma' di 
bagian awal pembahasan tentang shalat disebutkan, jl J»- 


50 — FATHUL BAARI i 

Kampungsunnah.org 



(.Hingga apabila aku memberanikan diri atasnya). Seakan-akan beliau 
SAW tidak diizinkan untuk mengambilnya, maka beliau pun tidak 
memberanikan diri untuk melakukannya. 


Menurut pendapat lain, maknanya adalah aku bermaksud untuk 
mengambilnya, kemudian aku tidak melakukannya. Pendapat ini 
didukung oleh hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, folj 


J*3l 01 J IJU p Ia yp JjUl 01 aJjl Uij 


{Sungguh aku telah menjulurkan tanganku dan aku ingin mengambil 
buah-buahannya agar kalian melihat kepadanya. Kemudian tampak 
bagiku untuk tidak melakukannya). Imam Bukhari meriwayatkan dari 


* O s y 


hadits Aisyah dengan lafazh, 'J? J talai 01 lul 

cJ-wr {Sampai akhirnya aku melihat diriku bermaksud 


mengambil satu tandan (buah) dari surga ketika kalian melihatku 
bergerak maju). 


Dalam riwayat Abdurrazzaq melalui jalur mur sal disebutkan, 
‘Ja pi ’zj&ji UU j>T 0? o:sj! {Aku bermaksud untuk 


mengambil satu tangkai anggur darinya agar aku dapat 
memperlihatkan kepada kalian, namun hal itu tidak ditakdirkan). 
Sementara dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Jabir disebutkan, 
aajj {Maka dihalangi antara aku dengannya). 


Ibnu Baththal mengatakan bahwa beliau SAW tidak mengambil 
buah surga, karena makanan di surga adalah kekal, sedangkan dunia 
adalah fana, (tidak kekal) maka tidak diperbolehkan memakan 
makanan yang tidak fana di dunia ini. 

Ulama lain mengatakan; seandainya manusia melihat hal itu, 
niscaya keimanan mereka adalah keimanan melalui persaksian mata, 
bukan lagi iman kepada yang gaib, sehingga dikhawatirkan pintu 
taubat akan diangkat dan keimanan seseorang tidak lagi bermamfaat 
bagi dirinya. 


FATHUL BAARI — 51 

kampungsunnah.org 



Sebagian lagi berpendapat, bahwa surga adalah balasan bagi 
perbuatan —yang dilakukan di dunia— sedangkan balasan itu hanya 
akan didapatkan di akhirat. 

Ibnu Al Arabi meriwayatkan dalam kitab Qanun At-Ta 'wil dari 
salah seorang gurunya, dia berkata, “Makna kalimat ‘ niscaya kalian 
akan memakannya... dan seterusnya’, yakni dalam diri orang yang 
makan itu akan dijadikan perasaan ingin selalu makan, dimana rasa 
tersebut tidak pernah hilang. Tapi pendapat ini mendapat kritikan, 
karena ini adalah pandangan filsafat yang dibangun atas dasar bahwa 
negeri akhirat tidak memiliki hakikat, tapi hanya permisalan belaka. 
Yang benar, buah-buahan surga tidak terputus dan tidak terlarang 
(diambil). Apabila buah itu dipetik, maka akan diciptakan 
penggantinya saat itu pula. Maka, tidak ada kemustahilan bila Allah 
SWT menciptakan yang serupa di dunia jika Dia menghendaki. 


Catatan 


Sa’id bin Manshur menjelaskan dalam riwayatnya melalui jalur 
lain dari Zaid bin Aslam, bahwa “meraih” yang tersebut pada hadits 
teijadi ketika beliau SAW berdiri pada rakaat kedua (shalat Kusuf). 

jllil cJjlj (dan diperlihatkan neraka kepadaku). Dalam riwayat 
selain Abu dzar disebutkan, jlll' ci'jj {dan aku melihat neraka). 


Dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan bahwa beliau SAW melihat 
neraka sebelum melihat surga, jl2i '^j 4»! ,^Ji c^s> y» 

t. o\i' P * t O / O f y p * J ^8 'I .4* * . S-* /?|/ J O x 

4y*sJI 4JL (■ yP lilj cWAf «-o j? *•*; ijr*" ®jwp* ^ js-lsJ 

* «• / 

JD y ^ ^ 

6%aa gi LaSj ^ {Telah ditampakkan neraka kepada Nabi 


SAW, maka beliau mundur dari tempat shalatnya hingga manusia 
seakan menunggangi satu sama lain. Dan ketika kembali, maka 
ditampakkan kepadanya surga, sehingga beliau maju berjalan hingga 
kembali berdiri di tempat shalatnya). 


52 ~ F 1?S?lfpffiigsunnah.org 





Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Jabir disebutkan, JiJ 
Of jlllu (Telah didatangkan 

neraka ketika kalian melihat aku mundur, karena aku takut terkena 
jilatan apinya). Dalam hadits ini juga disebutkan, viil, sj ^ 

^»14» c4i J»- cJiJii 'Jjp (Kemudian didatangkan surga dan 

yang demikian saat kalian melihatku maju hingga aku berdiri kembali 
di tempatku [semula]). Lalu dalam riwayat itu ditambahkan, j* £ 

oii tji ^1 j °J& aj DjapjS (Tidak ada sesuatu yang dijanjikan 

kepada kalian melainkan telah aku lihat pada shalatku ini). Dalam 
hadits Samurah yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah disebutkan, 

^ OjsSl U oii ili cJlj (Sungguh aku telah 

melihat sejak aku berdiri shalat apa-apa yang akan kalian temui 
selama masih di dunia maupun di akhirat). 

cJijj (dan aku melihat kebanyakan penghuninya 


[neraka] adalah wanita). Riwayat ini menjelaskan waktu dimana 
beliau SAW melihat neraka, sebagaimana terdapat dalam sabdanya 
kepada kaum wanita ketika khutbah hari raya, JaI j&Sf) 

jlill (Hendaklah kalian bersedekah, karena sesungguhnya aku melihat 


kalian adalah penghuni neraka paling banyak ). Riwayat ini telah 
disebutkan dalam hadits Abu Sa’id dalam pembahasan tentang haid. 
Dalam pembahasan tentang hari raya telah dijelaskan nama orang 
yang mengucapkan lafazh (apakah mereka kafir kepada 


Allah). 


o y / O /■ ^ * s f O, 

Lii!( Oj&j :JlS (apakah mereka kafir kepada Allah? 


Beliau bersabda, “Mereka ingkar terhadap teman hidup [suami]. ”). 
Demikian mayoritas perawi menukil dari Imam Malik. Demikian pula 
yang diriwayatkan Imam Muslim dari Hafsh bin Maisarah, dari Zaid 
bin Aslam. Sementara dalam kitab Al Muwaththa' Yahya bin Yahya 


FATHUL BAARI — 53 

kampungsunnah.org 




O / / o 

Al Andalusi disebutkan, OyiSj) (dan mereka kufur (ingkar) 

terhadap teman hidup [suami]). Lalu mereka sepakat bahwa 
tambahan huruf ‘waw’ (dan) pada lafazh oy&j merupakan kesalahan 

yang dilakukan oleh Yahya bin Yahya. Apabila yang dimaksud 
kesalahan di sini bahwa beliau menyalahi riwayat perawi lain, maka 
pernyataan itu benar, dimana riwayat syadz (menyalahi yang umum) 
disebut juga dengan riwayat yang salah. Namun jika yang dimaksud 
dengan “kesalahan” adalah karena ditinjau dari segi makna, maka ini 
tidak dapat dibenarkan, sebab jawaban pada hadits itu telah sesuai 
dengan pertanyaan yang disertai penjelasan tambahan. Hal itu karena 
beliau SAW mengucapkan kata “wanita” secara mutlak, sehingga 
termasuk di dalamnya wanita beriman dan wanita kafir. Maka ketika 
ditanyakan “Apakah mereka kufur kepada Allah?”, maka beliau SAW 
menjawab, “ dan mereka kafir (ingkar) terhadap teman hidup 
[suami]... dan seterusnya. Seakan-akan beliau berkata, “Benar, teijadi 
pada mereka kufur (ingkar) kepada Allah dan yang lainnya”. Sebab, di 
antara mereka ada yang kufur kepada Allah dan ada yang ingkar 
terhadap kebaikan. 

Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa konteks riwayat Yahya 
mengindisikan bahwa jawaban itu tidak bersesuaian dengan 
pertanyaan, karena telah diketahui bahwa di antara wanita ada yang 
kafir kepada Allah, sehingga tidak perlu dijawab. Di samping itu, 
maksud hadits tersebut adalah sebaliknya. 

✓ 0 ^ f o, 

Oyi&j (dan mereka kufur [ingkar] terhadap kebaikan). 

Sepertinya ini merupakan penjelasan lafazh ( mereka kufur 

(ingkar) terhadap teman hidup [suami]), sebab maksud kufur 
terhadap suami adalah mengingkari kebaikannya, bukan mengingkari 
wujudnya. Penafsiran kata Al Asyir (teman hidup) telah disebutkan 
terdahulu pada pembahasan tentang iman. Sedangkan makna kufur 
(ingkar) terhadap kebaikan, adalah menutupinya atau tidak 
mengakuinya, sebagaimana yang diindikasikan dibagian akhir hadits. 


54 — FATHUL BAARI t 

Kcrmpungsunnah.org 



Dalam hadits Jabir disebutkan keterangan yang menunjukkan 
bahwa wanita yang terlihat di neraka adalah mereka yang memiliki 
sifat-sifat tercela. Adapun lafazhnya, Ot J UuS cJ'j 'J» 

Olj jL* 01j tjlfJ Otj cjliii jk' 1 (Dan 


kebanyakan yang aku lihat padanya (di neraka) adalah wanita-wanita 
yang jika diberi amanah maka mereka menyebarkannya; jika diminta, 
mereka bakhil; jika meminta, mereka mendesak; dan jika mereka 
diberi, maka tidak bersyukur), (Al Hadits). 


Pelajaran yang dapat diambil 

1. Segera melakukan ketaatan ketika melihat apa yang ditakuti. 

2. Menolak bencana dengan berdzikir kepada Allah serta 
melakukan ketaatan. 

3. Mukjizat Nabi SAW serta sikap beliau yang senantiasa 
menasihati umatnya, mengajari apa yang bermamfaat serta 
melarang melakukan apa yang membahayakan bagi mereka. 

4. Seorang murid boleh menanyakan apa yang belum dipahami 
kepada gurunya. 

5. Bolehnya menanyakan sebab (Ulat) suatu hukum. 

6. Guru menjelaskan apa yang dibutuhkan muridnya. 

7. Mengingkari hak adalah haram. 

8. Kewajiban mensyukuri nikmat. 

9. Surga dan neraka telah diciptakan dan sudah ada saat ini. 

10. Bolehnya menggunakan kata “kufur” untuk perbuatan yang 
belum sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. 

11. Orang-orang yang bertauhid akan disiksa karena perbuatan 
maksiat yang dilakukannya. 


FATHUL BAARI — 55 

kampungsunnah.org 




12. Bolehnya melakukan gerakan selain gerakan shalat ketika 
melaksanakan shalat, apabila gerakan tersebut tidak terlalu 
banyak. 


10. Kaum Wanita Shalat Bersama Kaum Laki-laki Saat Terjadi 

Gerhana 


S' f ® l' * \ ° ' • I, ® t .. f' o e o f o , o «. 

j-Nj ^Jl Op C .JJ «UhislJ 4jl^jp OJ^P ^ ^L£u*> ^jP 

fi " S * S /■ 

^ ^ di ✓ ^ , i ^ , N 

a-JLp aWi 4P*jlp i ldPli Lgjl 1 g *p A)il j 

blj cjjlygj fL5 ^Dl lili 

:oiSi .4.Ui Ob*»-*'» icJlij pLo-lJi IpjJj OjCili *?^LdJ C» 


PPi oli :cJl5 .p Ojlifi 

Pj <uLp anI L p> aDI Jjp llU .f-CJl c3y L~Ul 


^ ^ ai S 11 y p Ur p ^ a :ju ji p J 13 aI)i :p 

s ^ 

jjiii ^ iyii pl s ji pjf p &ji p lii 
j£ (*lP ciii cpf pf N) 3I3 y -p jf- jL 
pp jf pp SK ?jp p dJulp a : 5 j jiii pjP 

OLp 4&I ptf «j&l J jlsJ> :J yui cJli dJUi y (Jjjt 

s 

dijp jj :tf J p api; &TJ ipti c^PG op bp jJLj 


cpf pf Sl) yipil jf jiiili dj pp ^JT ji ip jua 

✓ / 

,4xlia Ip 0pl «Up jSl ’V : J($.1114 cJH 


56 FJ $?§MplShgsunnah.org 





1053. Dari Hisyam bin Urwah, dari istrinya (Fatimah binti 
Mundzir) dari Asma' binti Abu Bakar RA, bahwasanya ia berkata, aku 
mendatangi Aisyah RA (istri Nabi S A W) ketika terjadi gerhana 
matahari, ternyata manusia berdiri mengerjakan shalat. Begitu juga 
Aisyah berdiri mengerjakan shalat. Aku bertanya, “Ada apa dengan 
manusia?” Beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke langit seraya 
mengucapkan “subhanallah (maha suci Allah)”. Aku berkata, “Tanda 
kebesaran Allah?” Beliau memberi isyarat yang berarti “ya”. Asma' 
berkata, “Aku berdiri hingga ditimpa oleh rasa kantuk yang berat. 
Maka aku menyiramkan air di atas kepalaku”. Ketika Rasulullah SAW 
selesai (shalat), beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya kemudian 
bersabda, “Tidak ada sesuatu yang belum pernah aku lihat melainkan 
telah aku lihat di tempatku ini, hingga surga dan neraka. Sungguh 
telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian akan difitnah (diuji) 
dalam kubur-kubur sama -atau mirip- dengan fitnah Dajjal (aku tidak 
tahu mana di antara keduanya yang dikatakan oleh Asmaj. Salah 
seorang di antara kalian akan didatangkan dan dikatakan kepadanya, 
‘Apakahpengetahuanmu tentang laki-laki ini [Muhammad]?’ Adapun 
orang beriman -atau orang yang yakin- (aku tidak tahu mana di 
antara keduanya yang dikatakan oleh Asma') niscaya akan berkata, 
'Muhammad Rasulullah SA W telah datang kepada kami dengan 
membawa penjelasan-penjelasan dan petunjuk, kami menyambutnya 
dan beriman serta mengikutinya Maka dikatakan kepadanya, 
‘Tidurlah dengan tenang, sungguh kami telah mengetahui bahwa 
engkau orang yang yakin Adapun orang munafik -atau orang yang 
ragu- (aku tidak tahu mana di antara keduanya yang dikatakan oleh 
Asma') maka akan berkata, 'Aku tidak tahu, aku mendengar manusia 
mengatakan sesuatu maka aku pun mengatakannya ’. ” 

Keterangan Hadits : 

(Bab kaum wanita shalat bersama kaum laki-laki saat terjadi 
gerhana ). Judul bab ini mengisyaratkan bantahan Imam Bukhari 
terhadap mereka yang melarang hal tersebut dengan mengatakan, 

FATHUL BAARI — 57 

kampungsunnah.org 




“Kaum wanita shalat sendiri-sendiri”. Pendapat ini dinukil dari Ats- 
Tsauri dan sebagian ulama Kufah. Sementara dalam kitab Al 
Mudawwanah disebutkan, “Wanita shalat di rumahnya, dan boleh 
keluar bagi wanita yang bukan bangsawan”. Imam Syafi’i 
mengatakan, semuanya boleh keluar kecuali wanita yang sangat 
cantik. Imam Al Qurthubi berkata, “Diriwayatkan dari Imam Malik 
bahwa anjuran shalat gerhana hanya ditujukan kepada siapa saja yang 
mendapat kewajiban shalat Jum’at.” Akan tetapi pandangan yang 
masyhur dari beliau menyelisihi hal ini, karena hukum mushalla 
(lapangan terbuka untuk shalat hari raya dan lainnya) disamakan 
dengan hukum masjid bagi wanita. 

Adapun pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini telah 
disebutkan pada bab “Orang yang Menjawab Fatwa dengan Isyarat” 
dalam pembahasan tentang ilmu, dan pada bab “Wudhu Kecuali 
karena Kantuk yang Berat” dalam pembahasan tentang Thaharah 
(bersuci). Sedangkan pembicaraan yang berkaitan dengan kubur akan 
dijelaskan pada pembahasan tentang jenazah. 

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa Ibnu Baththal menjadikan 
hadits ini sebagai dalil bolehnya wanita keluar ke masjid untuk shalat 
Kusuf (gerhana). Namun argumentasi ini perlu dianalisa kembali, 
karena sesungguhnya Asma' melaksanakan shalat di kamar Aisyah. 
Hanya saja mungkin Ibnu Baththal berpegang dengan keterangan yang 
disebutkan pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut, yang 
menjelaskan bahwa wanita-wanita selain Asma' berada pada posisi 
yang jauh darinya. Berdasarkan hal ini, maka sebenarnya mereka 
berada di belakang masjid sebagaimana yang biasa mereka lakukan 
pada shalat-shalat yang lain. 


58 — F4oeHarpwngsunnah.org 



11. Orang Yang Senang Membebaskan Budak Saat Terjadi 
Gerhana Matahari 


43l£tSb jUl-j aIIp JdiJ :cJli s.llld 


1054. Dari Asma', dia berkata, “Sungguh Nabi SAW telah 
memerintahkan untuk memerdekakan budak saat terjadi gerhana 
matahari.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab orang yang senang membebaskan budak saat terjadi 
gerhana matahari). Beliau membatasi pada sebab yang 
melatarbelakangi anjuran tersebut, karena sesungguhnya Asma' hanya 
meriwayatkan hadits tentang gerhana matahari (dan ini merupakan 
penggalan darinya). Mungkin saja Hisyam menceritakan hadits 
dengan lafazh seperti di atas, atau Za'idah telah meringkasnya. Akan 
tetapi kemungkinan pertama lebih kuat, karena akan disebutkan pada 
pembahasan tentang Al ‘Itq (memerdekakan budak) melalui jalur 



(Kami diperintah untuk memerdekakan budak saat terjadi gerhana). 


12. Shalat Gerhana Di Masjid 


o s’ " I? * ' . »• t'' * I ' " I ' 0 " " ° ‘'l I 0y ° o ^ o s’ 

L?r- 4 jO» I v g * P 4^» j 4-JUjLP ji\ Cl Cj 0 j -o-P 

““s * 

ajsI 'Sy*j CjLp cJCj ,Jj )I <_jUlp «od :cJU$ LgJCi 


FATHUL BAARI — 59 

kampungsunnah.org 




aJ 5I *LUi (J _yj ^9 ^d-Jl i_jjjyl |*JL*j jjp ^ (.s^ 5 

.dJJi ^o <&L UuLp :j*JL*j 5^LP 


1055. Dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah RA, 
bahwasanya seorang wanita Yahudi datang meminta kepadanya 
seraya berkata, “Semoga Allah melindungimu dari adzab kubur.” 
Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, “Apakah manusia 
akan disiksa di kubur mereka?” Rasulullah SAW bersabda, “Aku 
berlindung kepada Allah dari hal itu.” 


c.-LS ”jA oIjip _j ^JLp aJsI «&1 J yy 

^ Ltf* 3 5^ (J y *j t LS =*w 5 f 

/ 'J 85 p ^ /V Jifi» / & y s' ^ } J o 

^S"j Dui ^Uii ^ j»J t 

J jW ^Qi3i 0_j.> jL> Dlls ^ULs £.ij c*>L^L> Lpjifj 

5* / ✓ / . / . / ^ I / ^ ✓ J 1 

_ ! O t ^ ^ j. l^vll ° |i * -* s * s .o » * o 

Ljkj -Lst—«3 _*-“j jv> C(j_J jl P jS ^Jl jJS> «s Jtj ji? LPj 

^ ^ ^ y < 0 O y 0 ^ x y . } 

0 | ^ o ^ ^ P ^ ■ y s' £ y | & y y y ty * 

*yjjh» Lp^ 5 j j j»_i t(JjYl ^La31 0_j^ j-®j ji? l»LJ> ^ULs ^li ^ 

Ji < j#i fOii bp ^ bc> cq f« ji j#I ojS ^ 

' ^ > s s s t 0 l| .O' | S' O i—' -- L-/ 

OjJ y» J Jstr^y pJ cjji/l fy a L 5 J■> J-*J LPj5j J 

f.l2o D pJCJ <Jlp ^ LS^ 5 lJj-~"j JUs i_3j*-j tcJjYI i 

o' ° 'y 0 * £i ° i o fi {■ ii * ' * 0 £ \ 

.jlaii i—jIYp 1j5jjO Oi jA I j*_) d)i AJil 


1056. Kemudian Rasulullah SAW menunggang kendaraan di 
suatu pagi, tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Beliau kembali saat 
dhuha, lalu beliau SAW lewat di antara kamar-kamar kemudian 
berdiri untuk shalat, dan manusia berdiri di belakangnya. Lalu beliau 
berdiri hingga lama, kemudian beliau ruku’ hingga lama. Kemudian 


60 - FA fgfMpffhgsunnah.org 




beliau bangkit dan berdiri yang lama, namun lebih singkat dari berdiri 
yang pertama. Kemudian beliau ruku’ hingga lama, namun lebih 
singkat daripada ruku’ pertama. Kemudian beliau bangkit, lalu sujud 
hingga lama. Kemudian beliau berdiri hingga lama, namun lebih 
singkat daripada berdiri pertama. Kemudian beliau ruku’ hingga lama, 
namun lebih singkat daripada ruku’ pertama. Kemudian beliau bangkit 
dan berdiri hingga lama namun lebih singkat daripada berdiri pertama. 
Kemudian beliau ruku’ hingga lama, namun lebih singkat daripada 
ruku’ pertama. Kemudian beliau sujud hingga lama, namun lebih 
singkat daripada sujud pertama. Kemudian beliau selesai dari shalat, 
lalu Rasulullah SAW mengatakan apa yang Allah kehendaki untuk 
beliau katakan. Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk 
berlindung dari adzab kubur. 


Keterangan Hadits : 


Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dari 
Amrah, dan hadits ini telah disebutkan pada empat bab yang lalu 
melalui jalur yang sama. Namun tidak dijelaskan bahwa shalat 
tersebut dilaksanakan di masjid. Tetapi hal itu mungkin disimpulkan 
dari perkataan Aisyah, “ Beliau lewat di antara kamar-kamar ”. Sebab 
yang dimaksud kamar di sini adalah rumah-rumah istri Nabi SAW, 
yang letaknya berdempetan dengan masjid. 


Sementara penegasan bahwa shalat tersebut dilaksanakan di 
masjid tercantum dalam riwayat Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin 
Sa’id, dari Amrah, yang dikutip oleh Imam Muslim dengan lafazh. 


j* 411 J-P 'J* ^ 


OlT cSjUl { Jp- 


fjfji (Aku keluar bersama 


rombongan wanita di antara kamar-kamar di masjid. Maka, Nabi 
SAW kembali dari perjalanannya hingga beliau datang ke tempat 
shalatnya yang biasa beliau gunakan untuk shalat). 


FATHUL BAARI — 61 

kampungsunnah.org 




Perjalanan Nabi SAW yang dimaksud di sini adalah untuk 
mengurus kematian anaknya, Ibrahim, seperti dijelaskan terdahulu 
pada bab pertama. Ketika Nabi SAW kembali, beliau mendatangi 
masjid dan tidak mengerjakan shalat secara demonstratif. Benar, 
bahwa shalat Kusuf (gerhana) disunahkan untuk dilakukan di masjid. 
Kalau bukan karena itu, niscaya mengeij akannya di lapangan terbuka 
adalah lebih utama sebab dapat melihat langsung matahari bersinar 
kembali. 


13. Matahari Tidak Mengalami Gerhana Karena Kematian atau 

Kelahiran Seseorang 


lst^j cyb yb ~°j£^b °bj 

& 

Diriwayatkan oleh Abu Bakrah, Mughirah, Abu Musa, Ibnu 
Abbas dan Ibnu Umar radhiyalla.hu anhum. 


l'f&j JSi\ :Jl5 SyLS ^1 

v ^ o ^^ ^ ^ / % o " "'o * J 1 ' ° 

caJjI I { j^ Obj I j ^j Js>-\ oj 


1057. Dari Abu Mas’ud, dia berkata; Rasulullah SAW bersabda, 
“Matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian 
seseorang dan tidak pula karena kehidupannya (baca: kelahirannya). 
Akan tetapi keduanya adalah salah satu tanda (kebesaran) Allah. 
Apabila kalian melihat keduanya (mengalami gerhana), maka 
hendaklah kalian shalat." 


62 T13Hftfftffigsunnah.org 



<3il Sj^j ‘S- “ ^ Al 'iS^j °J* 

y y “ 

jiK Jtoi jij &* jt* yji fui jj L j &&\ jt* 

oef.i^iji j&E «u-i j ^ij j^jS" jJi jiu ^5"j tof.i^iji 

& r ‘J# 5f^ £#» ^ r ‘J& &A 

:Jlii ^IS j*j 3-3 UJi <k*S^j)\ £j..,a* ^15 4 ( ^jjl?tc--i Jbtbw^ 

p£T U^Jj cajISJ Tj J^i o*p plLiJ S/ ^lili Di 

✓ /■ 

.o^Caii ^Ji ij^3*^ DJJj isis oSCp i^jjj <&i oli ^ 


yy x 


1058, Dari Aisyah RA, dia berkata, “Matahari mengalami 
gerhana pada masa Rasulullah SAW, maka Nabi SAW berdiri shalat 
mengimami manusia. Beliau memperpanjang bacaan. Kemudian 
beliau ruku’ dan memperlama ruku’. Kemudian beliau mengangkat 
kepalanya dan memperpanjang bacaan, namun lebih pendek daripada 
bacaan pertama. Kemudian beliau ruku’ dan memperlama ruku’, 
namun lebih singkat daripada ruku’ pertama. Kemudian beliau 
mengangkat kepalanya dan sujud dua kali, kemudian berdiri dan 
mengerjakan pada rakaat kedua sama seperti itu. Kemudian beliau 
bersabda, * Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami 
gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena 
kehidupannya (baca: kelahirannya), tetapi keduanya adalah salah 
satu tanda (kebesaran) Allah yang diperlihatkan kepada hamba- 
hamba-Nya. Apabila kalian melihat hal itu, maka segeralah 
mengerjakan shalat 


Keterangan Hadits : 

Hal itu telah diterangkan pada bab pertama. 

jj'j {dan Ibnu Umar). Haditsnya telah disebutkan pada bab 
pertama. Dalam bab ini, Imam Bukhari juga menyebutkan hadits Ibnu 


FATHUL BAARI — 63 

kampungsunnah.org 





Mas’ud yang mencantumkan lafazh tersebut. Dalam bab pertama, 
hadits Ibnu Mas’ud juga disebutkan melalui jalur yang lain. Demikian 
halnya dengan hadits Aisyah. 

Dalam masalah ini, masih banyak hadits yang belum disebutkan 
oleh Imam Bukhari; di antaranya hadits Jabir yang diriwayatkan Imam 
Muslim, hadits Abdullah bin Amr, An-Nu’man bin Basyir, Qubaishah, 
dan Abu Hurairah yang semuanya diriwayatkan oleh An-Nasa'i serta 
ahli hadits lainnya, hadits Ibnu Mas’ud, Samurah bin Jundab dan 
Muhammad bin Labid yang semuanya diriwayatkan oleh imam 
Ahmad dan ahli hadits lainnya, hadits Uqabah bin Amir dan Bilal 
yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani serta ahli hadits lainnya. Inilah 
beberapa jalur periwayatan yang memenuhi syarat hadits shahih. 
Semuanya memberi kepastian bagi yang sempat menelitinya bahwa 
Nabi SAW mengatakan demikian, sehingga kita harus mendustakan 
anggapan bahwa gerhana itu merupakan pertanda kematian atau 
kelahiran seseorang. 


14. Dzikir Saat Terjadi Gerhana, Diriwayatkan Oleh Ibnu 

Abbas RA 


jX.j & Al J» fli ^ :JIS J*y J 

t* " " ' ' 

DN aJ5I ojjt, ; Jlij olj 

liks ioSCp aJJI LjyftJ 

j! © x ^ o y s 

.ojlijeurij Ji IciAJS 


1059. Dari Abu Musa, dia berkata, “Matahari mengalami 
gerhana, maka Nabi SAW berdiri dengan terburu-buru karena 
khawatir kiamat akan teijadi. Beliau mendatangi masjid lalu 


64 F JfS¥hJ^tffigsunnah.org 



melaksanakan shalat dengan melakukan berdiri, ruku’, dan sujud 
paling lama dari apa yang pernah aku lihat, yang dikerjakan beliau. 
Lalu beliau bersabda, ‘Ini adalah tanda-tanda yang dikirim oleh 
Allah, bukan karena kematian seseorang dan tidak pula karena 
kehidupannya (baca: kelahirannya). Akan tetapi Allah menakuti 
hamba-hamba-Nya dengan keduanya. Apabila kalian melihat sesuatu 
daripada itu, maka bersegeralah untuk berdzikir kepada Allah, 
berdoa dan memohon ampunan kepada-Nya ’ 

Keterangan Hadits : 

i* e ' e i 

apCJi o oi (beliau khawatir kiamat akan terjadi). Hadits 

ini mengisyaratkan bolehnya mengabarkan sesuatu yang menjadi 
dugaan kuat berdasarkan apa yang dilihat. Karena penyebab 
ketergesa-gesaan itu tidak dapat dilihat, maka kemungkinan hal 
tersebut disebabkan hal lain, bukan kekhawatiran akan terjadinya 
kiamat. Di samping itu, apabila penyebab ketergesaan itu adalah 
kekhawatiran akan terjadinya kiamat, maka hadits ini mengalami 
kemusykilan, karena kiamat itu didahului dengan penaklukan negeri- 
negeri, pergantian para khalifah dan keluarnya kaum Khawarij. 
Kemudian tanda-tanda kiamat dapat kita lihat seperti matahari terbit 
dari tempatnya terbenam [barat], keluarnya binatang, Dajjal, dukhan 
(awan) dan lain-lain. 

Namun persoalan ini dapat dijawab dengan mengatakan bahwa 
kemungkinan kisah kusuf (gerhana) terjadi sebelum Nabi SAW 
diberitahu tentang tanda-tanda kiamat tersebut, atau mungkin beliau 
SAW khawatir jika kejadian itu merupakan tanda-tanda kiamat yang 
dimaksud, atau perawi mengira bahwa Nabi SAW takut akan 
terjadinya kiamat, padahal ketakutan Nabi SAW adalah karena hal 
lain —seperti siksaan dan lainnya— sebagaimana kekhawatiran beliau 
SAW ketika angin bertiup kencang. Ini adalah kesimpulan Imam An- 
Nawawi. Sebagian ulama menambahkan bahwa yang dimaksud as- 


FATHUL BA ARI — 65 

kampungsunnah.org 




saa ’ah di sini bukanlah kiamat, tapi waktu yang ditetapkan sebagai 
tanda sesuatu, seperti kematian beliau S AW atau yang lainnya. 


Jawaban pertama nampaknya kurang tepat, sebab kisah gerhana 
teijadi lebih akhir, sementara kematian Ibrahim teijadi pada tahun ke 
10 H seperti disepakati oleh para sejarawan. Sebelum itu. Nabi SAW 
telah memberitahukan sejumlah tanda-tanda kiamat serta peristiwa- 
peristiwa yang teijadi sebelumnya. Adapun jawaban ketiga, maka 
sikap berbaik sangka terhadap sahabat mengharuskan kita mengatakan 
bahwa beliau tidak menegaskan demikian melainkan berdasarkan 
wahyu ( tauqifiyah ). Sedangkan jawaban keempat, cukup jelas 
kekeliruannya. Adapun jawaban paling mendekati kebenaran menurut 
saya adalah jawaban kedua, barangkali beliau SAW khawatir bila 
gerhana saat itu merupakan pendahuluan daripada sebagian tanda- 
tanda kiamat seperti terbitnya matahari dari tempatnya terbenam. 
Tidak mustahil bila di antara gerhana dan terbitnya matahari dari 
tempat terbenamnya teijadi tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan 
secara berturut-turut, mengingat adanya firman Allah dalam surah An- 


Nahl ayat 77, ji» ji j~a2\ 's!] SpilJi Uj ( Tidaklah kejadian 


kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat [lagi]). 
Menurut saya kemungkinan persoalan ini dapat dimasukkan dalam 
masalah nasakh (penghapusan) dalam hal berita. Jika hal ini 
dibolehkan, maka hilanglah kemusykilan itu. 


Sebagian mengatakan, mungkin beliau SAW menganggap tidak 
mustahil apabila kiamat teijadi, kalau bukan karena apa yang telah 
diberitahukan oleh Allah SWT bahwa kiamat itu tidak akan teijadi 
sebelum ada tanda-tanda yang telah dibertahukan kepadanya. Sikap 
ini dilakukan oleh Nabi SAW untuk menunjukkan betapa besar 
masalah gerhana ini, karena umatnya yang mengalami hal tersebut 
juga merasakan ketakutan yang sangat, terutama apabila hal itu 
didahului dengan terjadinya sebagian tanda-tanda kiamat. 

Adapun lafazh <&' J ojk ( ini adalah tanda-tanda 
yang dikirim oleh Allah), kemudian beliau melanjutkan jj <&i £3j~ 


66 -“mflfffngsunnah.org 



eallp {Akan tetapi Allah hendak menakuti hamba-hamba-Nya 
dengannya ) sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Israa' ayat 59 
yang berbunyi, J y J Uj ( Dan Kami tidak memberi 

tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti). Hal ini sesuai dengan 
penjelasan pada bab pertama. 

Lalu hal ini dijadikan dalil bahwa perintah segera berdzikir, 
berdoa dan beristighfar serta yang lainnya tidak khusus pada saat 
terjadi gerhana matahari dan bulan, sebab tanda-tanda kebesaran Allah 
lebih luas daripada itu. Hal ini telah disebutkan pada bagian akhir 
pembahasan tentang istisqa' (memohon hujan). Lalu dalam riwayat ini 
tidak disebutkan tentang shalat Gerhana, maka hadits ini tidak dapat 
dijadikan hujjah bagi mereka yang berpendapat dianjurkannya 
melakukan shalat saat terjadi peristiwa yang membuktikan kebesaran 
Allah. 


15. Doa Saat Terjadi Gerhana 


iX-3 £lp JSa ^ ^ Al i 


a315 


Abu Musa dan Aisyah radhiyallahu anhuma mengatakannya 
dari Nabi SAW. 


iJjjLi 'cf. cJu*!* :Jl3 JZ sijj 

/ < 

jul o^j eiiiot -.i,. i3i jui oc; f y 

V aul c-»Ld oV£j 1 0) 4 JL& 4iii 

^ z' 

{ Js>- iiJl i j&Ai \j bU DLlJsIj 


FATHUL BAARI — 67 

kampungsunnah.org 




1060. Dari Ziyad bin Ilaqah, dia berkata; Aku mendengar 
Mughirah bin Syu’bah berkata, “Terjadi gerhana matahari pada hari 
kematian Ibrahim, maka manusia berkata, ‘Terjadi gerhana matahari 
karena kematian Ibrahim’. Maka Rasulullah SAW bersabda, 
‘Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara 
tanda-tanda (kebesaran) Allah, keduanya tidak mengalami gerhana 
karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya 
(baca: kelahirannya). Apabila kalian melihat keduanya (gerhana), 
maka berdoalah kepada Allah dan shalatlah hingga terang kembali''' 


Keterangan Hadits : 

S2JtPj ji y\ iJli (Abu Musa dan Aisyah mengatakannya). 

Beliau mengisyaratkan kepada hadits Abu Musa yang terdahulu. 

Adapun dalam hadits Aisyah melalui jalur Hisyam dari bapaknya, 

sebagaimana terdapat pada bab kedua, disebutkan perintah untuk 

berdoa. Perintah untuk berdoa terdapat pula pada hadits Abu bakar 

dan selainnya. Di antara ulama ada yang memahami bahwa maksud 

dzikir dan doa adalah shalat, karena keduanya termasuk bagian dari 

shalat. Akan tetapi memahaminya sebagaimana makna yang 

sebenarnya [dzikir dan doa] adalah lebih baik, sebab keduanya telah 

• * •„ • r 

disebutkan dalam hadits Abu Bakrah, ijfoj (Maka hendaklah 


kalian shalat dan berdoa). Dalam hadits Ibnu Abbas yang 
diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur disebutkan, 

f* m 

ejllaj (Maka berdzikirlah kepada Allah, bertakbir, bertasbih 


dan bertahlil-lah kepada-Nya). Ini termasuk gaya bahasa 
menyebutkan kata yang bersifat khusus setelah kata yang bersifat 
umum. Adapun pembicaraan mengenai hadits Mughirah telah 
diterangkan pada bab pertama. 


68 - F tfg!tfptl¥igsunnah.org 




16. Imam Mengatakan “Amma Ba’du” Pada Khutbah Gerhana 


jiUi cJl ilLls _^jI Jlij 

oU-J Jij jju*j aIIp «uii ( JC^ «Uli :citf 

Juc Cd : JlS p 4iil Cj iLSi LJaiG 


1061. Usamah berkata, Hisyam menceritakan kepada kami, dia 
berkata; Fathimah binti Mundzir telah mengabarkan kepadaku dari 
Asma', dia berkata, “Rasulullah SAW selesai shalat dan matahari 
telah tampak, beliau berkhutbah seraya memuji Allah dengan (pujian) 
yang layak bagi-Nya, kemudian mengatakan, *Amma ba ’du Y’ 


Keterangan Hadits : 

(Bab Imam mengatakan Amma ba’du pada khutbah gerhana). 
Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Asma' secara 
ringkas tanpa sanad yang lengkap (mu ’allaq). Imam Bukhari berkata, 
“Abu Usamah berkata...” Hal ini telah disebutkan dengan panjang 
lebar melalui jalur ini dalam pembahasan tentang Jum’at. Riwayat ini 
menjadi pendukung pendapat yang mengatakan disukainya khutbah 
pada shalat Gerhana seperti yang telah disebutkan. 


17. Shalat Saat Terjadi Gerhana Bulan 


aUI Sj^j 44^ :Jl5 aIp <5)1 

.jsr, 'fLj & «5)i jb> 


1062. Dari Abu Bakrah RA, dia berkata, “Tetjadi gerhana 
matahari pada masa Rasulullah SAW, maka beliau shalat dua rakaat.” 


FATHUL BAARI — 69 

kampungsunnah.org 





Z' N 35 33 ^ ^ ^ ^ p j' ^ s s y Q i o 

a 1 )j> <* 3 jI 4 JJI Sy^'j (_ 5 ^ jj-UiJl C-alo=- :Jl 5 o^SCj 

( _ 5 Ca 5 4 Ji ^iJl ^Jl L5 ^>- Of-iSj ^a*J £ f *3 

obj ^ j£T ^iir_j ^J^l DI :Jlii Jl cJL f U j^r, ^ 

y’ S y’ S 

\y*\j l^i ilb Dir blj J^-I o^jli jli-k; N 114:1} aLi 

J3 jui ob 4L3 oi ^1 jy yj ii;i y 3 b) ^ ^ Lii^; 

lili (J y^l :JL^ 


1063. Dari Abu Bakrah, dia berkata, “Terjadi gerhana matahari 
pada masa Rasulullah SAW, maka beliau keluar menarik atau 
menyeret selendangnya hingga sampai ke masjid dan manusia 
berkumpul di sekitarnya, lalu beliau shalat dua rakaat mengimami 
mereka. Kemudian matahari bersinar kembali, dan beliau bersabda, 
“Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara 
tanda-tanda (kebesaran) Allah, dan sesungguhnya keduanya tidak 
mengalami gerhana karena kematian seseorang. Apabila hal itu 
terjadi, maka hendaklah kalian shalat dan berdoa hingga 
disingkapkan apa yang menimpa kalian’. Demikian juga bahwa 
—ketika— anak Nabi SAW yang bemama Ibrahim meninggal dunia, 
maka manusia berkata tentang itu [gerhana].” 


Keterangan Hadits : 

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Bakrah 
melalui dua jalur; salah satunya disebutkan secara ringkas. Namun 
sikap Imam Bukhari ini mendapat kritik, karena dalam riwayat yang 
disebutkan secara ringkas tidak tercantum kata “bulan”; baik secara 
tekstual maupun kemungkinan. Untuk menjawab kritikan ini dapat 
dikatakan, sebenarnya Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa 
riwayat yang disebutkan secara ringkas adalah bagian dari hadits yang 
disebutkan secara lengkap. Adapun korelasi riwayat yang lengkap 


70 - p ^§Sh^ffi‘igsunnah.org 





dengan judul bab dapat disimpulkan dari Iafazh “ apabila hal itu 
terjadi, maka hendaklah kalian shalat", dimana kalimat ini disebutkan 
setelah Iafazh ‘‘''sesungguhnya matahari dan bulan". Dalam sebagian 
jalur periwayatan hal itu disebutkan lebih jelas lagi. 

Dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur Nauh bin Qais dari 
Yunus bin Ubaid -sehubungan dengan hadits ini- disebutkan, 

lilii °jA (Apabila kalian melihat sesuatu daripada yang demikian ). 

Dalam riwayatnya dari hadits Abdullah bin Amr disebutkan, 

Uu£j\ (Apabila salah satu dari keduanya mengalami kusuf 

[gerhana]). Begitu pula dengan hadits Abu Mas’ud telah disebutkan 
dengan Iafazh, 'uuSS\ L»°jL£ {gerhana mana saja di antara 

keduanya yang mengalami gerhana). 

Riwayat-riwayat tersebut menjadi bantahan bagi mereka yang 
berpendapat tidak disukainya melaksanakan shalat berjamaah saat 
terjadi gerhana bulan. Mereka membedakan [antara shalat gerhana 
matahari dan gerhana bulan], karena pada malam hari terdapat 
kesulitan untuk berjamaah, berbeda dengan waktu siang hari. 

Dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur lain disebutkan bahwa 
beliau SAW melaksanakan shalat gerhana bulan, adapun Iafazh yang 
dinukil melalui jalur An-Nadhr bin Syumail dari Asy’ats adalah, 

o * ' ' c # ^ e o* -o * * 

J jkflllj {Beliau shalat ketika terjadi 

gerhana matahari dan bulan sebanyak dua rakaat, sama seperti 
shalat kalian). Imam Daruquthni juga mengutip riwayat ini. Riwayat 
ini menjadi bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwa Nabi 
SAW tidak pernah shalat gerhana bulan, seperti Ibnu Rasyid. 
Sebagian ulama menakwilkan Iafazh “ beliau shalat" yang berarti 
beliau memerintahkan untuk melaksanakan shalat. Penakwilan ini 
ditempuh untuk mengkompromikan dua versi riwayat tersebut. 

Penulis kitab Al Huda berkata, “Tidak pernah dinukil bahwa 
beliau SAW shalat berjamaah saat terjadi gerhana bulan. Akan tetapi 


FATHUL BAARI — 71 

kampungsunnah.org 



Ibnu Hibban dalam kitab As-Sirah meriwayatkan bahwa pada tahun 
kelima hijriyah terjadi gerhana bulan, maka Nabi SAW shalat 
[gerhana] mengimami sahabatnya, dan ini merupakan shalat gerhana 
yang pertama dalam Islam.” 

Jika riwayat ini terbukti akurat, maka penakwilan di atas tertolak 
dengan sendirinya. Hal ini ditegaskan oleh Mughlathai dalam kitabnya 
As-Sirah. 


Catatan 

Ibnu At-Tin menceritakan bahwa riwayat Al Ashili dalam hadits 

* O s 

Abu Bakrah disebutkan dengan lafazh Ul-£j\ (Terjadi gerhana 

bulan), sebagai ganti lafazh {matahari). Akan tetapi perubahan 

ini tidak memiliki makna yang berarti, karena ia merasa rumit untuk 
mencari kesesuaian antara hadits dengan judul bab, sehingga ia 
mengira lafazh hadits telah dirubah. Oleh karena itu, ia merubahnya 
kepada apa yang ia anggap benar, padahal sebenarnya tidaklah 
demikian. 


18. Rakaat Pertama Dalam Shalat Gerhana Lebih Panjang 


. J>f j cJOTj g J 


1064. Dari Aisyah RA bahwasanya Nabi SAW shalat gerhana 
matahari mengimami mereka (sahabat) sebanyak empat kali ruku’ 
dalam dua sujud (baca: rakaat) yang pertama, dan yang pertama lebih 
panjang. 


72 - F WfHptffigsunnah.org 




Keterangan Hadits : 

Demikian judul bab yang tersebut di tempat ini menurut riwayat 
Al Hamawi dan Al Kasymihani. Sementara dalam riwayat Al 
Mustamli disebutkan bab “Wanita Menyiramkan Air ke Kepalanya 
apabila Imam Memperlama Berdiri pada Rakaat Pertama”. 

Ibnu Rasyid berkata, “Di tempat ini, sebagian perawi telah 
mencampur satu kalimat dengan kalimat yang lain. Sedangkan hadits 
Aisyah tersebut sesuai dengan judul bab pertama. Sementara judul bab 
kedua seharusnya disebutkan di tempat lain. Seakan-akan Imam 
Bukhari menyebutkan judul yang kedua ini, kemudian meninggalkan 
tempat kosong untuk hadits atau jalur periwayatan lain sebagaimana 
kebiasaannya, namun maksudnya ini tidak terlaksana. Maka sebagian 
penulis kitab shahih beliau menyatukan kedua judul bab tersebut 
sehingga timbullah perbedaan seperti di atas. Adapun hadits yang 
paling sesuai dengan judul kedua adalah hadits Asma' yang 
disebutkan sebelum tujuh bab.” Demikian pernyataan Ibnu Rasyid. 

Namun perkataan beliau didukung oleh keterangan yang 
tercantum dalam riwayat Abu Ali bin Syibawaih dari Al Firabri, yang 
disebutkan pada bagian awalnya “Bab wanita menuangkan air 
Kemudian beliau mengatakan dalam catatan kaki, “Tidak disebutkan 
padanya satu hadits pun”. Setelah itu ia menyebutkan, “Bab rakaat 
pertama lebih panjang”, lalu beliau menukil padanya hadits Aisyah. 
Demikian pula yang dilakukan oleh Al Ismail i dalam kitabnya, Al 
Mustakhraj. Atas dasar ini, maka sikap sebagian guru Abu Dzar yang 
cukup menukil salah satu dari kedua judul bab tersebut tidak tepat. 
Adapun yang hanya menukil judul bab pertama (yaitu Al Mustamli) 
telah melakukan kesalahan, sebab tidak ada kaitannya dengan hadits 
Aisyah. 

Sedangkan kesalahan dua perawi lainnya adalah karena mereka 
telah menghapus kedua judul bab sekaligus, seakan-akan keduanya 
merasa musykil untuk memahami maksud dari kedua judul bab itu, 


FATHUL BAARI — 73 

kampungsunnah.org 




maka, keduanya pun menghapusnya, sehingga dalam riwayat Karimah 
dari Al Kasymihani juga dihapus. 


Matan (materi) hadits pada bab ini adalah penggalan hadits 
panjang yang telah disebutkan pada bab “Shalat kusuf (gerhana) di 
masjid”. Sepertinya hadits tersebut disebutkan secara ringkas dari segi 
makna, sebab pada hadits yang panjang disebutkan UG ^ls ^ 

OjS (Kemudian beliau berdiri hingga lama namun lebih 

pendek daripada berdiri pertama). Sedangkan dalam riwayat bab ini 
dikatakan Jjhs Jjil ^ oUTj 'g j {Empat rakaat dalam dua 

sujud (baca: rakaat) yang pertama lebih panjang). Al Ismaili 

^ “J'” i'' i 

meriwyatkan dengan lafazh Jjhs {Yang pertama dan 

pertama lebih panjang ). 


Hadits ini dapat dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan 
bahwa berdiri yang pertama pada rakaat kedua lebih pendek daripada 
berdiri kedua pada rakaat pertama. 


Ibnu Baththal berkata, “Tidak ada perbedaan bahwa rakaat 
pertama beserta berdiri dan kedua ruku’nya lebih panjang daripada 
rakaat kedua beserta berdiri dan kedua ruku’nya.” 


Sementara An-Nawawi berkata, “Para ulama sepakat bahwa 
berdiri yang kedua dan ruku’nya (dalam setiap rakaat) lebih pendek 
daripada berdiri yang pertama beserta ruku’nya. Lalu para ulama 
berbeda pendapat, apakah berdiri pertama pada rakaat kedua serta 
ruku’nya lebih pendek daripada berdiri kedua pada rakaat pertama 
beserta ruku’nya, ataukah keduanya sama panjang?” 

Dikatakan, bahwa sebab terjadinya masalah ini adalah karena 
perbedaan dalam memahami makna lafazh (namun 

ia lebih pendek daripada berdiri pertama). Apakah yang dimaksud 
adalah berdiri pertama pada rakaat kedua atau kembali kepada 
semuanya, sehingga setiap berdiri itu lebih pendek dibandingkan 
dengan yang sebelumnya. Riwayat Al Ismaili menetapkan 


74 —fATHUL BAARI t 

kampungsunnah.org 




kemungkinan kedua ini, lalu hal ini diperkuat; apabila yang dimaksud 
dengan lafazh “berdiri pertama ” adalah berdiri pertama pada rakaat 
pertama saja, maka berdiri yang kedua dan ketiga tidak diterangkan 
kadar lamanya. 


19. Mengeraskan Bacaan Pada Shalat Gerhana 


. y .y y o. y * .y v v* y y y . y Oy y , «r O y '„y o * O y 

^ 4ii ' < 4 ^ <^' ^ J* j* 

yy yy ^y y y y y y y ^ ^ o y 

yy £3j blj S' 4jf.l j> yy ^^5 lili jA) Jl 

J p <jukil dJJ'j H tj oV- 34 A» ^ :J15 5^JI 

4,13 jzkj j pi^3 ^31 jjyLSi pCp 


1065. Dari Urwah, dari Aisyah RA, “Nabi SAW mengeraskan 
bacaan pada shalat Gerhana. Apabila selesai dari bacaannya beliau 
takbir dan ruku’. Apabila bangkit dari ruku’, beliau mengucapkan 
‘sami’allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu (semoga Allah 
mendengar orang yang memuji-Nya, wahai Tuhan kami bagi-Mu 
segalah pujian)’, kemudian beliau membaca kembali. Pada shalat 
Gerhana terdapat empat ruku’ dalam dua rakaat dan empat sujud.” 


i» , " , " 0 ^ e * 0 y & i> t. f O y 11 o', y S> y O £ . 

^Pj u* a* 

jJfc -3 ai J4 <Li J 43 ^ Jp of i^p 

4^3 j 01^3 £,( J 4 f j 4 ^ ££ 14 

✓D _ / x 

■* 1 . y fl | / x t * 0 y o *i * }■ O y y y* * y .y y y y yQ *ry 

,4i5y i_^L j*-> y> y *-*"_/■ ■4-^' ajjIj 

^ ' W ' j f y “y * 

jfjb 3 ; 451 4 ciJUS C. :liii 4 JIS 


FATHUL BAARI — 75 

kampungsunnah.org 





&i £ .2ji fcf ifi cj^i :jis ii jsr. 

«■'i, .S* 0 i I, - of.* ' O' t > o f . /,t 

• es? U? j*S' u* J*r Cf- < - 5 ^— j 0^"°“ < - 5 W a ~' 


o s s 


1066. Al Auza’i dan lainnya mengatakan; saya mendengar Zuhii 
dari Urwah, dari Aisyah RA, “Sesungguhnya terjadi gerhana matahari 
pada masa Rasulullah SAW. Maka beliau mengutus seseorang untuk 
menyerukan * Ash-Shalaah Jaami’ah (shalat beijamaah akan 
dilaksanakan)’. Lalu beliau SAW maju, kemudian shalat empat ruku’ 
pada dua rakaat dan empat kali sujud.” Abdurrahman bin Namir telah 
mengabarkan kepadaku, ia mendengar Ibnu Syihab meriwayatkan 
yang serupa dengannya. Az-Zuhri berkata, “Aku berkata, apa yang 
dilakukan oleh saudara laki-lakimu itu -Abdullah bin Az-Zubair- ia 
tidak shalat melainkan dua rakaat seperti shalat Subuh, ketika beliau 
shalat Gerhana di Madinah.” Dia berkata, “Benar, sungguh ia telah 
menyalahi sunnah.” Sufyan bin Husain dan Sulaiman bin Katsir juga 
meriwayatkan dari Az-Zuhri tentang mengeraskan bacaan. 


Keterangan Hadits : 


(Bab mengeraskan bacaan pada shalat gerhana), yakni gerhana 
matahari maupun gerhana bulan. 


£&■ ibl 'J£r (Nabi SAW 


mengeraskan bacaannya pada shalat gerhana). Ini menjadi dalil 
untuk mengeraskan bacaan saat shalat gerhana [matahari] di siang 
hari. Adapun ulama yang tidak memperbolehkannya, memahami 
bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat gerhana bulan. Namun 
pemahaman ini kurang tepat, sebab Al Ismaili telah meriwayatkan 
hadits ini melalui jalur lain dari Al Walid dengan lafazh, c J LS 


M Sy~o'j (terjadi gerhana matahari pada masa 


Rasulullah SA W), lalu disebutkan hadits seperti di atas. Demikian pula 
riwayat Al Auza’i (hadits kedua pada bab ini), sangat tegas 
menyatakan bahwa yang dimaksud adalah gerhana matahari. 


76 TkSrftfAffigsunnah.org 




£). • • tsj&p i'Js.j Jlij (Al Auza’i dan selainnya 

berkata, “Aku mendenar Zuhri...” dan seterusnya). Imam Muslim 
menyebutkan riwayat ini dengan sanad maushul dari jalur Muhammad 
bin Mihran, dari Al Walid bin Muslim; telah menceritakan kepada 
kami Al Auza’i dan selainnya. Setelah itu, beliau mengulangi sanad 
tersebut sampai kepada Al Walid, dia berkata; Abdurrahman bin 
Namir telah mengabarkan kepada kami, kemudian disebutkan hadits 
seperti di atas. Lalu Imam Muslim menambahkan melalui jalur Katsir 
bin Abbas dari saudara laki-lakinya, tanpa menyebutkan kisah 
Abdullah bin Zubair. 


Sebagian ulama berdalih untuk melemahkan riwayat 
Abdurrahman bin Namir tentang mengeraskan bacaan, bahwasanya Al 
Auza’i tidak menyebutkan dalam riwayat tentang mengeraskan 
bacaan. Namun argumentasi ini tidak kuat, sebab perawi yang 
menyebutkan suatu persoalan menjadi hujjah atas perawi yang tidak 
menyebutkannya. Terutama bila perawi yang tidak menyebutkan 
persoalan itu tidak menafikannya. Sementara keterangan tentang 
mengeraskan bacaan telah tercantum dalam riwayat Al Auza’i yang 
dikutip oleh Abu Daud dan Al Hakim melalui jalur Al Walid bin 
Mazid. Riwayat serupa telah dinukil oleh Sulaiman bin Katsir serta 
yang lainnya. 


o° *" £ * s o "* c' * * j t o * b j J 

^ (s jp jiT OUllLj 3* '>S> (Riwayat ini 


dinukil pula oleh Sufyan bin Husain dan Sulaiman bin Katsir dari Az- 
Zuhri tentang mengeraskan bacaan). Riwayat Sulaiman disebutkan 
dengan sanad yang bersambung (maushul) oleh Imam Ahmad dari 
Abd Shamad bin Abdul Warits dengan lafazh, Js- 


>2» 'g p jjLj A* * yii J& A* A 

+ o * 

otijilb (Matahari mengalami gerhana pada masa Nabi SAW, 


maka Nabi SAW datang lalu bertakbir, kemudian manusia pun ikut 
takbir. Kemudian beliau membaca dengan mengeraskan bacaan). 


FATHUL BAARI — 77 

kampungsunnah.org 



Kami telah mengutip dari Musnad Abu Daud Ath-Thayalisi, dari 
Sulaiman bin Katsir melalui sanad ini secara ringkas, d' 

v-jj—<&' ~f&e ^ dlli {Bahwasanya Nabi SAW 

mengeraskan bacaan pada shalat Gerhana). 

Adapun riwayat Sufyan bin Husain telah disebutkan dengan 
sanad maushul oleh Imam At-Tirmidzi dan Ath-Thahawi dengan 
lafazh, Vgl? j&r'j c*>C? {Beliau melaksanakan shalat 

gerhana dan mengeraskan bacaan padanya). Uqail juga 
meriwayatkan dari Az-Zuhri tentang mengeraskan bacaan, seperti 
yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi. Begitu juga Ishaq bin Rasyid 
sebagaimana yang diriwayatkan Imam Daruquthni. 

Jalur-jalur periwayatan ini saling mendukung satu sama lain, 
dan secara keseluruhan memberi keyakinan akan hal itu. Maka, 
pendapat yang menganggapnya lemah karena cacat pada Sufyan bin 
Husain dan selainnya tidak perlu diperhatikan. Seandainya tidak 
dinukil riwayat mengenai hal itu kecuali riwayat Al Auza’i, niscaya ia 
telah mencukupi. Sementara keterangan mengeraskan bacaan saat 
gerhana matahari telah disebutkan pula dalam riwayat Ali, baik 
melalui jalur yang langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW {marfu 'j 
maupun yang tidak dinisbatkan langsung kepada beliau SAW 
{mauquf), sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan 
ahli hadits lainnya. Pendapat ini diikuti oleh kedua murid Abu 
Hanifah, Ahmad, Ishaq, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Mundzir serta 1 
selain keduanya dari kalangan ahli hadits madzhab Syafi’i, begitu pula 
dengan Ibnu Al Arabi dari madzhab Maliki. 

Ath-Thabari berpendapat bolehnya memilih antara membaca 
dengan suara keras atau pelan. Sementara Imam yang tiga berpendapat I 
untuk dibaca dengan pelan saat gerhana matahari, dan dibaca dengan S 
keras saat gerhana bulan. 

-j ! 

Imam Asy-SyafTi berhujjah dengan perkataan Ibnu Abbas, 

o' 9 ^ 

m jf ljki {Beliau membaca seperti lamanya membaca surah 


78 


FATHUL BAARI * 

Tcampungsunnah.org 



Al Baqarah). Karena jika Nabi SAW mengeraskan suaranya, maka 
tidak perlu ada perkiraan seperti ini. 

Argumentasi ini dijawab, bahwa kemungkinan Ibnu Abbas 
berdiri jauh dari Nabi SAW. Akan tetapi Imam Syafi’i menyebutkan 
riwayat tanpa sanad yang lengkap (mu ’allaq ) dari Ibnu Abbas bahwa 
beliau mengerjakan shalat gerhana di samping Nabi SAW, dan tidak 
mendengar apapun dari beliau SAW. Riwayat mu 'allaq ini telah 
disebutkan oleh Al Baihaqi secara maushul melalui tiga jalur, namun 
semuanya lemah. Meskipun riwayat-riwayat ini akurat tetap tidak 
dapat dijadikan dalil, sebab perawi yang menetapkan bahwa beliau 
SAW membaca dengan suara keras telah menyebutkan keterangan 
tambahan dalam riwayatnya, maka mengamalkannya adalah lebih 
utama. Adapun bila terbukti beliau SAW shalat gerhana lebih dari 
sekali, maka perbuatan tersebut beliau lakukan untuk menjelaskan 
bolehnya membaca dengan suara keras atau dengan suara pelan. 
Seperti ini pula jawaban terhadap hadits Samurah yang diriwayatkan 
oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi, 'Sfp (dia tidak 

mendengar suara dari Nabi SA W). Apabila riwayat ini akurat, tidak 
menjadi dalil untuk menafikan bahwa beliau SAW membaca dengan 
suara keras. Ibnu Al Arabi berpendapat bahwa, membaca dengan 
suara keras adalah lebih utama, sebab shalat Kusuf adalah shalat yang 
dilaksanakan secara berjamaah serta dilakukan khutbah didalaninya, 
sebagimana shalat Id dan shalat Istisqa' (memohon hujan).” 

Penutup 

Bab-bab tentang kusuf (gerhana) terdiri dari 40 hadits, 
setengahnya diriwayatkan dengan sanad maushul sedangkan 
setengahnya dengan sanad mu’allaq. Hadits yang diulang sebanyak 
32 hadits, sedangkan yang tidak diulang berjumlah 8 hadits. Riwayat- 
riwayat ini dinukil pula oleh imam Muslim kecuali; hadits Abu 
Bakrah, hadits Asma' tentang membebaskan budak, serta riwayat 
Amrah dari Aisyah tentang “rakaat yang pertama lebih panjang”. Pada 


FATHUL BAARI — 79 

kampungsunnah.org 




bab-bab ini terdapat 5 atsar sahabat dan tabi’in, termasuk didalamnya 
atsar Abdul lah bin Zubair serta atsar Urwah yang menyalahkan 
perbuatan Abdullah, dimana kedua atsar ini memiliki sanad maushul 
(bersambung). 


80 -“K3Mphgsunnah.org 



17. KITAB SUJUD AL QUR'AN (SUJUD TILAWAH) 


1. Tentang Sujud Al Qur'an dan Sunnahnya 


j^JJl 'r&j 4^ m yi X) :<Jli yjl ^ 431 

£ # f * * e * f ■ 0x s. x ° ^ ^ . ■>" . "Js’' 

<_-ajj jl ^v* La5 As-I jS- 4*** J^w<j L^_J 4 >-»j 

.Ql5~ Jrii diJ3 Ibu ialy iJti : Jlij iii^s 


1067. Dari Abdullah RA, dia berkata, “Nabi SAW membaca 
surah An-Najm di Makkah, lalu beliau SAW sujud; dan sujudlah 
orang-orang yang bersamanya, kecuali seorang syaikh yang 
mengambil segenggam kerikil atau tanah lalu mengangkatnya ke 
dahinya seraya berkata, ‘Cukuplah bagiku begini’. Setelah itu aku 
melihatnya terbunuh dalam keadaan kafir.” 


Keterangan Hadits : 

(. Bab-bab sujud Al Qur'ari) Demikian yang tercantum dalam 
riwayat Al Mustamli. Sementara dalam riwayat selainnya disebutkan, 
“bab tentang sujud Qur'an dan sunahya”, yakni sunah sujud Tilawah. 
Dalam akhir pembahasan akan disebutkan ulama yang 
mewajibkannya. Dalam riwayat Abu Dzar tidak mencantumkan lafazh 
basmalah seperti di atas. 

Para ulama sepakat bahwa seseorang sujud pada sepuluh tempat 
secara berturut-turut, kecuali sujud kedua pada surah Al Hajj dan 
surah Shaad. Sementara Imam Malik menambahkan surah Shaad saja. 
Sedangkan Imam Syafi’i dalam madzhabnya yang lama 
menambahkan sujud kedua pada surah Al Hajj saja, dan dalam 
madzhab yang baru ditambah lagi dengan sujud yang ada pada surah 


82 ~ ^KWMfffihgsunnah.org 




Al Mufashshal, dan ini juga merupakan pendapat Atha'. Serupa 
dengan ini dinukil dari Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. 
Adapun dalam riwayat lain yang masyhur ditambahkan sujud pada 
surah Shaad, sebagaimana pendapat Al-Laits, Ishaq, Ibnu Wahab dan 
Ibnu Habib dari kalangan madzhab Maliki, serta Ibnu Mundzir dan 
Ibnu Suraij dari kalangan madzhab Syafi’i. 

Dari Abu Hanifah dinukil hal serupa, akan tetapi beliau 
menafikan sujud kedua pada surah Al Hajj, dan ini merupakan 
pendapat Daud. Di samping itu, masih banyak pendapat di antaranya 
dari Atha' Al Khurasani yang mengatakan bahwa sujud Tilawah 
terdapat pada semua surah yang disebutkan oleh para ulama, kecuali 
sujud kedua pada surah Al Hajj dan surah Al Insyiqaaq. Ada pula 
yang mengatakan tidak ada sujud pada keduanya (yakni sujud kedua 
surah Al Hajj dan surah Al Insyiqaaq), begitu pula pada surah Shaad. 

Sebagian ulama berpendapat disyariatkannya sujud pada semua 
[surah yang disebutkan] itu, namun yang harus adalah pada surah Al 
A’raaf, Subhaana serta pada tiga surah Al Mufashal. Pendapat ini 
diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud. Sedangkan dari Ibnu Abbas 
menganjurkan sujud pada alif laam tanziil, An-Najm serta Iqra\ 
Serupa dengannya dinukil Sa’id bin Jubair tanpa surah Iqra\ Dari 
Ubaid bin Umair dinukil pendapat yang sama namun tidak 
memasukkan surah An-Najm tapi memasukkan surah Al Araaf dan 
Subhaana. Sedangkan dari Ali dinukil pendapat bahwa sujud 
dilakukan pada semua ayat yang ada perintah untuk sujud. Ada lagi 
yang berpendapat; disyariatkannya sujud pada semua lafazh yang 
menyebutkan perintah untuk sujud, motivasi untuk sujud, pujian untuk 
orang yang sujud, atau disebutkan dalam konteks pujian. Pandangan 
ini menghasilkan jumlah sujud Tilawah yang sangat banyak, dan hal 
ini telah diisyaratkan oleh Abu Muhammad bin Al Khasysyab dalam 
Qasidah Al llghaziyah. 

(dan orang-orang yang bersamanya ikut 
sujud kecuali seorang syaikh). Syaikh yang dimaksud bernama 

FATHUL BAARI — 83 

kampungsunnah.org 



Umayyah bin Khalaf, sebagaimana yang telah disebutkan dalam tafsir 
surah An-Najm melalui jalur Isra'il dari Abu Ishaq. Lalu dalam sirah 
Ibnu Ishaq disebutkan bahwa orang tersebut adalah Al Walid bin 
Mughirah. Tapi pendapat ini kurang tepat, sebab Al Walid tidak 
terbunuh. Sedangkan dalam tafsir Sunaid disebutkan, yaitu Al Walid 
bin Mughirah atau Utbah bin Rabi’ah, yakni disertai unsur keraguan. 
Namun hal ini perlu dicermati kembali berdasarkan riwayat yang 
dikutip oleh Ath-Thabrani dari hadits Makhramah bin Naufal, dia 
berkata, 'yt? OVT aSt 2 Ja? jjt«>j di t 411 '$>\ Cl 

> | P* 2 * | ^ » it' I*' ^ 1 1 ' / I D y' f O f J • y' J */ t \ P > > P C. -'O S ». 

JUjjj j9 ^ L*) j j ^ Oi jJUj 

# ** ' 

OjPUJ :tjJlSj cjdtiaJl) lytS”j yij 5 


{Ketika Nabi SAW menampakkan Islam, maka penduduk Makkah 
masuk Islam, hingga beliau SA W membaca surah yang ada padanya 
sujud Tilawah. Maka, orang-orang pun sujud dan sebagian mereka 
tidak mampu sujud karena berdesakan hingga akhirnya para pemuka 
Quraisy datang; di antaranya Al Walid bin Mughirah dan Abu Jahal, 
serta selain keduanya. Pada saat itu mereka berada di Thaif, lalu 
mereka kembali dan berkata, Kalian meninggalkan agama leluhur 
kalian .”) 


Akan tetapi keakuratan riwayat ini perlu ditinjau kembali 
berdasarkan perkataan Abu Sufyan dalam hadits yang panjang, & 

^ oi# afy {Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang murtad di 

antara mereka yang telah masuk Islam). Namun mungkin saja untuk 
dikompromikan bahwa yang dimaksud adalah tidak ada yang murtad 
karena tidak senang terhadap Islam, tapi mereka murtad hanya untuk 
menyenangkan para pemimpin mereka. 

Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Abu Bisyr dari Sa’id 
bin Jubair, bahwa orang yang mengangkat tanah lalu sujud padanya 
adalah Sa’id bin Al Ash bin Umayyah (Abu Uhaihah), lalu diikuti 
oleh An-Nahhas. Kemudian Abu Hayyan menyebutkan dalam 


84 F i8HHj3tFhgsunnah.org 



tafsirnya bahwa orang tersebut adalah Abu Lahab, namun dia tidak 
menyebutkan dalil yang dapat dijadikan sandaran. 


Dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah disebutkan dari Abu 
Hurairah, kj£dt\ cAUj JjJ) ^ ijaA—■ {Mereka 


sujud saat dibacakan surah An-Najm kecuali dua laki-laki dari 
Quraisy, keduanya melakukan hal itu karena menginginkan 
popularitas). Sementara dalam riwayat An-Nasa'i dari hadits Al 


Muthalib bin Abi Wada’ah, dia berkata, p&j djs Ju? ibt JjL) \'J 
01 cJd'ji ’J» 'SjLji ^uli {Rasulullah SAW 


membaca surah An-Najm, lalu beliau sujud dan orang-orang yang 
bersamanya juga ikut sujud, sedangkan aku mengangkat kepalaku dan 
enggan untuk sujud). Al Muthalib saat itu belum masuk Islam. 
Meskipun semua riwayat ini terbukti akurat, barangkali Ibnu Mas’ud 
tidak melihatnya; atau dia menyebutkan satu orang secara khusus, 
karena orang itu melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh 
orang lain di antara yang tidak sujud, yaitu ia mengangkat pasir lalu 
sujud padanya. 


Imam Bukhari memberi keterangan dalam riwayat Isra'il bahwa 
surah An-Najm adalah surah yang pertama diturunkan yang terdapat 
—perintah— sujud Tilawah. Inilah rahasianya mengapa Imam 
Bukhari memulai bab ini dengan hadits tersebut. Namun pernyataan 
ini dianggap musykil, karena surah, iqra ' bismi rabbika (Qs. Al Alaq : 
1) merupakan surah pertama yang turun dan ada —perintah— sujud 
Tilawah, tentu saja surah ini lebih dahulu daripada surah An-Najm. 
Tapi hal ini dapat dijawab bahwa surah Iqra yang pertama turun 
adalah ayat-ayat bagian awal, sedangkan sisa ayatnya diturunkan 
setelah itu, berdasarkan kisah Abu Jahal yang melarang Nabi SAW 
untuk shalat. Atau yang dimaksud dengan “pertama” pada riwayat 
terkait dengan lafazh yang tidak disebutkan secara tekstual, dan hal ini 
dijelaskan oleh riwayat Zakariya bin Abi Za'idah dari Abu Ishaq yang 
dikutip oleh Ibnu Mardawaih dengan lafazh, 'J$js U*>\5 cjjy* Jj' 
{Surah pertama yang beliau bacakan kepada orang-orang musyrik). 


FATHUL B A ARI — 85 

kampungsunnah.org 



Dengan demikian ketiga versi yang ada dapat dipadukan dengan 
mengatakan bahwa surah An-Najm adalah surah pertama yang 
dibacakan secara terang-terangan kepada kaum musyrikin, yang di 
dalamnya terdapat —perintah— untuk sujud Tilawah. Adapun sisa 
pembicaraan masalah ini akan diterangkan pada surah An-Najm, insya 
Allah. 


2. Sujud Pada Surah Tanziil As-Sajdah 


\'jto ^ ^ OlS' *(J^ <JUl J a'JJt, 


1068. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Bisanya Nabi SAW 
membaca pada shalat Subuh di hari Jum’at ‘’alif laam tanziil as- 
sajdah’ dan ‘hal ataa alal insaan. 


Keterangan Hadits : 

Ibnu Baththal berkata, “Para ulama sepakat untuk melakukan 
sujud Tilawah pada surah ini, hanya saja mereka berbeda pendapat 
tentang sujud ketika membacanya dalam shalat.” Pembicaraan 
mengenai hal itu serta pembahasan hadits Abu Hurairah telah 
diterangkan dalam pembahasan tentang Jum’at. 


3. Sujud Pada Surah Shaad 


Z’ o y O t t | „ | Z J % | 1. y y S/ O Z j/' o ✓ 

(Jj* & j* 1 Lf 

' “ 0 * y ' 

.✓ e, J J e /■ / .z ✓ B|Z ^ . t y i £». J 0 f y 0 ^ tl 

4^)1 . gLytf . gJJl - j 'j 





1069. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Shaad 
bukan termasuk surah yang mesti dilakukan sujud padanya. Namun 
aku telah melihat Nabi SAW sujud ketika membacanya.” 

Keterangan Hadits : 

Maksud kata azimah (kemestian) dalam hadits tersebut adalah 
apa yang harus dilakukan, seperti diungkapkan dalam bentuk perintah. 
Hal ini berdasarkan pendapat bahwa sebagian perbuatan sunah lebih 
ditekankan daripada sebagian yang lain, bagi mereka yang 
mengatakan bahwa sujud Tilawah itu tidak wajib. 

Ibnu Mundzir dan selainnya meriwayatkan dari Ali bin Abu 
Thalib melalui sanad yang hasan, “Sesungguhnya yang termasuk 
azimah (kemestian untuk sujud padanya) adalah; surah Haa miim, An- 
Najm, Iqra', dan Alif Laam Tanzil.” Demikian pula disebutkan dari 
Ibnu Abbas pada ketiga surah terakhir. Sebagian mengatakan bahwa 
sujud Tilawah yang ditekankan adalah dalam surah Al A’raaf, 
Subhaana, Haa Miim dan Alif Laam. Pendapat ini diriwayatkan oleh 
Ibnu Abi Syaibah. 

1^3 aIIp iiil cJij Jij (dan aku telah melihat 

Rasulullah SAW sujud padanya). Dalam tafsir surah Shaad, Imam 
Bukhari meriwayatkan melalui jalur Mujahid, ia berkata; aku bertanya 
kepada Ibnu Abbas, “Dari mana engkau (mendapatkan keterangan) 
sujud Tilawah pada surah Shaad?” Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah 
melalui jalur ini disebutkan, “Dari mana engkau memperoleh (dalil) 
tentang sujud pada surah Shaad?” Kemudian keduanya sepakat 
menyatakan bahwa beliau (Ibnu Abbas) berkata, “Dari ayat 

i)(dan dari keturunannya Dawud dan Sulaiman...) hingga 
firman-Nya, ooSl (maka dengan petunjuk mereka hendaklah 

engkau mengikutinya). 


FATHUL BAARI 


87 


kampungsunnah.org 




Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Ibnu Abbas menyimpulkan 
adanya sujud Tilawah pada surah Shaad berdasarkan ayat di atas. 
Sedangkan dalam riwayat pertama dikatakan, bahwa dia menerima 
keterangan tentang itu dari Nabi SAW. Meskipun demikian, keduanya 
tidak bertentangan karena adanya kemungkinan Ibnu Abbas 
menerimanya dari dua jalur tersebut. 

Dalam bagian akhir kitab Ahadits Al Anbiyaa (cerita-cerita para 
nabi) melalui jalur Mujahid disebutkan, Ibnu Abbas berkata, ^ 

9 0 i i 

if&t 'jA (Nabi kalian termasuk orang yang diperintahkan untuk 

mengikuti mereka). Beliau menyimpulkan alasan Nabi SAW sujud 
pada surah Shaad dari ayat tersebut, karena perintah sujud dalam 
surah Shaad disebutkan dengan lafazh “ruku”. Kalau bukan dari 
keterangan wahyu, maka tidak diketahui bahwa dalam surah itu 
terdapat perintah untuk melakukan sujud Tilawah. 


Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan melalui jalur Sa’id bin 



1^3 (Dawud sujud padanya dalam rangka bertaubat, dan kita sujud 


padanya dalam rangka bersyukur). Berdasarkan lafazh “syukur” 
dalam riwayat ini. Imam Syafi’i tidak membolehkan sujud Tilawah 
saat membaca surah Shaad dalam shalat, sebab sujud syukur itu tidak 
disyariatkan untuk dilakukan dalam shalat. Sementara dalam riwayat 
Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim dari hadits Abu Sa’id 
disebutkan, Cli <. j» fy *Qp 4#i O? 

UJ) : Jlai ^tyi 'Jr T L js j&mJ J j» 

i** J yi (Nabi SAW membaca 


surah Shaad, sedang beliau berada di atas mimbar. Ketika sampai 
pada ayat — perintah — sujud Tilawah, maka beliau turun lalu sujud, 
dan manusia pun sujud bersamanya. Kemudian beliau membaca pada 
hari lain, dan manusia bersiap-siap untuk sujud. Maka beliau SAW 
bersabda, "Sesungguhnya ia adalah taubat seorang nabi, akan tetapi 
aku melihat kalian telah bersiap-siap untuk sujud” Maka beliau turun 


88 “ FA KWMffffngsunnah.org 



lalu sujud, dan orang-orang pun sujud bersamanya). Konteks riwayat 
ini menunjukkan bahwa sujud Tilawah pada surah Shaad tidak terlalu 
ditekankan, sebagaimana yang ada pada surah-surah lainnya. 

Sebagian ulama madzhab Hanafi menjadikan syariat sujud 
Tilawah dalam firman-Nya liTij (Lalu ia menyungkur sujud 

dan bertaubat), sebagai dalil bahwa ruku’ dapat menggantikan posisi 
sujud Tilawah. 1 Apabila seseorang shalat dan membaca surah Shaad, 
lalu hendak melakukan sujud Tilawah, maka ia boleh memilih antara 
ruku’ atau sujud. Kemudian mereka membolehkan melakukan hal 
serupa dalam semua ayat yang terdapat —perintah—melakukan sujud 
Tilawah. Demikian juga pendapat Ibnu Mas’ud. 


4. Sujud Pada Surah A n-N a jin 


jjfc,} «fc k & >3 y «Jis 


Hal ini dikatakan oleh Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW. 


t 'j j&3 ^ <JUl DI & JU1 ^»3 <131 Jup £ 

-Ls-li (^wi V| ^ tjJL) L»J 0 

• 'A* Ji «*»3* 'j V J? ^ O? 

** ✓ s s f ✓ 

\'jk jJJ 3 :aLi J15 


1070. Dari Al Aswad, dari Abdullah RA bahwasanya Nabi 
SAW membaca surah An-Najm lalu sujud [tilawah]. Tidak ada 
seorang pun saat itu yang tertinggal, melainkan ikut sujud. Lalu 
seorang laki-laki di antara mereka mengambil segenggam kerikil atau 

! Landasan pendapat ini adalah; sujud pada ayat tersebut diungkapkan dengan iafazh 
"raaki ‘an (ruku)”- peneij. 


FATHUL BAARI — 89 

kampungsunnah.org 




tanah, kemudian mengangkat ke dahinya seraya berkata, “Cukup 
bagiku seperti ini.” Sungguh aku melihatnya setelah itu terbunuh 
dalam keadaan kafir. 


Keterangan : 

Riwayat tersebut akan disebutkan dengan sanad maushul pada 
bab berikutnya. Sedangkan pembicaraan mengenai hadits Ibnu 
Mas’ud akan dijelaskan pada kitab tafsir, insyci Allah. Hal ini 
dijadikan dalil bahwa seseorang yang meletakkan dahinya di atas 
telapak tangannya atau yang sepertinya, maka ia tidak diangap sujud 
hingga ia meletakkan dahinya langsung di atas tanah. Tapi pernyataan 
ini perlu diteliti. 


5. Kaum Muslimin Sujud Bersama Kaum Musyrikin, sedangkan 
Orang Musyrik itu Najis dan Tidak Memiliki Wudhu 


* i' * J o s s J o* * ' .''“'t * °l • i 

Ibnu Umar RA sujud dalam keadaan’ berwudhu. 


(Jl-j *X p <ilt 01 aIII ^Lp y\ ^p ^P 

^Jf, b f b jlCJJ t Jjb 

s s * > * 

S M 0 S \ * 0 * t' »1 * l' ' ' 

‘-r'ji 1 u* OU^Js» fsb'jil o 'JJJ 


1071. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Nabi 
SAW sujud [Tilawah] pada surah An-Najm. Lalu kaum muslimin dan 


1 Dalam salah satu naskah ditulis Cyej Jm ; “tanpa berwudhu” 


90 —FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





musyrikin, serta jin dan manusia, ikut sujud bersamanya. Ibnu 
Thahman meriwayatkannya dari Ayyub. 


Keterangan Hadits : 


J* ij* If?) j»* CH' O&J (dan Ibnu Umar RA 


sujud tanpa berwudhu). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan 
perawi, sementara dalam riwayat Al Ashili tidak mencantumkan 
lafazh Jj- (tanpa). Tetapi riwayat yang mencantumkan lafazh J* 


(tanpa) adalah lebih tepat. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui 
jalur Ubaid bin Al Hasan dari seorang laki-laki, dari Sa'id bin Jubair, 
dia berkata, ‘cA 'j** o?' ^ 

fcbjsi b j (biasanya Ibnu Umar turun dari kendaraannya 


kemudian menuangkan air (kencing), lalu naik kembali dan membaca 
surah yang ada padanya sujud Tilawah, maka ia sujud tanpa 
berwudhu). 


Adapun riwayat yang dinukil oleh Al Baihaqi dengan sanad 
yang shahih dari Al-Laits, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, dia berkata, M 

'j&j *lll ( Janganlah seseorang sujud melainkan dalam 

keadaan suci). Riwayat ini dapat dipadukan dengan riwayat 
sebelumnya dengan memahami kata “suci” dalam arti suci dari hadats 
besar. Atau kita memahami bahwa riwayat pertama berlaku pada saat 
darurat, sedangkan riwayat kedua berlaku pada saat normal. 


Ibnu Baththal telah mengkritik judul bab ini, ia berkata, 
“Apabila maksud Imam Bukhari hendak menguatkan perbuatan Ibnu 
Umar dengan sujud yang dilakukan kaum musyrikin, maka ini tidak 
dapat dijadikan hujjah, sebab mereka melakukan sujud bukan untuk 
ibadah.” 


Dia juga mengatakan, bahwa apabila yang dimaksud oleh Imam 
Bukhari adalah membantah perbuatan Ibnu Umar berdasarkan 


FATHUL BAARI — 91 

kampungsunnah.org 




perkataannya Q ( dan orang musyrik adalah najis), maka ini 
lebih mendekati kebenaran. 

Ibnu Rasyid menjawab, bahwa maksud Imam Bukhari adalah 
mempertegas syariat sujud. Sebab, orang musyrik sendiri mengakui 
sujud, padahal mereka tidak diwajibkan untuk melakukannya. Apalagi 
dengan sahabat yang diwajibkan atau dianjurkan untuk melakukannya, 
tentunya lebih pantas untuk melakukan sujud dalam semua keadaan. 

Untuk memperkuat hal ini, dalam riwayat Ibnu Mas’ud 
disebutkan bahwa orang yang tidak sujud saat itu, maka akan diganjar 
dengan mati dalam keadaan kafir. Barangkali semua yang diberi taufik 
untuk sujud saat itu akan diberi akhir kehidupan yang baik, sehingga 
mereka masuk Islam karena keberkahan sujud tersebut. 

Ibnu Rasyid juga berkata, “Untuk mengompromikan antara 
judul bab dengan atsar Ibnu Umar, dapat dikatakan bahwa sangat jauh 
kemungkinan apabila semua kaum muslimin yang hadir saat itu 
mempunyai wudhu [dalam keadaan suci], sebab mereka tidak bersiap- 
siap untuk melakukan sujud. Jika demikian, sebagian mereka yang 
segera melakukan sujud tanpa wudhu karena khawatir tidak dapat 
melakukannya, dapat dijadikan dalil bolehnya melakukan sujud 
(Tilawah) tanpa wudhu apabila mengalami kesulitan untuk berwudhu 
terlebih dahulu.” 

Dalam lafazh hadits, “Dan kaum muslimin dan musyrikin serta 
jin dan manusia sujud bersamanya ”, Ibnu Abbas menyamakan 
penisbatan wudhu untuk semuanya, sementara di antara mereka ada 
orang-orang yang tidak sah baginya wudhu. Maka, konsekuensinya 
sujud dianggap sah bagi orang-orang yang berwudhu serta orang- 
orang yang belum berwudhu. Wallahu a'lam. Kisah yang telah 
diisyaratkan akan kita bahas lebih lanjut dalam tafsir surah Al Hajj, 
insya Allah. 


92 —FATHUL BAARI t 

Kampungsunnah.org 



Pelajaran Yang Dapat Diambil 

Tidak ada orang yang menyetujui Ibnu Umar dalam 
memperbolehkan sujud (Tilawah) tanpa wudhu selain Asy-Sya’bi. 
Keterangan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad 
yang shahih. Beliau meriwayatkan pula dengan sanad yang hasan dari 
Abu Abdurrahman As-Sulami, bahwa beliau biasa membaca ayat 
yang ada padanya sujud Tilawah, kemudian sujud dalam keadaan 
tidak berwudhu dan tanpa menghadap kiblat. Kemudian beliau 
berjalan mengenakannya dengan memberi isyarat. 

(dan jin). Sepertinya yang menjadi patokan Ibnu Abbas 

adalah berita dari Nabi SAW, baik secara langsung ataupun melalui 
perantara. Sebab dia tidak menghadiri kisah ini, karena dia masih 
kecil. Selanjutnya ini adalah perkara yang tidak mungkin diketahui 
oleh seseorang kecuali berdasarkan wahyu. 


6. Orang yang Membaca Surah yang Ada Padanya Sujud Tilawah 
Namun Dia Tidak Sujud 


✓ / .j, / o / »/ if'' * ^ J' 'O * J -' ' e . i o y i o/ ^ o ✓ 

y 4j1 0 Jpt -1 jLo y p-UaP yZ* 

“ / £ 's '' 

jus piJsij fLj & & i jk yii j* f> ifl & &\ 


1072. Dari Ibnu Qusaith dari Atha' bin Yasar, bahwa Qusaith 
mengabarkan kepadanya, bahwasa dia bertanya kepada Zaid bin 
Tsabit RA, dia mengaku telah membaca surah An-Najm, di hadapan 
Nabi SAW namun beliau tidak sujud. 


FATHUL BAARI — 93 

kampungsunnah.org 




B ✓ ✓ / / / > & 

* X" *. t ( - . i. O O y O y l' ' 0 l \ ' ° ' t °' ** 0 I 1 1 ay O y 

Ol jS IjJlS d-jL jjj i j& jLo ^yJ f-UaP Jg j ^ J ^yi <UJl Xj> j* 

y * y y y 

q jiuj jjs jjjio j&j <& ii jk yii j* 


y y 


1073. Dari Abdullah bin Qusaith, dari Atha' bin Yasar, dari Zaid 
bin Tsabit, ia berkata, “Aku membaca aurah An-Najm di hadapan 
Nabi SAW, namun beliau tidak sujud.” 


Keterangan Hadits : 

Judul ini merupakan bantahan terhadap mereka yang berhujjah 
dengan hadits dalam bab ini tentang tidak adanya sujud tilawah dalam 
surah Al Mufashshal, seperti pendapat ulama madzhab Maliki. Bagitu 
juga dalam surah An-Najm —secara khusus— sebagaimana pendapat 
Abu Tsaur, sebab tidak dilakukannya sujud Tilawah pada kesempatan 
ini tidak menunjukakn bahwa sujud tersebut tidak dilakukan 
(ditinggalkan) secara mutlak. Mungkin saja Nabi ketika itu tidak 
berwudhu, atau mungkin waktu itu adalah waktu yang dimakruhkan 
untuk sujud, atau karena orang yang membaca tidak sujud seperti 
yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Bahkan, mungkin juga 
beliau SAW sengaja tidak sujud untuk menjelaskan bahwa yang 
demikian itu diperbolehkan. 

Kemungkinan pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang 
terakhir, dan itulah yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi’i. Sebab 
apabila hukum sujud Tilawah adalah wajib, maka beliau pasti 
memerintahkan untuk melakukan sujud meskipun beberapa saat 
kemudian. 


Adapun apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya 
melalui jalur Mathr Al Warraq, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ^3' 01 

&-uil J\ 'SyJ Jui Jifcjl # ^ J J&1J Jj 


{bahwasanya Nabi SA W tidak sujud pada satu pun daripada surah- 
surah Al Musfashshal sejak berpindah ke Madinah) telah digolongkan 
sebagai hadits dha’if (lemah) oleh pakar hadits, karena sebagian 


94 — FA l@SHt)JHngsunnah.org 




perawinya tergolong lemah, di samping sanad-nya yang masih 
diperselisihkan. Kalaupun dikatakan akurat, maka riwayat para perawi 
yang menetapkan adanya hal itu adalah lebih kuat, sebab riwayat yang 
menetapkan suatu perbuatan harus lebih didahulukan daripada riwayat 
yang menafikannya. 


Dalam bab berikutnya akan disebutkan adanya sujud Tilawah 
pada surah “ idzas-samaa 'un syaqqcif\ Al Bazzar dan Ad-Daruquthni 
meriwayatkan melalui jalur Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin, dari 
Abu Hurairah, >** 5jjl> aIIp &\ { J^> <jt 


{bahwasanya Nabi SAW sujud pada surah An-Najm dan kami pun 
sujud bersamanya) Para perawi hadits ini tergolong tsiqah 
(terpercaya). 


Ibnu Mardawaih dalam kitab At-Tafsir meriwayatkan dengan 
sanad yang hasan dari Al Alla' bin Abdurrahman, dari bapaknya, dari 
Abu Sal amali bin Abdurrahman, bahwasanya ia melihat Abu Hurairah 
sujud pada akhir surah An-Najm. Ia menanyakan hal itu, maka Abu 
Hurairah menjawab, “Sesungguhnya beliau melihat Rasulullah SAW 
sujud padanya.” Sementara Abu Hurairah masuk Islam setelah berada 
di Madinah. 


Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Al 
Aswad bin Yazid, dari Umar, bahwasanya ia sujud pada surah 
“idzassamaa'un syaqqaf\ Disebutkan dari jalur Nafi’, dari Ibnu 
Umar, bahwasanya ia sujud ketika membaca surah ini. 

Dalam riwayat ini terdapat bantahan bagi mereka yang 
mengatakan bahwa penduduk Madinah selalu meninggalkan sujud 
pada surah-surah Al Mufashshal. Namun kemungkinan yang dinafikan 
adalah kesinambungan dalam melakukan perbuatan itu, sebab surah- 
surah Al Mufashshal seringkah dibaca saat shalat, maka tidak 
dilakukannya sujud ketika membaca surah-surah tersebut agar tidak 
menimbulkan kesalahpamahan bagi orang-orang yang tidak mengerti, 
sehingga mereka mengira bahwa sujud tersebut termasuk gerakan 
shalat. 


FATHUL BAARI — 95 

kampungsunnah.org 



Alasan ini dikemukakan oleh Malik, sesuai dengan pendapatnya 
yang menafikan adanya sujud Tilawah dalam surah-surah Al 
Mufashshal. 


Ibnu Qashshar mengatakan, bahwa perintah sujud Tilawah pada 
surah An-Najm dipahami dalam arti shalat. Tapi pendapat ini dibantah 
berdasarkan perbuaan Nabi SAW seperti yang disebutkan. 


Sebagian ulama mengklaim bahwa praktik yang berlaku di 
Madinah sepeninggal Nabi SAW adalah tidak melakukan sujud 
Tilawah pada surah-surah Al Mufashshal. Tetapi pernyataan ini perlu 
diteliti berdasarkan riwayat yang dikutip oleh Ath-Thabari dengan 
sanad yang shahih dari Abdurrahman bin Abza dari Umar 
bahwasanya ia membaca surah An-Najm pada shalat lalu beliau sujud, 
kemudian beliau berdiri dan membaca surah “ idzaa zulzilat”. 
Kemudian melalui jalur Ishaq bin Suwaid dari Nafi’, dari Ibnu Umar, 
bahwasanya ia melakukan sujud pada surah An-Najm. 


jii-js fcp iUl cjU Jjj JD (bahwasanya ia bertanya 


kepada Zaid bin Tsabit, maka dia mengaku). Dalam hadits ini tidak 
disebutkan masalah yang ditanyakan. Tapi lahiriah konteks riwayat 
menyatakan bahwa yang ditanyakan adalah sujud pada surah An- 
Najm, namun sebenarnya tidaklah demikian. Hal ini telah dijelaskan 
oleh Imam Muslim dari Ali bin Hujr dan selainnya dari Ismail bin 
Ja’far, sama dengan sanad ini, ia berkata; J* c-jb jl X) ciL 

YJ aj! ^ Sl (Aku bertanya 


kepada Zaid bin Tsabit tentang hukum membaca bersama imam. 
Maka ia berkata, “Tidak ada bacaan apabila bersama imam. ” Beliau 
mengaku telah membaca surah An-Najm.. .) (Al Hadits). 


Imam Bukhari sengaja menghapus riwayat yang mauquf} sebab 
ia keluar dari persoalan yang dimaksud. Selain itu. Imam Bukhari 
tidak sependapat dengan Zaid bin Tsabit dalam masalah tidak 
membaca di belakang imam. Dia lebih sependapat dengan para senior 


1 Yakni perkataan Zaid, “Tidak ada bacaan apabila bersama imam”, penerj. 


9 6 org 




sahabat, mengikuti hadits shahih yang menunjukkan hal tersebut 
seperti yang disebutkan pada pembahasan tentang sifat shalat. 

(i mengaku, mengklaim). Maksudnya, adalah mengabarkan. 

Lafazh Az-Za’am biasa juga digunakan untuk menyatakan sesuatu 
yang benar-benar teijadi. Sementara sebagian besar lafazh ini 
digunakan untuk mengungkap sesuatu yang masih diragukan. 

Sebagian ulama menyimpulkan dari hadits Zaid bin Tsabit 
bahwa orang yang membaca surah dengan maksud 
memperdengarkannya kepada Syaikh, maka tidak dianjurkan baginya 
sujud Tilawah selama syaikh itu tidak melakukan sujud, untuk 
menjaga adab sopan santun terhadap syaikh. Tapi pandangan ini perlu 
dianalisa lebih lanjut. 


7. Sujud Pada Surah (cJ& «.UiiJi lij) 


i*t i''" * 0y ' ' i h i (- i'' i 0 ' so s- o s 

lil i j» *up 431 ^a j Ojij* tl o-jij :J15 

S s' s' M m { 'Z ' . < . o f S’ J' & t 

o » I . .. > o ^ ''t X | 0 f I w'* X , /'f | s' X ■ . . X S j' s' , o m s' 0. 

y !(Jv5 iU ji Ojjjf* VjI L 

s' " tfS s’ X Si j' s’ 

oX o x 0 , XX o j'j'.j' s' o. J' i» . .J' $ ° \ 


1074. Dari Yahya, dari Abu Salamah, dia berkata, “Aku melihat 
Abu Hurairah RA membaca idzas-samaa un syaqqat (Apabila langit 
terbelah) (Qs. Al Insyiqaaq: 1), lalu beliau sujud. Aku bertanya, 
‘Wahai Abu Hurairah, bukankah aku belum pernah melihatmu sujud?’ 
Dia berkata, ‘Kalau aku tidak melihat Nabi SAW sujud, niscaya aku 
tidak akan sujud’.” 


Keterangan Hadits : 

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah tentang sujud 
tilawah dalam surah tersebut. 


FATHUL BAARI — 97 

kampungsunnah.org 




Ada yang mengatakan bahwa pertanyaan “bukankah aku belum 
pemah melihatmu sujud?” adalah bentuk pengingkaran dari Abu 
Salamah. Hal itu memberi asumsi bahwa praktik yang dilakukan saat 
itu telah menyelisihi apa yang dilakukan Abu Hurairah. Oleh sebab itu 
Abu Rafi’ mengingkarinya seperti yang akan disebutkan setelah tiga 
bab kemudian. Namun pandangan ini masih perlu dianalisa lebih 
lanjut. Kalaupun benar, maka mungkin hadits tersebut dijadikan dalil 
oleh mereka yang berpendapat tidak adanya sujud ketika membaca 
surah ini dalam shalat. Adapun menjadikannya sebagai dalil untuk 
meninggalkan sujud pada surah tersebut secara mutlak tidak dapat 
diterima. Hal yang menunjukkan kesalahan klaim tersebut adalah, 
bahwa Abu Salamah dan Abu Rafi’ tidak menentang perkataan Abu 
Hurairah setelah di beri tahu bahwa yang demikian itu termasuk 
Sunnah Rasulullah, keduanya juga tidak membantah pendapat Abu 
Hurairah dengan dalih praktik yang berlaku pada waktu itu telah 
menyelisihinya. Ibnu Abdul Barr berkata, “Praktik apakah yang 
mereka jadikan pegangan, padahal Nabi SAW serta para khalifah 
sesudahnya telah menyelisihinya?” 


8. Orang yang Sujud Karena Sujudnya Orang yang Membaca 


/ yy * -'i "S ./ ^ 

»• „»•' o / e. / '/• i* * . /J/ 


:JUi oJbs«l- aIUp Vja -jolp ^ i?) 

S? * > 

t y | y f | y . ^ .S',, O J o 


y y 


Ibnu Mas’ud berkata kepada Tamim bin Hadzlam -saat itu 
beliau masih anak-anak- saat membaca surah yang ada padanya sujud 
Tilawah dihadapannya, “Sujudlah, engkau adalah imam kami dalam 
hal itu.” 


98 - FA Wrfpingsunnah.org 



L° , 


jx<3 iiii oir :ji5 14^ aui ^ ^;i ^ 

^ , 0 " |^ f ^ -' . ^ ^ ^ ^ ^ ^ c / ^ c i . . / o, ^ ^ .. . ''oT^ 

UkI^I w* J 0 <A^L<wJ1 a9 

x e/ 


1075. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, “Biasanya Nabi SAW 
membaca untuk kami surah yang ada padanya sujud Tilawah, lalu 
beliau sujud dan kami pun sujud hingga salah seorang di antara kami 
tidak mendapatkan tempat —untuk meletakkan— dahinya [untuk 
sujud].” 


Keterangan Hadits : 


Ibnu Baththal berkata, “Para ulama sepakat bahwa apabila orang 
yang membaca melakukan sujud, maka orang yang mendengarnya 
juga harus ikut sujud.” Setelah satu bab akan disebutkan pendapat 
orang yang mensyaratkan bahwa keharusan itu hanya berlaku bagi 
orang yang bermaksud mendengar bacaan. Judul bab ini memberi 
asumsi bahwa apabila orang yang membaca tidak sujud, maka orang 
yang mendengar juga tidak perlu sujud. 


{imam kami). Al Hamawi menambahkan lafazh tgJ 

(padanya). Atsar ini telah disebutkan oleh Sa’id bin Manshur dengan 
sanad yang yang lengkap dari riwayat Mughirah dari Ibrahim, ia 
berkata; Tamim bin Hadzlam berkata, cfjk tfi j iil .Cp o \'j 

cJl :*iil xs- cj'jyj (Aku membaca Al Qur'an di 


hadapan Abdullah sedang aku masih kecil. Lalu aku melewati ayat 
yang ada padanya sujud tilawah, maka Abdullah berkata, “Engkau 
imam kami padanya”). 


Telah diriwayatkan melalui jalur marfu' seperti yang dikutip 

y x - f * y 

oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Ajian, dari Zaid bin Aslam, ‘A U*>\p Dt 
bf 6 * ysi cSj^Ui <Op yit % 


FATHUL BAARI — 99 

kampungsunnah.org 




cjb: :Jtl fsytL 6JU» J 411 jy-3 U :Jl5 J&4 ^5 tlii cO^LJ 
cJliafLt jJj dg3 tL*C#j cJT dkSJj (Sesungguhnya seorang anak 


kecil membaca surah yang ada padanya sujud Tilawah di hadapan 
Nabi SAW. Lalu anak kecil itu menunggu Nabi SAW untuk sujud. 
Namun ketika Rasulullah SAW tidak sujud, maka anak itu berkata, 
“Wahai Rasulullah, bukankah pada ayat ini ada sujud Tilawah?” 
Beliau menjawab, “Benar, akan tetapi engkau adalah imam kami 
padanya. Kalau engkau sujud, niscaya kami akan sujud.”) 


Para perawi hadits ini tergolong tsiqah (terpercaya), hanya saja 
sanad-nya mursal. 


Telah diriwayatkan pula dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin 
Yasar, dia berkata; telah sampai kepadaku... lalu ia menyebutkan 
seperti riwayat di atas. Riwayat ini dikutip oleh Al Baihaqi melalui 
jalur Ibnu Wahab dari Hisyam bin Sa’ad dan Hafsh bin Maisarah, dari 
Zaid bin Aslam. Imam Syafi’i mengemukakan kemungkinan bahwa 
orang yang membaca tersebut adalah Zaid bin Tsabit, karena ia 
mengabarkan bahwa ia pernah membaca ayat sajadah di hadapan Nabi 
SAW tapi tidak sujud. Di samping itu, Atha' bin Yasar telah 
meriwayatkan kedua hadits tersebut. 


9. Manusia Berdesakan Apabila Imam Membaca Surah yang Ada 

Padanya Sujud Tilawah 


iikiii f>; j jk IjH oir :jii ‘ji «u 

* * - f A / f ^ i/ A /f J*'*' A A • A A e A 9 A e ** 

.ssJ UJL>-i L» ( ^>~ <*»• Jbtwi a oJLP 

e . ^ A A o x ^ t e / 

4^ip yA 


1067. Dari Nafi’, dari Ibnu Umar, dia berkata, “Nabi SAW 
membaca surah yang ada padanya sujud Tilawah, dan kami berada di 
sisinya. Lalu beliau sujud dan kami pun ikut sujud bersamanya. Maka, 


100 - PA ™phgsunnah.org 



kami berdesakan hingga salah seorang di antara kami tidak 
mendapatkan tempat bagi dahinya untuk sujud padanya.” 


10. Orang Yang Berpendapat Bahwa Allah Azza Wa Jalla Tidak 
Mewajibkan Sujud (Tilawah) 


t.- .''t 0 i e x o «o' 0 ^ 1 1 * " 0 ^ li ° x * 0 . j-' 0 t i 

: .LgJ (•“*J 4>! 

^ •> ^ V 1 I «" t" x C T x °f x f 

.AJL^ j 4 jIS LgJ Jl*3 


i>jI»JL5l Cl :a!p aJJI Olli£ JlSj .ITjJlp C« :0llH» JlSj 

.1^1 


/ J e ^ t9 


cJ\j oJbtd. lili c!^»Us» OjS^ 01 *^l 'i 1 ' yt>jJl Jlij 

/ / ^ 

.CDiVj bir b^ ib &r, GJr ou t 2d 

^ l**lt s } Q } l^tl *l 

j/ ^jLwhJi (JlS j 


Dikatakan kepada Imran bin Hushain, “Seseorang mendengar 
ayat sajadah, sedangkan ia tidak duduk untuk mendengarkannya.” 
Beliau berkata, “Bagaimana pendapatmu kalau ia duduk untuk 
mendengarkannya, seakan beliau tidak mewajibkannya?” 

Salman berkata, “Bukan untuk ini kita berangkat.” Utsman RA 
berkata, “Hanya saja sujud Tilawah itu bagi orang yang (bermaksud) 
mendengarkan bacaan.” 

Az-Zuhri berkata, “Seseorang tidak boleh sujud kecuali jika ia 
dalam keadaan suci. Apabila engkau sujud sedang engkau tidak 
bepergian, maka menghadaplah ke kiblat. Apabila engkau sedang 
mengendarai kendaraan, maka tidak mengapa bagimu (sujud) ke arah 
wajahmu menghadap.” 


FATHUL BAARI — 101 

kampungsunnah.org 



As-Sa'ib bin Yazid tidak sujud karena sujudnya orang yang 
bercerita (Al Qaashsh). 


f *» S' f 11 - o \ •'* ' °i . f ■* . * * * » ° ' 

L?;' cs- y. ] l 5^' : po*- 01 <y- cP 

m 0 ^ * uf y ✓ y O J' s' > 

J I. © II. o ~y y o y 2 o*. ✓pS». p^ O . .* '* o y „s' # i * 

4JJI »-Lp ^jj ^jP ^Jf ..L-p 0Lo-iP jP 4_x^wLa 

^ Li3 ^ jO- & atf; Jn J ^3» 

✓ S S S 0 

Js~ jkiii 5^ yuii Jk 3^Ji f y f> ^ iii ^3 v ikii J 

J' * S ** ✓ z' 

«LbULii di—3LS^ 13! ^jAJi ji Jjj aJLst«-J! e.U»r 13! 

Vj j^JLjL > ifl y,l5l \$ L' JIS Slb*fji ^ 131 iy f> 

j' y yy 

& j y O y y y y y y 

* I I, ^ * y * P * e ✓ P y' e.y y j. . . a* QsQ>oss y ./ f o .. y y y 

4JJI b J jv-Jj 4-Jp jy_}| JA3 ^V 0 J cpLv^i Jm3 

syJLn >>; ^ «L» di S» ^ & s 0 j & 

plij DI N' 


1077. Dari Hisyam bin Yusuf bahwasanya Ibnu Juraij 
mengabarkan kepada mereka, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku 
Abu Bakar bin Abi Mulaikah, dari Utsman bin Abdurrahman At- 
Taimi, dari Rabi’ah bin Abdullah bin Al Hudair At-Taimi —Abu 
Bakar mengatakan bahwa Rabi’ah termasuk manusia paling baik— 
tentang hadirnya Rabi’ah di majelis Umar bin Khaththab RA, 
bahwasanya pada hari Jum’at dan di atas mimbar, ia membaca surah 
An-Nahl hingga ayat yang ada padanya sujud Tilawah. Maka, beliau 
sujud dan manusia pun sujud. Hingga ketika para hari Jum’at 
berikutnya, beliau kembali membaca surah tersebut sampai ayat yang 
ada padanya sujud Tilawah. Maka beliau berkata, “Wahai manusia, 
sesungguhnya kita melewati ayat yang ada padanya sujud Tilawah. 
Barangsiapa yang sujud, maka ia telah melakukan hal yang benar; dan 
barangsiapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa baginya.” Dan, 
Umar tidak melakukan sujud. 


102 - Tegfhpftgsunnah.org 



Nafi’ menambahkan dari Ibnu Umar RA, “Sesungguhnya Allah 
tidak mewajibkan sujud kecuali apabila kita mau.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab orang yang berpendapat bahwa Allah Azza wa Jalla tidak 
mewajibkan sujud). Yakni, orang yang memahami perintah dalam 
firman-Nya “ Hendaklah kalian bersujud ” dalam konteks Nadb 
(disukai); atau mungkin yang dimaksud adalah sujud shalat dalam 
konteks wajib dan sujud Tilawah dalam konteks nadb (disukai), sesuai 
kaidah Imam Syafi’i serta para ulama yang sepaham dengannya. 
Mereka memahami bahwa lafazh musytarak telah mencakup dua 
makna tersebut. 


Di antara dalil yang menunjukkan bahwa hukum sujud Tilawah 
itu tidak wajib adalah berdasarkan ayat-ayat sujud Tilawah yang 
disebutkan oleh Ath-Thahawi, dimana ayat-ayat tersebut ada yang 
berbentuk berita dan ada yang berbentuk perintah. Sementara teijadi 
perbedaan dalam memahami ayat dalam bentuk perintah; apakah ada 
padanya sujud atau tidak? Ayat yang dimaksud adalah sujud Tilawah 
kedua pada surah Al Hajj dan akhir surah An-Najm serta surah Iqra'. 
Kalau hukum sujud Tilawah adalah wajib, maka apa yang disebutkan 
dengan lafazh perintah lebih tepat untuk disepakati adanya sujud 
dibanding ayat dalam bentuk berita (khabar). 


(dan dikatakan kepada Imran bin Hushain). 

* ' 

Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Ibnu Abi 
Syaibah dari segi maknanya melalui jalur Mutharrif, ia berkata, 


Sl j' : Jlii 'J* ijr-o*' 'J>. 


(Aku bertanya kepada Imran bin Hushain tentang seseorang yang 
tidak tahu apakah ia mendengar ayat yang ada padanya sujud tilawah 
ataukah ia tidak mendengarnya? Dia berkata, “Ia dengar atau tidak, 
ada persoalan apa?)." 


FATHUL BAARI — 103 

kampungsunnah.org 




Abdurrazzacj meriwayatkan melalui jalur lain dari Mutharrif, 0? 

«J o'* o '' o i ' ° i'' W ' & ' y o 

iZu> *Jj OijlU- ijiuj aaJ^-Jl fyii jfl[h j> ( Bahwasanya 


Imran melewati seorang tukang cerita, lalu tukang cerita itu membaca 
ayat yang ada padanya sujud Tilawah. Maka, Imran terus berlalu 
tanpa ikut sujud bersamanya). Sanad kedua riwayat ini tergolong 
shahih. 


llgi U {bukan untuk ini kami berangkat). Ini merupakan 


penggalan atsar yang diriwayatkan melalui sanad yang maushul oleh 
Abdurrazzaq melalui jalur Abu Abdurrahman As-Sulami, dia berkata. 


\jjJ ip iJijjJ {jd) : Jlii caJ JIaS j* 


[Salman melewati suatu kaum yang sedang duduk-duduk, lalu mereka 
membaca surah yang ada padanya sujud Tilawah dan mereka pun 
sujud. Lalu dikatakan kepada Salman, maka beliau berkata, "Bukan 
untuk ini kita berangkat. ”) Sanadnya tergolong shahih. 


ja ^ Uli OIaIp Jlij {dan Utsman 


berkata, “Sesungguhnya sujud Tilawah hanya bagi mereka yang 
bermaksud mendengarkan bacaan”). Riwayat ini disebutkan dengan 
sanad lengkap {maushul) oleh Abdurrazzaq dari Ma’rnar, dari Az- 
Zuhri, dari Ibnu Al Musayyib bahwasanya Utsman melewati seorang 
tukang cerita lalu ia membaca surah yang ada padanya sujud tilawah 
agar Utsman sujud bersamanya. Maka Utsman berkata, ^ tJi 


{Sesungguhnya sujud tilawah hanya bagi mereka yang 


bermaksud mendengarkan bacaan). 


Ibnu Abi Syaibah dan Sa’id bin Manshur meriwayatkan melalui 
jalur Qatadah dari Sa’id bin Al Musayyib, ia berkata, Utsman berkata; 
LgJ \ rSsr ’J* ^ olu*Ul UJj {Sesungguhnya sujud tilawah hanya 

bagi siapa yang sengaja duduk untuknya dan mendengarkan 
[bacaan]). Kemudian jalur periwayatannya tergolong shahih. 


104 — FA HUL BAARI 


THUL BAARI . 

Kampungsunnah.org 



• • - ( Az-Zuhri berkata... dan seterusnya). Riwayat ini 

disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Abdullah bin Wahab, 
dari Yunus, dari Az-Zuhri dengan lafazh yang lengkap. 


Perkataannya, “ Seseorang tidak boleh sujud kecuali dalam 
keadaan sucf\ tidak menunjukkan bahwa sujud tersebut tidak wajib. 
Sebab orang yang tidak sependapat mengatakan, bahwa pendapat itu 
mensyaratkan orang yang membaca maupun yang mendengar harus 
dalam keadaan suci. Sehingga ketika syarat itu ada maka sujud harus 
dilakukan. Konteks judul bab dengan atsar ini terdapat pada lafazh, 
“apabila engkau menunggang kendaraan, maka tidak mengapa 
bagimu kemana wajahmu menghadap ”. Hal ini menunjukkan bahwa 
sujud itu adalah sunah, sebab sujud wajib itu tidak boleh dilakukan di 
atas kendaraan dalam kondisi aman. 


aitlJ V Aji ji LjCJi (dan As-Sa ’ib bin Yazid 


tidak sujud karena sujudnya tukang cerita). Yang dimaksud dengan 
tukang cerita (Al Qaashsh) adalah orang yang menceritakan kepada 
manusia tentang berita-berita serta nasihat-nasihat. Namun saya belum 
menemukan atsar ini diriwayatkan melalui sanad yang maushul. 
Adapun kesesuaian atsar ini dengan judul bab sangat jelas, karena 
orang-orang yang mengatakan bahwa hukum sujud Tilawah adalah 
wajib tidak membedakan antara orang yang membaca dan orang yang 
mendengar. 


Penulis kitab Al Hidayah dari madzhab Hanafiyah berkata, 
“Sujud pada tempat-tempat ini -yakni pada tempat-tempat sujud 
Tilawah- selain sujud yang kedua di surah Al Hajj hukumnya wajib, 
baik bagi orang yang membacanya maupim yang mendengar, baik 
orang itu sengaja untuk mendengarkan bacaan Al Qur'an maupun 
tidak.” Sementara itu, sebagian ulama membedakan antara hukum 
orang yang mendengar dan orang yang menyimak berdasarkan 
indikasi atsar-atsar ini. Imam Syafi’i berkata dalam kitab Al Buwaithi, 
“Aku tidak menekankan bagi orang yang mendengar untuk sujud 
sebagaimana aku anjurkan kepada orang yang menyimak.” Dalil 


FATHUL BAARI — 105 

kampungsunnah.org 



paling kuat untuk menafikan kewajiban sujud Tilawah adalah hadits 
Umar yang disebutkan pada bab ini. 1 

Pelajaran yang dapat diambil 

Kalimat “dan tidak memfardhukan ” dijadikan dalil tidak 
wajibnya sujud Tilawah. Namun hal ini dijawab oleh sebagian ulama 
madzhab Hanafi berdasarkan kaidah mereka yang membedakan antara 
fardhu dan wajib bahwa penafian fardhu tidak berarti penafian wajib. 
Lalu jawaban ini ditanggapi bahwa yang demikian hanyalah istilah 
baru dalam syariat yang mereka adakan, sedangkan para sahabat tidak 
membedakan antara keduanya. Cukuplah dalam hal ini perkataan 
Umar “Siapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa baginya”, seperti 
yang akan diterangkan. 

Kemudian lafazh “ kecuali bila kita mau ” dijadikan dalil bahwa 
seseorang boleh memilih apakah ia sujud atau tidak, sehingga dengan 
demikian hukum sujud Tilawah tidaklah wajib. Namun para ulama 
yang mewajibkan sujud Tilawah menjawab dalil ini dengan 
mengatakan bahwa yang dimaksud adalah; kecuali apabila kita mau 
membacanya, maka kita wajib sujud. Namun kelemahan jawaban ini 
cukup jelas. Di samping itu, ia terbantah oleh penegasaan Umar 
dengan perkataannya “Dan barangsiapa yang tidak sujud, maka tidak 
ada dosa baginya ”, karena penafian dosa dari orang yang melakukan 
perbuatan atas pilihannya sendiri menunjukkan bahwa perbuatan itu 
tidak wajib. 

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa orang yang telah 
memulai sujud, maka ia harus menyelesaikan sujud tersebut. Tapi 
argumentasi ini dijawab bahwa kalimat tersebut termasuk istitsna' 
munqathi’ (pengecualian yang tidak berkaitan dengan kalimat 

1 Dalil yang lebih kuat dan lebih jelas dalam menafikan tidak wajibnya sujud Tilawah adalah 
hadits Ibnu Abbas tentang Zaid bin Tsabit yang membaca surah An-Najm di hadapan Nabi 
SAW, namun beliau SAW tidak sujud dan Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk sujud. 
Seandainya perbuatan ini wajib, niscaya Nabi SAW akan memerintahkannya untuk sujud. 
Wallahu a'lam. 

xo6 -F4^q>^ 1 g Sunna h.org 





sebelumnya -peneij), maka maknanya; akan tetapi yang demikian itu 
terserah kepada kemauan seseorang. Kesimpulan ini berdasarkan 
lafazh, “ Dan barangsiapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa 
baginya ”. 

Dalam hadits ini terdapat beberapa faidah lain, di antaranya; 
seorang khatib hendaknya membaca Al Qur'an dalam khutbahnya. 
Apabila ia melewati ayat yang ada padanya sujud Tilawah, hendaknya 
ia turun ke bawah (lantai) untuk sujud jika ia tidak memungkinkan 
sujud di atas mimbar, dan ini tidaklah memutuskan khutbahnya. Hal 
ini pernah dilakukan oleh Umar di hadapan para sahabat yang lain, 
dan tidak seorang pun yang mengingkarinya. Sedangkan dari Imam 
Malik dinukil pendapat bahwa khatib meneruskan khutbahnya dan 
tidak sujud, tapi atsar dari Umar menolak pandangan mereka. 


II. Orang yang Membaca Ayat Sajdah Dalam Shalat Lalu Ia 

Sujud 


(cJkll bl) t> *i£Jl 5 JJ* Js 0 : JIS 0\j J 'cf 

^1 :Jli 'C» IoIas jC*C~*s 

.oUJl (Jljl ijJL-j aJLp 


1078. Dari Abu Rafi’, dia berkata, “Aku shalat Isya' bersama 
Abu Hurairah, maka dia membaca ayat ‘idzas-samaa 'un syaqqat’ lalu 
sujud. Aku berkata, ‘Apakah ini?’ Abu Hurairah menjawab, ‘Aku 
sujud di belakang Abu Al Qasim SAW (karena beliau membaca ayat 
tersebut) maka aku akan senantiasa sujud padanya hingga aku bertemu 
dengannya’.” 


FATHUL BAARI — 107 

kampungsunnah.org 



Keterangan Hadits : 

Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini tentang 
mereka yang tidak menyukai membaca ayat sajdah dalam shalat 
fardhu, sebagaimana yang dinukil dari Imam Malik. Dinukil pula 
riwayat dari Imam Malik yang berpendapat tidak disukainya membaca 
ayat sajdah hanya pada shalat sirriyah, dan ini merupakan perkataan 
sebagian ulama madzhab Hanafi serta selain mereka. 

Hadits Abu Hurairah yang dijadikan dalil pada bab ini telah 
dibahas pada bab “Mengeraskan Bacaan pada Shalat Isya'”. Kami 
telah menjelaskan dalam riwayat Abu Al Asy’ats dari Ma’mar bahwa 
Nabi SAW sujud Tilawah ketika membaca surah tersebut dalam 
shalat. Demikian pula dalam riwayat Yazid bin Harun dari Sulaiman 
At-Taimi dalam kitab Shahih Abu Awanah dan selainnya. Riwayat ini 
juga menjadi bantahan bagi mereka yang tidak menyukai membaca 
ayat sajdah saat shalat. 

Di samping itu, telah disebutkan pendapat yang mengatakan 
tidak adanya sujud pada surah “ idzas-samaa'un syaqqa(' dan tidak 
pula surah lainnya di antara surah-surah Al Mufashshal. Demikianlah 
praktik yang terus berlangsung sebagaimana yang diingkari oleh Abu 
Rafi’ dan Abu Salamah. Lalu kami menjelaskan bahwa pendapat yang 
dinukil dari ulama Madinah justera menyelisihi apa yang menjadi 
klaim mereka, seperti Umar dan Ibnu Umar serta selain keduanya di 
antara sahabat maupun tabi’in. 


los ~ r ^tf^ffln g su nn ah.org 




12. Orang yang Tidak Mendapati Tempat Untuk Sujud 1 Karena 

Berdesakan 


Olp Al yil iir :JIS Al jTi jp 

i fi Z'' . j-.» -- i * - , - J 1 <-.«■> #• f- -'f f. • i r | 

Ll>v> LJb*-! L* oj J«JjswJI 

✓ 

✓ ©✓ O ^ t 

i P&r* 


1079. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, “Biasanya Nabi SAW 
membaca surah yang ada padanya sujud Tilawah, maka beliau sujud 
dan kami sujud bersamanya hingga salah seorang di antara kami tidak 
mendapatkan tempat bagi dahinya [untuk sujud].” 


Keterangan Hadits : 

(Bab orang yang tidak mendapati tempat untuk sujud bersama 
imam karena berdesakan) yakni apakah yang harus dia lakukan. Ibnu 
Baththal berkata, “Saya tidak menemukan masalah ini kecuali pada 
sujud fardhu. Para ulama salaf telah berbeda pendapat dalam masalah 
ini. Umar berkata, “Apabila seseorang berada dalam kondisi seperti 
itu, hendaklah ia sujud di atas punggung saudaranya.” Ini pula yang 
menjadi pendapat para ulama Kufah, Imam Ahmad dan Ishaq. 
Sementara Atha' meriwayatkan dari Az-Zuhri, “Hendaknya ia 
mengakhirkan sujud hingga orang lain telah mengangkat kepala 
mereka”. Demkian juga pendapat Imam Malik dan mayoritas ulama. 

Apabila yang demikian itu dilakukan dalam sujud fardhu, maka 
hal serupa juga berlaku pada sujud Tilawah. Makna lahiriah sikap 
Imam Bukhari menunjukkan agar orang yang berada pada kondisi 
seperti itu melakukan sujud sesuai dengan kemampuannya, meskipun 
di atas punggung saudaranya. 


1 Dalam salah satu naskah terdapat tambahan: “Bersama imam”. 


FATHUL BAARI — 109 

kampungsunnah.org 





{untuk tempat dahinya) yakni karena berdesakan. 

Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, o^CaJi eij Js ^ 

(Pada selain waktu shalaf). Ibnu Umar tidak menyebutkan apa yang 
mereka lakukan pada kondisi demikian, sehingga terjadilah perbedaan 
pendapat seperti yang disebutkan di atas. 


Sementara dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Mush’ab 
bin Tsabit, dari Nafi’ -sehubungan dengan hadits ini- disebutkan 
bahwa yang demikian teijadi di Makkah ketika Nabi SAW membaca 
surah An-Najm. Lalu beliau menambahkan, Jde ^ J*- 

(Hingga seseorang sujud di punggung orang lain). Ini 


mendukung apa yang telah kami pahami dari sikap Imam Bukhari. 
Tetapi nampaknya perkataan ini diucapkan oleh Ibnu Umar untuk 
menerangkan bahwa semua yang hadir ikut sujud. Konteks hadits di 
bab ini memberi asumsi bahwa yang demikian teijadi berulang kali. 
Maka, ada kemungkinan riwayat Ath-Thabrani menjelaskan peristiwa 
yang pertama. Hal ini didukung oleh riwayat yang dikutip oleh Ath- 
Thabrani dari Al Miswar bin Makhramah, dari bapaknya, dia berkata. 


i jil2 4ttl O 01 Jjtjl Jjfcl 


C X-' * I © f * S -Z J ^ ' /J » / * [ O / J V/ ^ ti /• / .// J I « rt M z D P I 


jp j^isjisr^s $Js3tkili (Para penduduk Makkah menampakkan 


keislaman -yakni pada awal mula dakwah- hingga Nabi SAW 
membaca surah yang ada padanya sujud Tilawah, maka beliau sujud; 
dan sebagian mereka tidak dapat sujud karena berdesakan, hingga 
datang para pemuka Makkah yang saat itu berada di Thaif, lalu 
mereka mengeluarkan orang-orang tersebut dari Islam). Hadits ini 
dijadikan dalil oleh Imam Bukhari mengenai sujud Tilawah karena 
sujudnya orang yang membaca seperti yang disebutkan, serta dalil 
berdesakan untuk melakukan sujud. 


110 —JFATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Penutup 

Bab-bab tentang sujud Tilawah mencakup 15 hadits, 2 di 
antaranya disebutkan dengan sanad yang mu’allaq. Hadits yang 
diulang dalam bab ini dan pada pembahasan sebelumnya sebanyak 9 
hadits, sedangkan yang tidak diulang betjumlah 6 hadits. Hadits-hadits 
ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim kecuali 2 hadits Ibnu Abbas, 
yakni sujud pada surah Shaad dan sujud pada surah An-Najm, serta 
hadits Umar yang memberi pilihan untuk sujud atau tidak sujud. Pada 
bab-bab ini terdapat pula atsar dari para sahabat dan selain mereka 
sebanyak 7 atsar. 


FATHUL BAARI — 111 

kampungsunnah.org 




6 

e ^ I » i • 


18. KITAB MENG-C^m^ (MERINGKAS) SHALAT 


Kitab ini tercantum dalam riwayat Al Mustamli, sedangkan 
dalam riwayat Abu Al Waqt tertulis “bab-bab tentang meringkas 
shalat” Kemudian lafazh basmalah disebutkan dalam riwayat 
Karimah dan Al Ashili. 


I. Meringkas Shalat dan Lamanya Bermukim yang 
diperbolehkan untuk Meringkas Shalat 


aIIp Asi u JLU : Jl i \Ufs- -uil ^ O* O* 




1080. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Nabi 
SAW bermukim selama sembilan belas hari dan meringkas shalat, 
sehingga apabila kami melakukan peijalanan selama sembilan belas 
hari, maka kami pun meringkas shalat. Jika lebih dari itu, maka kami 
menyempurnakannya (tidak meringkas).” 


jzk~j jsk~j J^4 oi^i J\ ^ pLj iii Jk 
/JaJ> 4, lllif : Jli ?bh ^ j£if aL'jJi J\ J ^ 

1081. Dari Yahya bin Abu Ishaq, dia berkata, aku mendengar 
Anas berkata, “Kami keluar bersama Nabi SAW dari Madinah menuju 


FATHIJL B A ARI — 113 

kampungsunnah.org 




Makkah, maka beliau SAW shalat dua rakaat dua rakaat hingga kami 
kembali ke Madinah. Aku bertanya, ‘Apakah kalian bermukim di 
Makkah untuk beberapa lama?’ Beliau menjawab, ‘Kami bermukim di 
sana sepuluh hari’. 

Keterangan Hadits : 

Maksud meringkas shalat adalah mengerjakan shalat yang empat 
rakaat menjadi dua rakaat. Ibnu Mundzir serta selainnya menukil 
ijma’ ulama tentang tidak adanya qashar (meringkas shalat) dalam 
shalat Subuh dan Maghrib. 

Imam An-Nawawi berkata, “Jumhur ulama membolehkan 
meringkas shalat pada setiap perjalanan yang mubah. Sementara 
sebagian ulama salaf mensyaratkan adanya rasa takut saat safar, dan 
sebagian yang lain mengatakan bahwa perjalanan itu adalah untuk haji 
atau umrah maupun jihad. Sebagian lagi mengatakan bahwa 
perjalanan itu adalah dalam rangka ketaatan. Sementara dari Abu 
Hanifah dan Ats-Tsauri dikatakan bolehnya meringkas shalat pada 
semua perjalanan, baik dalam rangka ketaatan maupun maksiat.” 

{Dan lamanya bermukim yang diperbolehkan untuk meringkas 
shalat). Dalam judul bab ini terdapat kemusykilan, karena bermukim 
bukanlah sebab untuk meringkas shalat; dan meringkas shalat bukan 
pula tujuan bermukim, sebagaimana yang dikatakan Al Karmani. Lalu 
dia menjawab bahwa jumlah hari-hari yang telah disebutkan 
merupakan sebab untuk mengetahui bolehnya meringkas shalat serta 
larangan untuk melebihkan darinya. Ulama selainnya mengatakan 
bahwa maknanya; berapa lama beliau mukim sehingga diperbolehkan 
meringkas shalat? 

Kesimpulannya, berapa lama beliau bermukim dalam keadaan 
meringkas shalat? Ada pula yang mengatakan maknanya; berapa lama 
beliau meringkas shalat hingga akhirnya mukim? Yakni, hingga 
akhirnya ia dinamakan sebagai orang yang mukim (berdomisili). Atau 
lafazh hatta (hingga) di tempat ini bermakna “ketika”, yakni berapa 


114 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




lama beliau mukim ketika meringkas shalat? Sebagian lagi 
mengatakan subjek kata “bermukim” adalah musafir, sehingga 
maksudnya adalah; berapa lama seorang musafir bermukim di suatu 
negeri sehingga ia boleh meringkas shalat. 

'ps- {sembilan belas hari ) yakni beserta malamnya. Dalam 

pembahasan tentang Al Maghazi (peperangan) disebutkan melalui 
jalur lain dari Ashim, (di Makkah). De m ikian juga Ibnu Mundzir 

meriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Al Ashbahani dari 
Ikrimah. Abu Daud meriwayatkan melalui jalur ini dengan lafazh, *£-» 


{Tujuh belas hari). Begitu pula yang beliau riwayatkan melalui 

jalur Hafsh bin Ghiyats dari Ashim, dia berkata; dan Abbad bin 
Manshur meriwayatkan dari Ikrimah, 'jtkk {Sembilan belas hari). 


Demikian beliau menyebutkannya dengan sanad mu ’allaq, dan 
disebutkan dengan sanad maushul oleh Al Baihaqi. 


Abu Daud juga meriwayatkan dari hadits Imran bin Hushain, 

Sl p jJLj &S- iil ilt J 

*3il {Aku berperang bersama Rasulullah SAWpada saat 

penaklukan kota Makkah, maka beliau bermukim di Makkah selama 
delapan belas malam dan tidak shalat kecuali dua rakaat). Masih 
dalam riwayat beliau melalui jalur Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri, dari 
Ubaidillah, dari Ibnu Abbas, psil! dSs- 4ii JLp iii fdb 

e^Call jLaJu 'ykk {Rasulullah SA W bermukim di Makkah pada saat 


penaklukan kota Makkah selama lima belas hari, beliau meringkas 
shalat). 

Al Baihaqi mengompromikan berbagai perbedaan versi ini 
dengan mengatakan bahwa perawi yang menyebutkan sembilan belas 
hari telah memasukkan hari masuk ke Makkah dan hari keluar 
darinya, sedangkan perawi yang menyebutkan tujuh belas hari tidak 
menghitung kedua hari itu. Adapun perawi yang mengatakan delapan 
belas hari tidak menghitung salah satu dari kedua hari tersebut. 


FATHUL BAARI— 115 

kampungsunnah.org 



Adapun riwayat yang menyatakan lima belas hari telah dikategorikan 
sebagai riwayat yang dha ’if (lemah) oleh An-Nawawi dalam kitab Al 
Khulashah. Akan tetapi sikap ini kurang tepat, karena para perawinya 
tergolong tsiqah (terpercaya). 


Di samping itu, tidak hanya dinukil olen Ibnu Ishaq, bahkan 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Iraak bin Malik dan dari Ubaidillah 
yang sama seperti itu. Apabila telah terbukti bahwa riwayat itu adalah 
shahih, maka harus dipahami bahwa perawi mengira riwayat yang 
menyebutkan tujuh belas hari sudah termasuk hari masuk ke Makkah 
dan hari keluar darinya. Oleh sebab itu, ia menghilangkan kedua hari 
ini dan menyebutkan lima belas hari. Pandangan ini didasarkan pada 
kenyataan bahwa riwayat yang menyebutkan tujuh belas hari 
merupakan riwayat paling akurat, dan inilah yang dijadikan dalil oleh 
Ishaq bin Rahawaih. Hal ini diperkuat lagi bahwa tujuh belas hari 
merupakan batas maksimal yang tercantum dalam riwayat-riwayat 
yang shahih. Sementara itu, Ats-Tsauri serta para ulama Kufah 
berpegang dengan riwayat yang menyebutkan lima belas hari, karena 
ia adalah jumlah minimal yang disebutkan, sedangkan riwayat yang 
menyebutkan lebih dari itu dipahami hanya terjadi secara kebetulan. 
Sedangkan Imam Syafi’i berpegang dengan hadits Imran bin Hushain, 
akan tetapi hal ini menurut beliau berlaku bagi mereka yang tidak 
berniat untuk mukim. Karena apabila jumlah hari tersebut telah 
berlalu, maka ia wajib menyempurnakan shalat (tidak meringkasnya). 
Namun apabila ia telah berniat untuk mukim sejak awal selama empat 
hari, maka ia harus mengerjakan shalat dengan sempurna, meski 
terjadi perbedaan pendapat di antara para muridnya dalam 
memasukkan hari masuk ke negeri itu dan hari keluar darinya. 
Adapun alasan Imam Syafi’i dalam hal ini adalah hadits Anas 
berikutnya. 


UH5? Uaj 0]j J 'ps- ajC~j \j°jiCi til ( maka apabila kami 


melakukan safar selama sembilan belas hari, kami pun meringkas 
shalat, dan apabila lebih daripada itu, kami menyempurnakannya 
[tidak meringkas]). Secara lahiriah, bahwa melakukan perjalanan 




lebih dari sembilan belas hari, maka harus menyempumkan shalat 
[tanpa meringkasnya]. Namun sebenarnya bukan ini yang dimaksud. 
Abu Ya’la menegaskan dari Syaiban, dari Abu Awanah -sehubungan 
dengan hadits ini- akan maksud sesungguhnya, yaitu dengan lafazh 'M 

^ iSJtj tfjSC» (Apabila kami melakukan perjalanan lalu 

kami mukim di suatu tempat selama sembilan belas hari). Hal ini 
dikatakan oleh bagian awal hadits, yaitu lafazh fli' (bermukim). Dalam 

riwayat At-Tirmidzi melalui jalur lain dari Ashim disebutkan, tui' 'ifs 

* 9 'O x 

\*f)l diia j? 'j£\ (Apabila kami bermukim lebih dari itu, maka 
kami shalat sebanyak empat rakaat). Sedangkan lafazh pada hadits 

e 

Anas, «ukuJ! ^ (Kami keluar dari Madinah), ditambahkan dalam 
riwayat Syu’bah dari Yahya bin Abi Ishaq yang dikutip oleh Imani 
Muslim, gsth (untuk haji). 

USJ' (kami tinggal di sana selama sepuluh hari). Riwayat 

ini tidak bertentangan dengan riwayat Ibnu Abbas yang disebutkan 
sebelumnya, sebab hadits Ibnu Abbas bercerita tentang penaklukan 
kota Makkah sedangkan hadits Anas menceritakan waktu haji wada’. 

a 9 & 6 « 

Setelah satu bab akan disebutkan hadits Ibnu Abbas, <5s' ^ 

jjM'j (Nabi SAW datang bersama para 

sahabatnya pada pagi keempat). 

Tidak diragukan lagi bahwa beliau SAW keluar dari Makkah 
pada waktu pagi di hari keempat belas bulan Dzulhijjah, maka masa 
beliau bermukim di Makkah dan sekitarnya adalah sepuluh hari, sama 
seperti yang dikatakan oleh Anas. Adapun lama waktu beliau 
bermukim di Makkah adalah selama empat hari, karena beliau keluar 
dari Makkah pada hari ke delapan bulan Dzulhijjah dan shalat Zhuhur 
di Mina. Berdasarkan hal ini maka Imam Syafi’i berkata, 
“Sesungguhnya apabila musafir bermukim di suatu negeri, maka ia 
boleh meringkas shalat selama empat hari.” Sementara Imam Ahmad 
berkata, “Sebanyak dua puluh satu shalat.” 

FATHUL BAARI — 117 

kampungsunnah.org 



Adapun perkataan Ibnu Rasyid, “Maksud Imam Bukhari adalah 
hendak menjelaskan bahwa hadits Anas termasuk dalam —cakupan— 
hadits Ibnu Abbas, sebab masa mukim sepuluh hari masuk dalam 
masa mukim sembilan belas hari. Artinya beliau hendak 
mengisyaratkan bahwa keharusan berpegang dengan keterangan 
tambahan perlu untuk ditinjau kembali, sebab yang demikian hanya 
berlaku apabila kedua hadits sama-sama mengisahkan satu kejadian. 
Sementara di tempat ini kedua hadits itu mengisahkan kejadian yang 
berbeda.” 

Masa mukim yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas dapat 
dijadikan dalil untuk meringkas shalat selama waktu itu bagi siapa 
yang tidak berniat mukim, bahkan ia bimbang kapan keperluannya 
berakhir. Sedangkan masa mukim yang disebutkan dalam hadits Anas 
dijadikan dalil oleh mereka yang telah berniat untuk mukim, sebab 
beliau SAW pada masa haji telah berniat untuk bermukim pada hari- 
hari tersebut. Kesimpulan dalil yang diambil dalam hadits Ibnu Abbas 
adalah, bahwa hukum asal bagi orang mukim adalah mengerjakan 
shalat dengan sempurna (tidak meringkasnya); dan karena Nabi SAW 
tidak pernah bermukim selama perjalanan yang beliau lakukan lebih 
dari sembilan belas hari, maka masa ini dijadikan batas maksimal 
bolehnya meringkas shalat ketika bermukim di suatu tempat saat safar. 
Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, seperti 
yang akan disebutkan. 

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa singgah di suatu negeri saat 
melakukan perjalanan disebut mukim, dan tempat-tempat yang berada 
di sekitar suatu negeri boleh diberi nama negeri tersebut. Sebab, Mina 
dan Arafah tidak termasuk wilayah Makkah. Adapun Arafah karena ia 
berada di luar batas wilayah suci, maka tidak diragukan lagi bahwa ia 
tidak termasuk wilayah Makkah, sedangkan Mina masih 
dimungkinkan. Namun secara lahiriah ia tidak termasuk bagian 
Makkah, kecuali jika dikatakan bahwa Makkah mencakup semua 
wilayah Haram (tanah suci). 


118 —F 


ATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Dalam hadits Anas tidak 
ada indikasi dalil selain pernyataan tentang lama beliau SAW 
bermukim sejak masuk Makkah hingga keluar saat menunaikan haji.” 

Al Muhib Ath-Thabari berkata, “Masa mukim Nabi di tempat- 
tempat ini dinamakan sebagai masa mukim di Makkah, sebab tempat- 
tempat itu merupakan tempat pelaksanaan manasik haji, sehingga 
hukum tempat-tempat itu mengikuti hukum Makkah yang merupakan 
maksud utama [pelaksanaan haji], seperti yang dikatakan oleh Imam 
Ahmad. Sementara Ath-Thahawi mengatakan bahwa Imam Syafi’i 
berpendapat apabila seorang musafir telah berniat untuk bermukim di 
suatu negeri selama empat hari, maka ia harus menyempurnakan 
shalatnya, dan tidak ada yang berpendapat demikian sebelumnya. 
Imam Ahmad telah mengemukakan pandangan yang serupa dengan 
pendapat Imam Syafi’i, yaitu riwayat dari Imam Malik.” 


2. Shalat Di Mina 



1082. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, “Aku shalat dua 
rakaat bersama Nabi SAW di Mina dan (bersama) Abu Bakar, Umar, 
serta bersama Utsman pada awal pemerintahannya, kemudian beliau 
[Utsman] menyempurnakan (tidak meringkasnya).” 



FATHUL BAARI — 119 


kampungsunnah.org 




1083. Dari Abu Ishaq, dia berkata; aku mendengar Haritsah bin 
Wahab berkata, “Nabi SAW shalat dua rakaat mengimami kami dalam 
keadaan paling aman di Mina.” 


i / ✓ ; A ✓ tf 

JaJSI sJJJi J^JLs . C->L*5 j (_5^H 41P 

A±> &\ 4i\ J :JIS Ji i-p tfjl ^3 

s? Ae/ ^ ^ ^ ^ i, //• f * °\ yr ' " 

AlP Attl £A CJ-JC J 

^ s* x ' "' 

✓V' O X (9 0 35 O 

✓ o.. Oyv* s? Ao/ i» . ✓* / .*✓•». o //’A ^ ^ A Oi/ .✓ o^/-^ 

O-li 5 j *UP Aiil {J*-?J (w^Uz^Jl ^ j>*P C.-« l yg J J 

.d\£& o^r, piir, ^ 


1084. Dari Ibrahim, dia berkata; aku mendengar Abdurrahman 
bin Yazid berkata, ‘TJtsman bin Affan RA shalat empat rakaat 
mengimami kami di Mina. Hal itu dikatakan kepada Abdullah bin 
Mas’ud RA, maka beliau mengucapkan istirja x kemudian berkata, 
“Aku shalat dua rakaat bersama Rasulullah SAW di Mina, aku shalat 
dua rakaat bersama Abu Bakar RA di Mina, dan aku shalat dua rakaat 
bersama Umar bin Khaththab di Mina. Alangkah baiknya bagianku, 
dari empat rakaat ditukar dengan dua rakaat yang diterima’.” 


Keterangan Hadits : 

{Bab shalat di Mina ) yakni pada hari-hari melempar jumrah. 
Imam Bukhari tidak menyebutkan hukum masalah ini, karena adanya 
perbedaan pendapat tentangnya. Lalu beliau menyebutkan Mina 
secara spesifik, karena ia merupakan tempat terjadinya perbedaan 
tersebut sejak dahulu. 


1 Yakni ucapan “innaa lillahi wa inna ilaihi raaji'uun". 


120 FA lgg 5 fffj^ n g Sunna h.org 







Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai seseorang yang 
mukim (tinggal) di Mina, apakah ia meringkas shalat (saat 
pelaksanaan haji) ataukah menyempurnakannya (tidak meringkas). 
Perbedaan pendapat ini berkaitan dengan apakah meringkas shalat 
(qashar) di Mina karena kaitannya dengan safar (perjalanan) ataukah 
karena ia termasuk bagian dari rangkaian ibadah haji? Pendapat kedua 
ini dipilih oleh Imam Malik. Tetapi Ath-Thahawi menanggapi bahwa 
apabila benar demikian, niscaya penduduk Mina harus mengerjakan 
shalat dengan sempurna, padahal tidak ada yang berpendapat 
demikian. Sebagian ulama madzhab Maliki berkata, “Apabila 
penduduk Makkah tidak boleh meringkas shalat di Mina, niscaya Nabi 
SAW akan bersabda kepada mereka, ‘ Sempurnakanlah shalat kalian". 
Sementara jarak antara Makkah dan Mina tidak termasuk dalam 
kategori jarak yang diperbolehkan untuk meringkas shalat. Maka, hal 
ini menunjukkan bahwa mereka meringkas shalat (qashar) karena 
berkaitan dengan ibadah haji.” Namun argumentasi ini dijawab bahwa 
Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan hadits Imran bin Hushain, $ 


jSUj ajS J-®* - J 


o o {Bahwasanya 


beliau biasa shalat di Makkah dua rakaat dan bersabda, “Wahai 
penduduk Makkah, sempurnakanlah shalat kalian, karena 
sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sedang melakukan 
perjalanan. "). Seakan-akan beliau SAW tidak memberitahukan 
kepada mereka akan hal itu ketika berada di Mina, karena cukup 
dengan pemberitahuan saat berada di Makkah. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa jawaban ini cukup lemah, 
sebab hadits tersebut diriwayatkan oleh Ali bin Zaid bin Jad’an, 
seorang perawi yang lemah. Apabila riwayat tersebut akurat, maka 
kejadian yang dimaksud terjadi pada saat penaklukan kota Makkah, 
sedangkan kisah Mina terjadi saat haji wada’. Maka, menjadi 
keharusan untuk menjelaskan kembali hal itu, karena selang waktu 
yang cukup lama. Disamping itu telah dijelaskan bahwa masalah ini 
dibangun berdasarkan pendapat bahwa jarak antara Makkah dan Mina 
tidak masuk dalam batas minimal diperbolehkannya meringkas shalat, 


FATHUL BAARI — 121 

kampungsunnah.org 



padahal ini juga merupakan masalah yang diperselisihkan, seperti 
akan disebutkan setelah satu bab. 


p (kemudian beliau menyempurnakannya). Dalam riwayat 


Abu Usarnah dari Ubaidillah yang diriwayatkan Imam Muslim 
disebutkan, 'ilj '*T>* 'i) j»' tiTjf JL? oUie- DJ jU 

JZ&j cdp-j tJU> (Kemudian sesungguhnya Utsman shalat empat 


rakaat. Maka Ibnu Umar apabila shalat bersama imam, beliau shalat 
empat rakaat; dan apabila shalat sendirian, beliau shalat dua rakaat). 
Adapun yang menyebabkan Utsman tidak meringkas shalat saat di 
Mina akan disebutkan pada bab “Meringkas Shalat Apabila Keluar 
dari Tempatnya”. 


OlT U jZJ (pada saat yang paling aman). Dalam riwayat Imam 
Muslim disebutkan dengan tambahan, ijftS' U (Dan manusia 


berada pada jumlah terbanyak dibandingkan yang pernah ada 
sebelumnya). Riwayat ini memiliki hadits pendukung, yaitu hadits 
Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam At-Timiidzi dan dinyatakan 

-• 0- / O 

shahih oleh An-Nasa'i, yaitu dengan lafazh, 'i fLuh 

j t<&' 'i} '-J&j (Beliau keluar dari Madinah menuju Makkah, 
tidak ada yang ditakuti selain Allah, dan beliau shalat dua rakaat). 


Hadits ini merupakan bantahan bagi mereka yang mengatakan 
bahwa meringkas shalat (qashar) khusus dilakukan saat ada rasa takut. 
Mereka yang berpendapat seperti ini berpegang dengan firman Allah 
SWT, “Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka 
tidak mengapa bagi kamu untuk meringkas shalat apabila kalian takut 
difitnah (mendapatkan cobaan) oleh orang-orang kafir”. (Qs. An- 
Nisaa'(4): 101) Akan tetapi mayoritas ulama tidak berpegang dengan 
makna implisit ayat ini. 


Ada pula yang mengatakan makna “meringkas shalat” dalam 
ayat itu adalah meringkas shalat menjadi satu rakaat ketika dalam 
keadaan takut. Tapi pandangan terakhir ini kurang tepat berdasarkan 


122 


r HUL BAARI 

kampungsunnah.org 



riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim melalui jalur Ya’la bin 
Umayyah -beliau tergolong sahabat Nabi SAW- bahwa ia bertanya 
kepada Umar tentang meringkas shalat pada saat safar, maka Umar 
menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW dan beliau SAW 
bersabda, <5il (jX*a3 {Sedekah yang Allah sedekahkan 


kepada kalian). Hal ini sangat jelas menyatakan bahwa para sahabat 
memahami ayat tersebut dalam arti meringkas shalat secara mutlak, 
bukan khusus meringkas shalat dalam keadaan takut. Namun dalam 
jawaban Umar mengisyaratkan pendapat yang kedua. 


As-Sarraj meriwayatkan melalui jalur Ismail bin Abi Khalid dari 
Abu Hanzhalah (yakni Al Hadzdza'), ia berkata; Aku bertanya kepada 
Ibnu Umar tentang shalat pada saat safar [bepergian], maka beliau 
menjawab, “Dua rakaat.” Aku berkata, “Sesungguhnya Allah Azza wa 
Jalla berfirman, "Jika kamu merasa takut\ (Qs. An-Nisaa'(4): 101) 
sedang saat ini kita berada dalam keadaan aman.” Beliau berkata, 
“Sunnah Nabi SAW.” Keterangan ini juga mendukung pendapat 
kedua. 


oliTj (JUj Zfi 4 »! OUp ^ oUii \li (Utsman shalat 

empat rakaat mengimami kami di Mina). Hal ini berlangsung setelah 
beliau kembali dari melaksanakan manasik haji, ketika mukim di 
Mina untuk melempar jumrah, sebagaimana yang akan disebutkan 
pada riwayat Abbad bin Abdullah bin Zubair tentang kisah Muawiyah 
setelah dua bab. 


• - j # // 

DfcwTj oUS"3 ij**" {alangkah baiknya bila bagianku 

dari yang empat rakaat ditukar dengan dua rakaat). Hal ini 
menunjukkan bahwa Al Ashili berpendapat bolehnya tidak meringkas 
(menyempurnakan) shalat saat di Mina. Sebab jika tidak, maka tidak 
ada bagian untuk shalat empat rakaat ataupun yang lainnya, karena 
shalat tersebut dianggap rusak. Hanya saja Ibnu Mas’ud mengucapkan 
istirja ’ (ucapan innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji ’uun), karena tidak 
meringkas shalat saat di Mina menurut beliau telah menyelisihi 
perbuatan yang lebih utama. 


FATHUL BAARI — 123 

kampungsunnah.org 



Kesimpulan ini didukung oleh riwayat yang dikutip oleh Abu 


Daud, c4? $ &jl fy*** iy?' 

(bahwa Ibnu Mas’ud melaksanakan shalat empat rakaat, 


maka dikatakan kepadanya, “Engkau mencela Utsman kemudian 
engkau shalat empat rakaat. ” Beliau berkata, “Perbedaan adalah 
buruk. ”). Sedangkan dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan, s j* H J\ 

y D 

(Sesungguhnya aku tidak menyukai perbedaan). Demikian 

juga yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Abu 
Dzar. 


Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Mas’ud tidak berkeyakinan 
bahwa hukum meringkas shalat adalah wajib, seperti yang dikatakan 
oleh para ulama madzhab Hanafi serta disetujui oleh Al Qadhi Ismail 
dari kalangan madzhab Maliki, ini juga merupakan salah satu 
pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik dan Ahmad. Ibnu 
Qudamah berkata, “Pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad 
membolehkan seseorang untuk memilih antara meringkas shalat atau 
menyempurnakannya, meskipun menurutnya meringkas shalat adalah 
leibh utama. Ini merupakan pendapat mayoritas sahabat dan tabi’in.” 

Imam Syafi’i berhujjah, bahwa hukum meringkas shalat 
(qashar) adalah tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Apabila 
seorang musafir mengikuti shalat orang-orang yang mukim, maka ia 
harus shalat empat rakaat. Seandainya yang wajib bagi musafir adalah 
meringkas shalat, niscaya ia tidak boleh bermakmum kepada orang 
yang mukim. 

Sementara Ath-Thahawi berkata, “Manakala sesuatu yang 
fardhu itu harus dilaksanakan oleh orang yang diwajibkan 
melakukannya dan tidak ada pilihan baginya untuk mengerjakan 
sebagiannya saja -dan karena pilihan di sini khusus pada shalat-shalat 
sunah- maka hal itu menunjukkan bahwa orang yang shalat tidak 
mempunyai pilihan untuk melaksanakan dua rakaat atau empat 
rakaat.” 


124 


'"'AjTHUL BAARI i 

Tcampungsunnah.org 




Tetapi pendapat ini ditanggapi oleh Ibnu Baththal, 
“Sesungguhnya kami mendapati perbuatan fardhu, di mana seseorang 
boleh memilih antara mengerjakan keseluruhannya atau sebagiannya, 
yaitu bermukim di Mina.” Ad-Dawudi menukil dari Ibnu Mas’ud 
bahwasanya beliau menganggap hukum meringkas shalat (qashar) 
adalah fardhu. Namun hal ini masih perlu dianalisa, berdasarkan apa 
yang telah kami sebutkan. 

Seandainya benar demikian, tentu Ibnu Mas’ud tidak akan 
sengaja meninggalkan shalat fardhu dan mengerjakan shalat empat 
rakaat, lalu mengatakan bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang 
buruk. Dampak perbedaan ini tampak pada saat seseorang berdiri ke 
rakaat ketiga dengan sengaja, dimana shalatnya menurut jumhur 
ulama adalah sah, sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi 
shalatnya dianggap rusak (fasid) selama ia tidak duduk tasyahud. 
Adapun yang menyebabkan Utsman tidak meringkas shalat saat di 
Mina akan disebutkan setelah dua bab, insya Allah. 


3. Berapa Lamanya Nabi SAW Bermukim Saat Melaksanakan 

Haji 


yil }s> :<Jli £& & J 1 £ 

' * 'S 

eZ M b y //• , 

./■ O J , y O t y 0 y , * O J / / f, 2* 


e jaS’ jl jAi OjJl; jjjulj J 


* ' 

1085. Dari Ibnu Abas RA, dia berkata, “Nabi SAW datang 
bersama para sahabatnya pada pagi hari keempat (bulan Dzulhijjah) 
seraya mengucapkan talbiyah untuk haji. Maka beliau SAW 
memerintahkan mereka agar menjadikannya sebagai umrah, kecuali 
orang yang membawa hewan kurban.” 


FATHUL BAARI — 125 

kampungsunnah.org 



Riwayat ini dinukil pula oleh Atha' dari Jabir. 

Keterangan Hadits : 

(Bab berapa lama Nabi SA W bermukim saat melaksanakan haji ) 
yakni sejak hari kedatangannya ke Makkah hingga keluar darinya. Hal 
itu telah dijelaskan ketika membicarakan hadits Anas pada bab 
sebelumnya. Adapun maksud judul bab ini adalah, menjelaskan -apa 
yang telah diterangkan- bahwa yang menjadi patokan dasar adalah 
niat untuk bermukim di Makkah sebelum keluar menuju Mina 
kemudian ke Arafah, dan ini berjumlah empat hari, sebab beliau 
datang pada hari keempat dan keluar pada hari kedelapan. Beliau telah 
shalat (fardhu) selama di Makkah sebanyak dua puluh satu shalat, 
diawali dengan shalat Zhuhur pada hari keempat (bulan Dzhulhijjah) 
dan diakhiri dengan shalat Zhuhur di hari kedelapan. 1 

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah masa 
mukim beliau di Makkah hingga akhirnya berangkat ke Madinah, dan 
seluruhnya berjumlah sepuluh hari seperti pada hadits Anas. Meski 
tidak ditegaskan dalam riwayat Ibnu Abbas tentang batas akhirnya, 
namun hal itu dapat diketahui dari fakta yang terjadi, sebab antara 
masa beliau SAW masuk ke Makkah hingga hari keberangkatan kedua 
(Nafar Tsani) dari Mina ke Abthah semuanya adalah sepuluh hari. 


1 Apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini perlu ditinjau kembali, karena telah dijelaskan 
bahwa beliau SAW shalat Zhuhur pada hari kedelapan di Mina, seperti telah dinukil melalui 
riwayat shahih dari Jabir dan selainnya. Atas dasar ini, maka pandangan yang orisinil adalah 
beliau shalat di Makkah sebelum ke Mina sebanyak dua puluh shalat. Dimulai dengan shalat 
Zhuhur di hari keempat dan diakhiri dengan shalat Subuh di hari kedelapan. Adapun shalat 
Subuh di hari keempat telah diperselisihkan oleh para ulama, apakah beliau SAW 
melakukannya di Makkah atau di jalan menuju Makkah. Wallahu a'lam. 

126 - FA lSWptngsunnah.org 





4 . Berapa Jarak Diperbolehkannya Meringkas Shalat? Nabi SAW 
Menamakan Satu Hari Satu Malam Sebagai Safar 



cfh j** c y- 


l olTj 


. S* z' O ^ -z z' z' ^ x Z’ / / 

jZ* 


Biasanya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas RA meringkas shalat serta 
tidak berpuasa pada jarak empat barid, yaitu sama dengan enam belas 
farsakh. 


: J15 41p amI Jip ^ill jl d^°' 0^ °j* 

(S? «ij^<ji j&j 


1086. Dari Nafi’, dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi SAW 
bersabda, “ Janganlah seorang wanita bepergian selama tiga hari 
kecuali bersama mahramnya .” 


^ :JlS Aisl l jLp L 0i\ jji- U-g-iP -asi cs v 3 j y*** drf' d^ 

*yi oijjC-j 

0 ^ 

y S'». Z' /Z / D. z' O / ,» O z'/ O z' I / . z'/ . I O. z' / z' O f /z'z', z' 

^p J^P ^1 ^jp jp- 431 ;Lp jp d^' d^ 


1087. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Janganlah seorang wanita bepergian tiga hari kecuali bersama 
mahramnya .” 

Riwayat ini dinukil pula oleh Ahmad dari Ibnu Al Mubarak, dari 
Ubaidillah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. 


FATHUL BAARI — 127 

kampungsunnah.org 



V :j£/j & Al :JU U*p Al i'JJ* y> 

^4 a 4 j r y 34*^ ^ r Pj ^ l^y sf» j?j 


y X ^/6/^ * O X £ » X v , | ( // . Ox J« X ^x »■ ^ O X0 X PXX X 

°jO* C ^ 1 o* o* ^H U J j&£ c ^ 1 


Aj» j>- 

f f O X0 X ^ / 


^Ox ^ 

4J-P Ai)l 


1088. Dari Abu Hurairah R A, dia berkata; Nabi SAW bersabda, 
“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir untuk bepergian dengan jarak perjalanan satu hari satu 
malam dengan tidak bersama mahramnya .” 

Riwayat ini dinukil pula oleh Yahya bin Abu Katsir dan Suhail 
serta Malik dari Al Maqburi, dari Abu Hurairah RA. 


Keterangan Hadits : 

{bab berapa jarak diperbolehkannya meringkas shalat). Imam 
Bukhari bermaksud menjelaskan jarak perjalanan seorang musafir 
sehingga diperkenankan meringkas shalat, dimana hal ini termasuk 
masalah yang banyak diperselisihkan oleh para ulama. Dalam masalah 
ini, Ibnu Mundzir dan selainnya menyebutkan sekitar dua puluh 
pendapat. Adapun jarak minimal yang disebutkan adalah satu hari satu 
malam perjalanan. Sedangkan batas maksimalnya adalah selama 
seseorang belum kembali ke negerinya. Imam Bukhari telah 
menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan, lalu beliau 
menyebutkan pernyataan yang mengindikasikan pandangan beliau 
tentang jarak minimal perjalanan dimana seseorang diperkenankan 
meringkas shalat, yaitu satu hari satu malam. 

(dan Nabi SAW menamakan satu hari satu malam sebagai 
safar). Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, ibj r jiLA\ (Safar 

adalah satu hari satu malam). Namun dalam setiap salah satu dari 


128 FAT R?h?fffiSngsunnah.org 




keduanya terdapat penggunaan kata di luar makna yang sebenarnya. 
Maksudnya, beliau SAW menamakan jarak tempuh selama satu hari 
satu malam sebagai safar. Seakan-akan beliau hendak mengisyaratkan 
hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah pada bab ini. Namun 
sikap beliau dikritik, karena pada sebagian jalur periwayatan 
disebutkan “tiga hari ”, sebagaimana Imam Bukhari telah 
menyebutkan dari hadits Ibnu Umar. Kemudian pada sebagian riwayat 
disebutkan “ sehari semalam ”, pada sebagiannya disebutkan “sehari”, 
dan pada sebagian lagi disebutkan “semalam” dan “satu barid”. 


Apabila lafazh “hari” dan “malam” dipahami secara mutlak, 
yakni hari beserta malamnya atau malam beserta harinya, maka ruang 
perbedaan akan menyempit, sehingga jarak tempuh paling minimal 
yang diperkenankan melakukan safar adalah satu hari satu malam. 
Akan tetapi kesimpulan ini disanggah oleh riwayat yang menyebutkan 
lafazh “satu barid”. Namun hal ini dapat dijawab seperti yang akan 
disebutkan. 


j>yj OlS'j (Ibnu Umar dan Ibnu 


Abbas... dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang 
bersambung ( maushul) oleh Ibnu Mudzir dari Yazid bin Abi Hubaib, 
dari Atha' bin Abi Rabah, bahwasanya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas 
shalat dua rakaat dan tidak berpuasa pada jarak empat barid dan 
selebihnya. 


As-Sarraj meriwayatkan melalui jalur Amr bin Dinar dari Ibnu 
Umar yang sama seperti itu. Imam Syafi’i meriwayatkan dari Malik, 
dari Ibnu Syihab, dari Salim bahwa Ibnu Umar menunggang 
(kendaraannya) ke daerah Dzaat An-Nashb, lalu beliau meringkas 
shalat. Imam Malik berkata, “Jarak antara tempat itu dengan Madinah 
adalah delapan belas mil.” Sementara dalam kitab Al Muwaththa' dari 
Ibnu Syihab, dari Salim, dari bapaknya, bahwasanya beliau biasa 
meringkas shalat dalam perjalanan satu hari penuh. Melalui jalur 
Atha' disebutkan, sesungguhnya Ibnu Abbas ditanya, “Apakah kita 


FATHUL BAARI — 129 

kampungsunnah.org 



meringkas shalat (dalam perjalanan) ke Arafah?” Dia menjawab, 
“Tidak, akan tetapi ke Usfan, Jeddah dan Thaif.” 


Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, 
seperti yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Ibnu Abi Syaibah 
melalui jalur Abdul Wahhab dari Mujahid, dari bapaknya, dan Atha' 

✓ t' *B * t' 

dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 'i! Jil U 


OIaLp (jil °q» f J 3*f>l ^ {Wahai penduduk 


Makkah, janganlah kalian meringkas shalat pada jarak yang kurang 
daripada empat barid, dari Makkah ke Usfan). Sanad riwayat ini 
lemah, karena ada Abdul Wahab. 


Kemudian Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari 
Atha', dari Ibnu Abbas, dia berkata, Slj c^jit ^ 'i\ 5!>Cajt SI 

iSfs tlla {Janganlah kalian meringkas shalat kecuali pada [jarak 


perjalanan yang dapat ditempuh selama] satu hari, dan shalat tidak 
diringkas pada [jarak yang dapat ditempuh] kurang dari satu hari). 
Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur lain yang shahih dari 


t' ^ ^ //• ^ 9 ^ 

Ibnu Abbas, dia berkata, iDj f y. fais {shalat diringkas 

i " * ~ 


pada perjalanan satu hari satu malam). 


Berbagai versi riwayat ini mungkin untuk dipadukan dengan 
mengatakan bahwa jarak empat barid mungkin ditempuh dalam satu 
hari satu malam. Adapun hadits Ibnu Umar yang memberi keterangan 
safar selama tiga hari, mungkin dapat dipadukan dengan mengatakan 
bahwa sesungguhnya jarak yang dimaksud adalah sama, hanya saja 
kecepatan tempuh setiap perjalanan berbeda-beda. Atau hadits itu 
bukan untuk menjelaskan jarak perjalanan yang dapat disebut safar, 
tetapi sebagai larangan bagi wanita untuk keluar mengadakan 
perjalanan {safar) tanpa disertai mahramnya, sehingga terjadi 
perbedaan lafazh riwayat tersebut. 


Pendapat ini diperkuat, bahwa larangan bagi wanita untuk 
melakukan safar tanpa disertai mahram adalah berkaitan dengan 
waktu. Apabila jarak yang biasa ditempuh dalam beberapa saat saja, 


130 - ™gM|ft ngsunnah . org 



namun ia membutuhkan waktu untuk melaluinya selama satu hari satu 
malam, maka larangan di atas tetap berlaku baginya. Demikian pula 
apabila jarak yang biasa ditempuh selama setengah hari, namun ia 
membutuhkan waktu selama dua hari, maka ia tidak boleh meringkas 
shalat. Oleh karena itu, ada perbedaan antara keduanya. 

Dalam hal ini batas minimal yang disebutkan adalah satu barid, 
jika dapat dibuktikan keakuratannya Hal ini akan kami terangkan 
pada akhir pembahasan bab ini. Berdasarkan keterangan di atas, maka 
pendapat para ulama madzhab Hanafi yang berpegang dengan hadits 
Ibnu Umar bahwa jarak perjalanan yang diperbolehkan bagi seseorang 
untuk meringkas shalat adalah perjalanan yang ditempuh selama tiga 
hari tiga malam, adalah pandangan yang musykil. Terutama sekali bila 
didasarkan pada pemikiran mereka bahwa yang menjadi pegangan 
adalah pendapat dari sahabat, bukan apa yang diriwayatkannya. 
Seandainya hadits tersebut menurut Ibnu Umar adalah menjelaskan 
batas minimal perjalanan yang diperbolehkan meringkas shalat, tentu 
beliau tidak akan menyelisihinya dan tidak akan meringkas shalat 
pada perjalanan yang ditempuh selama satu hari penuh. 

Kemudian terjadi perbedaan dari Ibnu Umar -selain yang 
disebutkan di atas- mengenai batas minimal tersebut. Abdurrazzaq 
meriwayatkan dari Ibnu Juraij, Nafi’ mengabarkan kepadaku bahwa 
jarak minimal perjalanan dimana Ibnu Umar meringkas shalat adalah 
harta beliau yang ada di Khaibar, sementara jarak antara Madinah dan 
Khaibar sekitar 96 mil. 

Waki’ meriwayatkan melalui jalur lain, s-Cdj-Jt J) <u-uh j* j-a* 

{bahwa Ibnu Umar meringkas shalat ketika menempuh perjalanan 
dari Madinah ke Suwaidaj. Sedangkan jarak tempat tersebut dengan 
Madinah sekitar 72 mil. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Malik, dari 
Ibnu Syihab, dari Salim, dari bapaknya, bahwasanya Ibnu Umar 
melakukan perjalanan ke Riim dan beliau meringkas shalat. 
Abdurrazzaq mengatakan bahwa tempat itu terletak 30 mil dari 
Madinah. 


FATHUL BAARI — 131 

kampungsunnah.org 



Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Waki’, dari Mis’ar, dari 
Muharib, aku mendengar Ibnu Umar berkata, 

’fatts {Sesungguhnya aku melakukan perjalanan sesaat di waktu siang 
dan aku meringkas shalat). 


Ats-Tsauri berkata, “Aku mendengar Jabalah bin Suhaim, 
bahwa ia mendengar Ibnu umar berkata, SbCaJt ’cS^dk 


{Kalau aku keluar dari Madinah sejauh satu mil, maka aku meringkas 
shalat). 


Sanad masing-masing dari kedua riwayat ini adalah shahih. 

fedJj 'pkk {dan empat barid sama dengan enam belas 

farsakh). Al Farra' menyebutkan bahwa lafazh farsakh berasal dari 
bahasa Persia yang disadur ke dalam bahasa Arab. Satu farsakh adalah 
tiga mil. Sedangkan satu mil dipermukaan bumi adalah batas akhir 
pandangan mata, demikian yang ditegaskan oleh Al Jauhari. Ada pula 
yang mengatakan bahwa satu mil adalah apabila seseorang dilihat dari 
jarak tertentu di permukaan bumi yang datar, maka dia tidak diketahui 
apakah laki-laki atau perempuan, atau apakah ia mendekat atau 
menjauh. 


Imam An-Nawawi mengatakan, bahwa satu mil sama dengan 
enam ribu hasta, sedangkan satu hasta sama dengan dua puluh empat 
jari, dan satu jari sama dengan enam syair. Apa yang dikatakan An- 
Nawawi merupakan pandangan yang masyhur. Ada pula yang 
mengatakan jarak tersebut sama dengan dua belas ribu kaki manusia. 
Ada yang mengatakan, jaraknya sama dengan empat ribu hasta. 
Sebagian lagi mengatakan bahkan jaraknya sama dengan tiga ribu 
hasta. Pendapat ini dinukil oleh penulis kitab Al Bayan. Pendapat lain 
mengatakan, jaraknya sama dengan lima ratus (hasta), dan ini 
dibenarkan oleh Ibnu Abdil Barr. Ada lagi yang mengatakan dua ribu 
hasta. Di antara mereka ada yang mengatakan seribu langkah unta. 
Kemudian ukuran hasta yang disebutkan oleh An-Nawawi batasannya 
adalah apa yang dijelaskan oleh ulama selain beliau, yaitu hasta 


132 — FATHUL BAARI t 

Kampungsunnah.org 



terbuat dari besi yang sekarang digunakan di Mesir dan Hijaz. Atas 
dasar ini, maka satu mil dengan ukuran hasta dari besi -menurut 
pendapat yang masyhur- adalah 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) 
hasta Ini merupakan pelajaran sangat berharga, sangat sedikit ulama 
yang membahasnya. 


Imam An-Nawawi meriwayatkan bahwa para pengikut madzhab 
Zhahiriyah berpendapat, jarak minimal perjalanan diperbolehkan 
meringkas shalat adalah tiga mil. Seakan-akan hujjah mereka dalam 
hal itu adalah riwayat yang dikutip oleh Imam Muslim dan Abu Daud 
dari hadits Anas, dia berkata, \fjr- ti' j fjs- aui JCp iit Sj~*j OlT 

S^CaJt 'J-ei — jf - JC.i' 5 {Biasanya Rasulullah SAW 


apabila keluar menempuh perjalanan sejauh tiga mil -atau tiga 
farsakh- maka beliau meringkas shalat). Ini merupakan hadits paling 
shahih dan tegas dalam menjelaskan hal tersebut. Namun para ulama 
yang tidak sependapat memahami bahwa yang dimaksud adalah batas 
dimulainya beliau meringkas shalat, bukan batas akhir perjalanan. 
Akan tetapi sangat jelas betapa pemahaman ini sangat jauh dari 
kebenaran. Sementara Al Baihaqi telah menyebutkan dalam 
riwayatnya melalui jalur ini bahwa Yahya bin Yazid (perawi hadits 
tersebut dari Anas) berkata, “Aku bertanya kepada Anas tentang 
meringkas shalat dan saat itu aku akan keluar menuju Kufah -yakni 
dari Bashrah- apakah aku shalat dua rakaat dua rakaat hingga aku 
kembali. Anas berkata...” lalu disebutkan hadits di atas. Nampak dari 
sini bahwa beliau bertanya kepada Anas tentang bolehnya meringkas 
shalat saat safar bukan tentang tempat di mana harus mulai meringkas 
shalat. 


Pendapat yang shahih dalam masalah ini adalah bahwa ia tidak 
terkait dengan batasan jarak tertentu, tapi berkaitan dengan batas 
negeri dimana seseorang keluar darinya. Al Qurthubi membantah 
bahwa riwayat tersebut diragukan sehingga tidak dapat dijadikan 
hujjah untuk menetapkan jarak tersebut dengan tiga farsakh , sebab 
tiga mil telah tercakup dalam tiga farsakh tersebut. Ibnu Abi Syaibah 


FATHUL BAARI — 133 

kampungsunnah.org 



meriwayatkan dari Hatim bin Ismail dari Abdurrahman bin Karmalah, 
dia berkata, “Aku berkata kepada Sa’id bin Musayyab, ‘Apakah aku 
boleh meringkas shalat serta tidak berpuasa (Ramadhan pada jarak 
satu barid dari Madinah?’ Beliau menjawab, ‘Ya’.” 


aiyU efyjt jj CJ Si (janganlah seorang wanita bepergian 


selama tiga hari). Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Adh- 
Dhahhak bin Utsman dari Nafi’ disebutkan, JCJ oyU 3^1—» (perjalanan 


tiga malam). Hal ini mungkin untuk dipadukan bahwa yang dimaksud 
adalah satu hari beserta malamnya, dan sebaliknya. 


f'pd» g» *slt (kecuali bersama mahramnya). Dalam riwayat 

/ * 

Abu Dzar dari Al Ashili disebutkan, ji (Kecuali ada 

bersamanya mahramnya). Yang dimaksud dengan mahram adalah 
laki-laki yang tidak halal menikahinya. Dalam hadits Abu Sa’id yang 
dikutip oleh Imam Muslim dan Abu Daud disebutkan, jl lijtf 


jp f y** ji jf Ij-rjj jf (Kecuali ada bersamanya 


bapaknya, saudara laki-lakinya, suaminya, anak laki-lakinya, atau 
laki-laki yang menjadi mahramnya). 

fp'j «ito oiF iW Jjn 'i (tidak halal bagi wanita yang 


beriman kepada Allah dan hari akhir). Secara implisit larangan 
tersebut khusus bagi wanita-wanita yang beriman, tidak termasuk di 
dalamnya wanita-wanita kafir baik dari golongan ahli Kitab maupun 
yang memerangi Islam. Demikian pendapat sebagian ulama. Namun 
hal ini mungkin dijawab, bahwa keimananlah yang akan menjadi 
landasan perintah syariat dalam hal ini; atau mungkin juga sifat 
tersebut disebutkan untuk mempertegas haramnya melakukan hal itu, 
bukan untuk mengeluarkan apa yang bukan termasuk dalam cakupan 
nash. Wallahualam. 


(jdi iilij (perjalanan sejauh satu hari satu 

+ * 

malam tidak ada bersamanya mahram). Riwayat ini dijadikan dalil 
dilarangnya bepergian (safar) bagi wanita tanpa disertai mahramnya, 


134 - FA E8Wpffiigsunnah.org 



dan ini menjadi ijma’ ulama selain safar untuk menunaikan ibadah 
haji dan umrah, serta keluar dari negeri kesyirikan. Di antara ulama 
ada yang menjadikan mahram bagi wanita sebagai syarat haji, seperti 
yang akan dibahas. 


5. Meringkas Shalat Apabila Keluar Dari Tempatnya 


Ldi iS ji j-kj <UP Aill b J ^ J^lp ^ 

.Lglp-U V :Jl3 c2ij^Jl ojjt :aJ JJ 


Ali bin Abu Thalib RA keluar lalu meringkas shalat, sementara 
ia masih melihat rumah-rumah. Ketika kembali dikatakan kepadanya, 
“Ini Kufah”. Dia berkata, “Tidak, hingga kita memasukinya.” 


Jh\ Jf»p iall c-lL^ :Jli 4 Ip aSj! ( s s5 2? j dr! 

c£Juj l*Tji 5=^" 


1089. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Aku shalat Zhuhur 
bersama Nabi SAW di Madinah sebanyak empat rakaat dan di Dzul 
Hulaifah sebanyak dua rakaat.” 


s o J * * i * s' K 

0 ^ ** ( • C/'»' D , i ✓ I** 1 ! «*k i ^ 11 O \ — ✓ M . / B z' 

j cJjD (Jjl 6JW2J1 :cJb Igjp Ali 4 *ijiP ^^p 

(Jij D "c£JlS C—jALJI etjlv» 

^ / / 


.Ollip Jjl5 C> cjjli : Jii a^jIp 


1090. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Pada awalnya shalat 
difardhukan dua rakaat, maka shalat Safar ditetapkan (seperti itu) 
sedangkan shalat (saat) mukim dilaksanakan secara sempurna (tidak 


FATHUL BAARI — 135 

kampungsunnah.org 



diringkas).” Az-Zuhri berkata, “Aku berkata kepada Urwah, ‘Ada apa 
dengan Aisyah sehingga menyempurnakan (tidak meringkas) shalat?’ 
Dia menjawab, ‘Beliau menakwilkan seperti penakwilan Utsman’.” 


Keterangan Hadits : 


(Bab meringkas shalat apabila keluar dari tempatnya). Yakni 
apabila seseorang hendak safar, maka ia boleh meringkas shalat 
setelah keluar dari negerinya. Para ulama berselisih pendapat dalam 
masalah ini. Ibnu Mundzir berkata, “Ulama sepakat bahwa orang yang 
ingin bepergian boleh meringkas shalat apabila telah melewati seluruh 
rumah di tempat yang ditinggalkannya. Tapi mereka berbeda pendapat 
tentang meringkas shalat sebelum melewati seluruh rumah di negeri 
yang ditinggalkan. Dalam hal ini mayoritas ulama membolehkan 
untuk meringkas shalat setelah melewati seluruh rumah di negeri itu. 
Sedangkan sebagian ulama Kufah membolehkan shalat dua rakaat, 
meskipun masih di tempat tinggalnya. Lalu sebagian mereka 
mengatakan, apabila orang yang hendak bepergian itu telah menaiki 
kendaraannya, maka ia boleh meringkas shalat.” 


Ibnu Mundzir mendukung pendapat pertama, dengan alasan 
bahwa ulama sepakat membolehkan seseorang untuk meringkas shalat 
apabila telah melewati seluruh rumah di negeri yang ditinggalkannya. 
Lalu mereka berbeda pendapat tentang meringkas shalat sebelum 
meninggalkan seluruh rumah di tempat yang ditinggalkannya, 
sehingga seseorang tetap menyempurnakan (tidak meringkas) shalat 
menurut hukum asal sampai ia benar-benar diperbolehkan meringkas 
shalat. Beliau (Ibnu Mundzir) berkata, “Aku tidak mengetahui Nabi 
SAW meringkas shalat pada satu pun di antara pejjalanan beliau 
melainkan setelah keluar dari Madinah.” 


JIS g?) CiS tOjdl is'ji Ja'j J^iS Si ’i- 4il 

JH- 'i :J\S ciSjSOt oL» :aJ (Ali RA keluar lalu meringkas shalat, 
sementara ia masih melihat rumah-rumah. Ketika kembali dikatakan 


136 


FATHUL BAARI 1 

kampungsunnah.org 




kepadanya, “Ini Kufah. ” Beliau berkata, “Tidak, hingga kita 
memasukinya.”). Riwayat ini disebutkan dengan sanad maushul oleh 
Al Hakim dari Ats-Tsauri, dari Waqa' bin Iyas, dari Ali bin Rabi’ah, 
dia berkata, p is'y e*)Cajl <_JU? J» [Js- gf 

I <Jy \ffpjjjs {Kami keluar bersama Ali bin Abi 


Thalib, lalu kami meringkas shalat sedang kami masih melihat rumah- 
rumah (di Kufah). Kemudian kami kembali dan meringkas shalat, 
sedang kami melihat rumah-rumah). 


Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Yazid bin Harun dari 
Waqa' bin Iyas dengan lafazh, ofj j&ij— 'J&r'y* 

: ijlV3 e^CaJl Cj'fla?- lfjklj lij f ,sifj (jlufli — 

iSl : Jli pj oSa 'Jp Ij (Kami keluar 


bersama Ali menuju ke arah ini -beliau mengisyaratkan dengan 
tangannya ke Syam- lalu beliau shalat dua rakaat dua rakaat hingga 
ketika kami kembali, dan kami telah melihat Kufah waktu shalat 
masuk. Mereka berkata, "Wahai Amirul mukminin, ini Kufah, 
sempurnakanlah shalat. ” Beliau berkata, "Tidak, hingga kita 
memasukinya. ”). 


Ibnu Baththal memahami lafazh tgfeu Jp- t *j| (tidak, hingga kita 


memasukinya), bahwa Ali bin Abu Thalib mengakhirkan shalat hingga 
masuk ke Kufah. Beliau berpendapat bahwa apabila Ali segera 
melaksanakan shalat dan meringkasnya, maka itu diperbolehkan. 
Tetapi beliau lebih memilih untuk tidak meringkas shalat, sebab waktu 
shalat masih panjang. Berdasarkan konteks riwayat Ali, jelas bahwa 
maksud yang sebenarnya berbeda dengan apa yang dipahami oleh 
Ibnu Baththal. Sebenarnya maksud perkataan mereka “ Ini Kufah ”, 
yakni sempurnakanlah shalat. Maka Ali menjawab, “Tidak, hingga 
kita memasukinya ”, yakni kita tetap akan meringkas shalat hingga 
memasuki Kufah. Sebab selama kita belum memasukinya, maka kita 
tetap sebagai musafir. 


FATHUL BAARI — 137 

kampungsunnah.org 



2J0^\ iijuib jJL} di & y i £. ^4 ji 


(/4&w shalat Zhuhur bersama Nabi SAW di Madinah sebanyak empat 
rakaat dan di Dzul Hulaifah sebanyak dua rakaat). Dalam riwayat Al 
Kasymihani disebutkan, JS&'j 3£&Ji (Dan Ashar di Dzul 


Hulaifah sebanyak dua rakaat). Lafazh ini tercantum dalam riwayat 
Imam Muslim, demikian pula dalam riwayat Abu Qilabah dari Anas 
yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang haji. 


Hadits ini dijadikan dalil bolehnya meringkas shalat ketika 
mengadakan peijalanan yang singkat, sebab jarak antara Madinah 
dengan Dzul Hulaifah adalah enam mil. Tapi argumentasi ini 
ditanggapi bahwa Dzul Hulaifah bukan akhir dari perjalanan tersebut, 
bahkan beliau SAW keluar ke Dzul Hulaifah dalam rangkaian 
perjalanannya menuju Makkah. Lalu kebetulan beliau SAW singgah 
di tempat itu ketika waktu shalat Ashar masuk, maka beliau SAW 
meringkasnya dan tetap meringkas shalat hingga kembali. 


Korelasi atsar Ali dengan hadits Anas dan hadits Aisyah adalah, 
atsar Ali menunjukkan bahwa meringkas shalat disyariatkan apabila 
seseorang telah keluar dari negeri yang ditinggalkannya, sedangkan 
kenyataan bahwa Nabi SAW tidak meringkas shalat hingga sampai di 
Dzul Hulaifah adalah karena sebelumnya tidak ada tempat yang 
disinggahinya dan belum ada waktu shalat yang masuk sebelum itu. 
Hal ini didukung oleh hadits Aisyah yang menyinggung keterkaitan 
hukum dengan safar dan mukim. Manakala ada safar, maka 
disyariatkan untuk menyempurnakan shalat. Lanjutan hadits ini 
dijadikan dalil bahwa seseorang yang hendak safar tidak boleh 
meringkas shalat hingga keluar dari negerinya, berbeda dengan 
pendapat sebagian ulama salaf yang membolehkan meringkas shalat 
meski masih berada di rumahnya. Hadits ini menjadi dalil yang 
mematahkan pandangan Mujahid, dimana ia berkata, “Orang yang 
hendak safar tidak boleh mulai meringkas shalat hingga masuk malam 
hari.” 


138 — FATHUL BAARI _ t _ 

Rampungsunnah.org 



jiUl 5*50 ’o jiU (maka shalat safar ditetapkan [seperti itu]). Hal 

ini telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang shalat. 
Lafazh “difardhukan dua rakaat" menjadi dalil bahwa shalat bagi 
musafir harus diringkas. Namun pandangan ini dibantah, karena 
bertentangan dengan firman Allah, “Maka tidak ada dosa bagi kamu 
untuk meringkas shalat." (Qs. An-Nisaa'(4): 101) 

Sebagian ulama memahami lafazh “ difardhukan" dalam arti 
ditetapkan. Ath-Thabari berkata, “Maknanya bahwa apabila musafir 
memilih untuk meringkas shalat, maka itu adalah fardhu baginya.” 
Namun dalil paling kuat untuk menafsirkan hadits Aisyah ini adalah 
sikap beliau sendiri yang menyempurnakan (tidak meringkas) shalat 
saat safar, sebagaimana diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Urwah. 

OUiii- JjIj U cijfe (Beliau menakwilkan seperti penakwilan 

Utsman). Ini merupakan bantahan bagi mereka yang mengatakan 
bahwa Utsman menyempurnakan (tidak meringkas) shalatnya karena 
beliau beristri di Makkah, atau karena beliau adalah amirul mukminin 
dan semua tempat adalah negeri baginya, atau beliau berniat untuk 
bermukim di Makkah, atau karena beliau memiliki tanah baru di 
Mina, atau karena beliau biasa mendahului manusia ke Makkah. 
Semua itu tidak terdapat pada diri Aisyah dan kebanyakan di 
antaranya tidak memiliki dalil, bahkan hanya berdasarkan dugaan 
belaka. 

Kemungkinan pertama tertolak, karena Nabi SAW biasa 
melakukan perjalanan bersama istri-istrinya dan meringkas shalat. 
Sedangkan kemungkinan kedua dikatakan, bahwa Nabi SAW lebih 
pantas dalam hal tersebut. Kemungkinan ketiga dikatakan, bahwa 
bermukim di Makkah haram bagi kaum Muhajirin, seperti yang akan 
diterangkan pada hadits Alla' bin Al Hadhrami dalam pembahasan 
tentang Al Maghazi (peperangan). Kemungkinan keempat dan kelima 
tidak dinukil, maka tidak perlu dibahas. 

Meskipun kemungkinan pertama itu dinukil dan diriwayatkan 
oleh Imam Ahmad dan Al Baihaqi melalui hadits Utsman, dan 

FATHUL BAARI — 139 

kampungsunnah.org 



bahwasanya ketika beliau shalat empat rakat di Mina lalu manusia 


mengingkarinya, maka beliau berkata, “Sesungguhnya aku beristri di 


Makkah ketika aku datang, dan sesungguhnya aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, SoL Ja(j °Ja ( Barangsiapa 


yang beristri di suatu negeri, maka ia shalat sebagaimana shalat 
orang yang mukim). Tapi hadits ini tidak shahih, karena sanad- nya 
rnunqathi ’ (terputus), dan di antara para perawinya terdapat perawi 
yang tidak dapat dijadikan hujjah. Di samping itu, tertolak dengan 
perkataan Urwah, “ Sesungguhnya ia menakwilkan sebagaimana 
penakwilan Utsman”. Tidak diperbolehkan bagi Aisyah untuk 
bersuami, maka hal ini menunjukkan kelemahan riwayat tersebut. 


Kemudian tampak bagiku bahwa mungkin maksud Urwah 
dengan perkataannya ‘‘‘‘sebagaimana penakwilan Utsman ”, yakni 
menyamai Utsman dalam menyempurnakan (tidak meringkas) shalat 
atas dasar takwil (intepretasi), bukan berarti sama dalam alasan 
penakwilan. Untuk memperkuat pandangan ini, bahwa sebab-sebab 
yang menjadi alasan penakwilan Utsman sangat berbeda dengan 
penakwilan Aisyah, Ibu u Jarir meriwayatkan dalam tafsir surah An- 
Nisaa', 0] : Jyis p lits t v3ojf JlA\ ^ ’cJV? iiJlP <1)1 

?j*ial DjStsU lJIS'j i J’f- J) olT dkk <&l {Sesungguhnya 


Aisyah biasa shalat empat rakaat saat safar. Apabila mereka 
mempertanyakan hal itu, maka beliau berkata, “Sesungguhnya Nabi 
SAW berada dalam keadaan takut dan dalam peperangan, maka 
apakah kalian berada dalam keadaan takut?”) Ada pula yang 
mengatakan sehubungan dengan penakwilan Aisyah, bahwa beliau 
tidak meringkas shalat saat dalam peijalanannya menuju Bashrah 
untuk memerangi Ali, sedangkan meringkas shalat menurut beliau 
adalah dalam rangka perjalanan ketaatan. Kedua pendapat ini adalah 
batil, terutama pendapat yang kedua. Barangkali perkataan Aisyah ini 
menjadi sebab pada hadits Haritsah bin Wahab yang disebutkan dua 
bab sebelumnya. Adapun “sebab” yang dinukil adalah, bahwa Utsman 
menyempurnakan shalat karena beliau berpandangan bahwa 




meringkas shalat adalah khusus bagi mereka yang sedang bergerak 
dalam peijalanan. Sedangkan orang yang telah menetap di suatu 
tempat dalam peijalanannya, maka hukumnya sama dengan hukum 
orang yang mukim, ia harus menyempurnakan shalat (tidak 
meringkas). 

Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad 
dengan sanad yang hasan dari Abbas bin Abdullah bin Az-Zubair, dia 
berkata, “Ketika Muawiyah datang kepada kami untuk menunaikan 
ibadah haji, beliau shalat Zhuhur dua rakaat di Makkah, kemudian 
pergi menuju Dar An-Nadwah. Lalu Marwan masuk menemuinya 
bersama Amr bin Utsman, keduanya berkata, ‘Sungguh engkau telah 
mencela urusan anak pamanmu bahwa beliau telah menyempurnakan 
shalat.” Beliau berkata, “Sesungguhnya Utsman saat datang ke 
Makkah melaksanakan shalat Zhuhur, Ashar serta Isya' empat rakaat 
empat rakaat. Kemudian ketika keluar ke Mina dan Arafah, beliau 
meringkas shalat. Apabila telah selesai melakukan amalan haji dan 
tinggal di Mina, beliau menyempurnakan shalat.” 

Ibnu Baththal berkata, “Alasan yang benar mengenai hal itu 
adalah; Utsman dan Aisyah berpandangan bahwa Nabi SAW 
meringkas shalat karena beliau hendak mengamalkan sesuatu yang 
mudah bagi umatnya. Maka, keduanya mengambil yang lebih berat 
untuk diri mereka berdua.” Pandangan ini dibenarkan oleh sejumlah 
ulama, dan yang terakhir di antara mereka adalah Al Qurthubi. Akan 
tetapi alasan yang sebelumnya lebih tepat, karena adanya penegasan 
perawi tentang sebab perbuatan tersebut. 

Adapun riwayat yang dinukil oleh Abdurrazzaq dari Ma’mar, 
dari Az-Zuhri, bahwa Utsman menyempurnakan shalat karena beliau 
berniat untuk bermukim setelah haji, adalah riwayat yang mursal. Di 
samping itu dijelaskan bahwa bermukim di Makkah bagi kaum 
Muhajirin adalah haram hukumnya, sebagaimana akan dibicarakan 
pada hadits Alla' bin Al Hadhrami dalam pembahasan tentang Al 
Maghazi (peperangan). 


FATHUL BAARI — 141 

kampungsunnah.org 



Telah dinukil melalui riwayat yang shahih bahwa Utsman tidak 
memberangkatkan kaum wanita kecuali di atas punggung untanya. 
Telah disebutkan pula dari Utsman bahwa beliau berkata saat 
terkepung (saat itu Al Mughirah berkata kepadanya, “Naiklah 
kendaraan dan berangkatlah ke Makkah.”) “Aku tidak akan 
meninggalkan negeri hijrahku.” Di samping kejanggalan ini, dalam 
riwayat Ma’rnar dari Az-Zuhri, Ayyub juga meriwayatkan keterangan 
dari Zuhri yang menyelisihinya. Ath-Thahawi dan selainnya 
meriwayatkan melalui jalur ini dari A-Zuhri, dia berkata, “Utsman 
shalat empat rakaat di Mina karena orang-orang Arab dusun banyak 
yang berdatangan pada tahun itu, maka beliau hendak mengajari 
mereka bahwa shalat (sebenarnya) adalah empat rakaat.” 

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Abdurahman bin 
Humaid bin Abdurahman bin Auf, dari bapaknya, dari utsman, 
bahwasanya beliau menyempurnakan (tidak meringkas) shalat di 
Mina, kemudian berkhutbah dan berkata, “Sesungguhnya meringkas 
shalat adalah sunah Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya. Akan 
tetapi telah banyak kaum awam yang datang, maka aku khawatir bila 
mereka mengikutinya.” 1 

Ibnu Juraij meriwayatkan bahwa seorang Arab b adui menyeru 
kepada Utsman di Mina, “Wahai Amirul Mukminin, engkau 
senantiasa mengerjakan shalat sejak aku melihatmu pada tahun 
pertama sebanyak dua rakaat.” 

Jalur-jalur periwayatan hadits ini saling mendukung satu sama 
lain, dan tidak ada halangan bila hal ini merupakan penyebab beliau 
menyempurnakan shalat (tidak meringkas). Di samping itu, tidak pula 
bertentangan dengan alasan sebelumnya, bahkan semakin mendukung 
pandangan tersebut dari sisi bahwa keadan mukim di suatu tempat saat 
safar lebih dekat di-qiyas-kan kepada orang yang mukim 
sesungguhnya. Berbeda halnya dengan orang yang sedang bergerak 
dalam peijalanan, dan inilah faktor yang mendasari ijthad Utsman. 


1 Maksudnya beliau khawatir bila orang-orang awam akan mengerjakan shalat dua rakaat 
terus-menerus, meski tidak dalam keadaan safar. Wallahu a 'lam. Penerj. 

142 — FAT|l£fl^k n g Sunna ] 1>or g 




Adapun mengenai sebab Aisyah menyempurnakan shalat telah 
diterangkan dalam riwayat Al Baihaqi melalui jalur Hisyam bin 
Urwah, dari bapaknya, bahwasanya beliau biasa shalat dalam 
peijalanan sebanyak empat rakaat, maka aku berkata, “Sekiranya 
engkau shalat dua rakat.” Beliau berkata, “Wahai anak saudara 
perempuanku, sesungguhnya ia tidak menyusahkan bagiku.” Sanad 
riwayat ini adalah shahih. Maka, hal ini menunjukkan, beliau 
berpandangan bahwa meringkas shalat adalah rukhsah (keringanan), 
sedangkan menyempurnakan shalat bagi yang tidak keberatan adalah 
lebih utama. 

Adapun dalil yang mendukung pandangan jurnhur ulama adalah 
riwayat yang dikutip oleh Abu Ya’la dan Ath-Thabari dengan sanad 
yang jayyid (baik) dari Abu Hurairah bahwasanya dia melakukan safar 
bersama Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Maka mereka semua 
mengerjakan shalat dua rakaat ketika keluar dari Madinah ke Makkah 
hingga kembali ke Madinah, baik saat sedang bergerak dalam 
perjalanan maupun saat mukim di Makkah. 

Al Karmani mengatakan secara ringkas, “Para ulama madzhab 
Hanafi berpegang dengan hadits Aisyah, bahwa yang harus dilakukan 
ketika safar adalah mengerjakan shalat empat rakat menjadi dua 
rakat.” Lalu Al Karmani menanggapi hal ini bahwa apabila hadits 
tersebut dipahami sebagaimana makna lahiriahnya, niscaya Aisyah 
tidak akan menyempurnakan shalatnya (yakni mengerjakannya empat 
rakaat). Sementara menurut dasar pemikiran mereka bahwa yang 
menjadi pegangan adalah pendapat perawi, jika terjadi pertentangan 
dengan apa yang diriwayatkannya. 

Sesungguhnya makna lahiriah hadits bertentangan dengan 
makna lahiriah Al Qur'an, sebab makna lahiriah hadits menyatakan 
bahwa shalat yang difardhukan pada awalnya adalah dua rakaat, 
demikian juga dalam safar. Sedangkan makna lahiriah Al Qur'an 
menyatakan bahwa shalat pada awalnya adalah empat rakaat, dan 
setelah itu dikurangi. Lafazh “Shalat” dalam hadits tersebut mencakup 
semua shalat yang lima waktu. Namun hal ini dibatasi bahwa shalat 

FATHUL BAARI — 143 

kampungsunnah.org 



Maghrib tidak termasuk dalam cakupan hadits tersebut, begitu pula 
dengan shalat Subuh yang tidak mengalami penambahan meskipun 
bagi orang yang mukim. Al Karmani berkata, “Lafazh umum yang 
dibatasi cakupannya maka indikasinya menjadi lemah, hingga terjadi 
perbedaan pendapat apakah ia masih dapat dijadikan sebagai hujjah 
atau tidak.” 


6. Shalat Maghrib [Tetap] Dilaksanakan Tiga Rakaat Ketika 

Safar 


<5)1 Jk <3)1 Spj oJr, :Jl5 C4^ i)! ^ 'p J, aJLH p 
\ps 'pj p L>p\ 'py JLh j &J>i 151 pr 3 p 

til; Cp %ti ^ 4 p OlT, :fjc J15 'JZj 

tisns-i 15! 


1091. Dari Salim, dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, 
“Aku melihat Rasulullah SAW apabila terburu-buru dalam perjalanan, 
maka beliau mengakhirkan shalat Maghrib hingga mengumpulkannya 
(menjamak) dengan shalat Isya'.” Salim berkata, “Abdullah biasa 
melakukannya apabila beliau terburu-buru dalam perjalanan.” 


^ <3)1 j ^j! P 

- 0 s * 

OlT, .O>JI ^ ’J>\ pJ J15 pypl 

S * S * * 

:y : jui :hU\ P cii p J cJj '£p> 4? p c 

jjj (*5 ji p?* p* .j? icjjii 

Jl5j /Jp\ 151 pP p'j 4* P 0 c-j'j lA^i : JU 


144 — FA HUL BAARI 

kampungsunnah.org 



✓ 0/1 ^ i. ^|/ o f , . / |/ / o.y i S» &>t, -J °f' r ■#» . ^ Byl 

lJ J^~3^ ol aJu *'j A.JLP 4ji\ ^Jla / ? l4il *-^-^ 

4 x 4 jv4 ^ li i4 ji tjii p & 4X4 

.0., • 0 ✓ o ^ 0 Sx . ^ .. ✓ o X J J -* i i 

. JJJI <-Jy>r 'j* ^yu { Jy- Axj 2 j Cjv-^o p~> 


•2 S5|. ^ 0 f^' *» . ^ Byl 


1092. Dari Salim, dia berkata; biasanya Ibnu Umar RA 
mengumpulkan antara shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah. Salim 
berkata, “Ibnu Umar mengakhirkan pelaksanaan shalat Maghrib, dan 
beliau diseru agar menolong istrinya, Shafiyah binti Abu Ubaid. Maka 
aku berkata kepadanya, ‘Shalat*. Beliau berkata, ‘Berjalanlah’. Aku 
berkata kepadanya, ‘Shalat’. Beliau berkata, ‘Beijalanlah’. Hingga 
beliau beijalan dua atau tiga mil kemudian turun dan shalat, kemudian 
beliau berkata, ‘Demikian aku melihat Nabi SAW shalat apabila 
terburu-buru dalam perjalanannya’.” Abdullah berkata, “Aku melihat 
Rasulullah SAW apabila terburu-buru dalam peijalanan, maka beliau 
mengakhirkan pelaksanaan shalat Maghrib, lalu mengerjakannya tiga 
rakaat kemudian salam. Setelah itu diam sejenak hingga qamat untuk 
shalat Isya' dilakukan, lalu beliau mengerjakannya sebanyak dua 
rakaat kemudian salam. Beliau tidak mengerjakan shalat sunah setelah 
Isya' hingga beliau shalat di tengah malam.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab shalat maghrib [tetap] dilaksanakan tiga rakaat ketika 
safar ) yakni shalat ini tidak diringkas. Ibnu Mundzir serta ulama 
lainnya menukil adanya ijma’ mengenai hal itu. Imam Bukhari 
bermaksud bahwa hadits-hadits yang bersifat mutlak pada perkataan 
perawi “ Beliau biasa shalat saat safar dua rakaat ’ dipahami di bawah 
konteks hadits yang memiliki batasan (muqayyad), lain halnya dengan 
shalat Maghrib. Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Tsumamah 
bin Syurahbil, dia berkata, U :ciil 'fft- J>\ cJrj*- 

u/*r!J jawS'j (Aku pergi kepada Ibnu Umar dan 


FATHUL BAARI — 145 

kampungsunnah.org 





berkata, “Apakah shalat musafir?” Beliau menjawab dua rakaat, 
kecuali shalat Maghrib yang tetap dilakukan tiga rakaat”). 

fu Jl bl {apabila ia terburu-buru dalam perjalanan 

saat safar). Hal ini tidak termasuk orang yang terburu-buru yang tidak 
sedang melakukan safar, seperti orang yang berada di kebun yang 
terletak di luar daerah. 

# ** * i * 6* 

j\ jlL? L p- {hingga beliau berjalan dua atau tiga mil). 

Imam Bukhari meriwayatkan dalam bab “Bersegera dalam 
Perjalanan” pada pembahasan tentang jihad melalui jalur Aslam, dia 
berkata, “Aku pernah bersama Abdullah bin Umar di suatu jalan di 
Makkah, lalu sampai kepadanya (berita) tentang Shafiyah binti Abu 
Ubaid bahwa beliau sedang sakit keras, maka beliau mempercepat 
perjalanan hingga setelah cahaya merah di ufuk telah hilang, beliau 
turun lalu shalat Maghrib dan Isya' dengan menjamaknya.” 


Riwayat ini menentukan safar yang dimaksud, waktu mereka 
berhenti, serta menjamak kedua shalat tersebut. Sementara An-Nasa'i 
dalam riwayatnya menjelaskan bahwa Shafiyah mengirim surat 
kepada Ibnu Umar untuk mengabarkan kepadanya tentang keadaan 
Shafiyah. Demikain juga yang diterangkan dalam riwayat Imam 
Muslim dari Nafi’, dari Ibnu Umar. 


Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur ini disebutkan, Jf- jU-i 
\juJ>r t _ s Uai Jji Jj&J' LjI£ {Beliau berjalan hingga 


hilang mega merah dan bintang telah bermunculan, maka beliau 
turun lalu mengerjakan kedua shalat (maghrib dan Isya j sekaligus). 


Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur ini disebutkan, bl J&- 


{Hingga ketika berada pada akhir mega merah, beliau turun lalu 
shalat Maghrib, kemudian qamat untuk shalat Isya' sementara mega 
merah telah hilang, maka beliau shalat [Isya'] mengimami kami). 


146 “ FA lglif^Sngsunnah.org 



Riwayat ini dipahami sebagai kejadian lain, dan hal itu 
diindikasikan oleh bagian awal hadits, C?jf aj J ysA ^ Ji) 

aJ (Aku keluar bersama Ibnu Umar dalam suatu perjalanan dimana 


dia hendak pergi ke tanah miliknya ). Sementara para perawi pertama 
mengatakan bahwa yang demikian terjadi ketika beliau kembali dari 
Makkah. Maka, hal ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi lebih 
dari satu kali. 


Sehubungan dengan persoalan ini, dinukil pula dari Imran bin 
Hushain, dia berkata, V! V] aIAp S aiii Jjl>j 'JC> U 

LjywJt (Rasulullah SAW tidak pernah melakukan perjalanan 


melainkan shalat dua rakaat, kecuali [shalat] Maghrib). Riwayat ini 
dinyatakan sebagai hadits shahih oleh At-Tirmidzi. 


Al Bazzar meriwayatkan dari Ali, dia berkata, ■&! 

LjywJl Vl &S- Al (>S U<9 (y4/cu mengerjakan 

bersama Rasulullah SAW shalat safar dua rakaat, kecuali Maghrib 
tiga rakaat). Begitu pula telah dinukil dari Khuzaimah bin Tsabit, 
Jabir serta selain keduanya, dan dari Aisyah seperti telah disebutkan 
pada bagian awal pembahasan tentang shalat. 


7. Shalat Sunah (Tathawwu’) Di Atas Hewan dan Ke Arah Mana 
Saja Hewan Itu Menghadap 


•l' ^ I * ^ti ^ °r ll- ® f O y' w y' O y O . v' O . Oy ©y' 

AAP aJ 5) !<Jl3 S <x^jj jAs- aJSI As- 

** y' y y y y yy 

* ^ a-O Jk JU' (Xj 


1093. Dari Abdullah bin Amir, dari bapaknya, dia berkata, “Aku 
melihat Nabi SAW shalat di atas untanya ke mana untanya 
menghadap dengannya.” 


FATHUL BAARI — 147 

kampungsunnah.org 



* . * **■'* j .7 f i|, O y y 0 y y , r y O * , o y o *> y J 0 y 

4)«i) 0* o aUi wL*P jV^ 7 " O* j" *^’ ^ji 

/■ y y y 

<kii > ^ Lr o >j Jw o\r ,ij 


1094. Dari Muhammad bin Abdurrahman bahwa Jabir bin 
Abdullah mengabarkan kepadanya, “Nabi SAW biasa shalat sunah 
(tathawwu’), sedang beliau menunggang (hewan) —dengan 
menghadap— ke arah selain kiblat.” 


JlJj 45U-I j Js- { J^4 IIJIp &\ '^j 'JS OlP) :<Jl3 0\j °js> 
&1; oir fLjA&Zi i Jk *Js\ d\ 


1095. Dari Nafi’, dia berkata, “Biasanya Ibnu Umar RA shalat 
di atas untanya serta melakukan shalat witir di atasnya, dan dia 
mengabarkan bahwa Nabi SAW biasa melakukannya.” 


Keterangan Hadits : 

Ibnu Rasyid berkata, “Dalam bab ini disebutkan hadits shalat di 
atas unta, dimana dalam hal ini ada kemungkinan Imam Bukhari 
memberi judul yang lebih luas agar hukum yang lain dapat disamakan 
dengannya melalui qiyas [analogi]. Kemungkinan juga bahwa dalil 
judul ini dapat disimpulkan dari lafazh mutlak yang ada dalam hadits 
Jabir tersebut.” Sementara itu telah disebutkan pada bagian awal 
pembahasan witir perkataan Ibnu Manayyar, “Imam Bukhari memberi 
judul dengan lafazh ‘ daabbah ’ (hewan) untuk menjelaskan tidak 
adanya perbedaan hukum antara hewan berkaki empat dengan 
unta...”. 

aj CJy- (ke mana saja untanya menghadap dengannya). 

y 

y C y y 

Lafazh ini lebih luas cakupannya daripada perkataan Jabir, aDIi ^ 

(ke arah selain kiblat). Ibnu At-Tin mengatakan bahwa lafazh “Ke 
mana saja untanya menghadap dengannya”, pengertiannya bahwa 


148 — FATHUL BAARI t 

Kampungsunnah.org 




beliau duduk di atas unta sebagaimana posisinya ketika menunggang 
unta, lalu beliau menghadapkan wajahnya ke arah mana saja unta itu 
menghadap. 


vT'j j*j (dan beliau menunggang ). Dalam riwayat berikut 

disebutkan, 4sJb-ij (di atas untanya ke arah timur). Lalu 

ditambahkan, Jjj iTp^ 1 Stji lijj (dan apabila 

hendak shalat fardhu, beliau turun lalu menghadap kiblat). Dalam 
pembahasan tentang Al Maghazi (peperangan) melalui jalur Utsman 
bin Abdullah bin Suraqah dari Jabir bahwa yang demikian terjadi pada 
saat perang Anmar, dimana negeri itu berada di sebelah timur mereka 
yang keluar dari Madinah. Maka, kiblat berada di bagian kanan orang- 
orang yang menuju negeri tersebut. Imam At-Tirmidzi menambahkan 

„ s „ f ° 

melalui jalur Abu Zubair dari Jabir dengan lafazh, ^p j»j o*?- 

pTjJt (j* jpti (Aku datang dan beliau 

sedang shalat di atas untanya ke arah maghrib, [posisi] sujud lebih 
rendah daripada ruku'). 

tp* fjij (dan witir di atasnya). Hal ini tidak bertentangan 


dengan riwayat yang dikutip oleh Imam Ahmad dengan sanad yang 
shahih dari Sa’id bin Jubair, bahwa Ibnu Umar biasa shalat sunah di 
atas untanya. Jika ia hendak mengeijakan witir, maka dia turun dari 
tunggangannya, sebab bisa saja dipahami bahwa Ibnu Umar telah 
melakukan masing-masing dari kedua perbuatan tersebut. Riwayat 
dalam bab ini dikuatkan oleh apa yang telah disebutkan pada bab-bab 
tentang witir, bahwa beliau mengingkari perbuatan Sa’id bin Yasar 
yang turun dari hewan tunggangannya untuk mengeijakan witir. 
Hanya saja Ibnu Umar mengingkari perbuatan Sa’id -padahal beliau 
sendiri melakukannya- karena Ibnu Umar hendak menjelaskan bahwa 
turun dari kendaraan untuk witir bukan suatu keharusan. Ada pula 
kemungkinan perbuatan Ibnu Umar dipahami dalam konteks dua 
keadaan yang berbeda; saat beliau witir di atas kendaraan, maka 


FATHUL BAARI — 149 

kampungsunnah.org 



berarti beliau sedang terburu-buru dalam perjalanan, dan saat beliau 
turun dari kendaraan, maka berarti keadaannya tidak seperti di atas. 


8. Memberi Isyarat di Atas Hewan 


jUi ai ;>3 oir : ju y *u\ ^ 

01 <Ul Jb l-^al (_s^ 

j* ° ^ A 

aJlkjjj okS^ <u1p a1i1 


/ / / 


1096. Dari Abdullah bin Dinar, dia berkata, “Biasanya Abdullah 
bin Umar RA shalat saat bepergian di atas untanya ke arah mana saja 
untannya menghadap seraya memberi isyarat. Abdullah menyebutkan 
bahwa Nabi SAW biasa melakukan hal itu.” 


Keterangan Hadits : 

{Bab memberi isyarat di atas hewan ) yakni memberi isyarat 
untuk ruku’ dan sujud bagi siapa saja yang tidak mampu 
melakukannya. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh jumhur 
ulama. Sementara Asyhab meriwayatkan dari Malik bahwa orang 
yang shalat di atas hewan tidak melakukan sujud —seperti sujud yang 
kita kena— tapi melakukannya dengan isyarat. 

Ibnu Daqiq Al Id berkata, “Hadits tersebut menunjukkan 
pelaksanaan ruku’ dan sujud dengan menggunakan isyarat.” 
Sementara para fuqaha (ahli fikih) mengatakan, “Hendaknya isyarat 
untuk sujud lebih rendah daripada isyarat untuk ruku’, supaya isyarat 
yang merupakan pengganti itu sesuai dengan ruku’ dan sujud itu 
sendiri. Sedangkan dalam hadits tersebut tidak ada keterangan yang 
menetapkan maupun yang menafikannya.” 


150 — FA 


iTEKUL BAARI 

Kampungsunnah.org 




Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa keterangan yang demikian itu 
tercantum dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, 
seperti yang telah disebutkan. 


9. Turun (dari Kendaraan) Untuk Melaksanakan Shalat Fardhu 


cujlj :Jb o^\ ajujj j* jA& ol j> jA p j» j-p jp 

cfi 5^'ji J* ^ ^ cs^ ^ Jj-j 

✓ ^ 1 / 

• 11 • * "* ' ' l' ' *|' 1 , I' * , z'' • |' ' ' ' ' • ' * f 

liiJJ £-w2j |Ju«j 4JLP aU) (J yL 1 <3 «aU» Jj~*j J*JJ lAsrjJ 4?pj cS> 

.tfjfcJl oiCdl 


1097. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah bahwa Amir bin 
Rabi’ah mengabarkan kepadanya, dia berkata, “Aku melihat 
Rasulullah SAW sedang berada di atas untanya mengerjakan shalat 
sunah. Beliau memberi isyarat dengan kepalanya ke arah mana 
wajahnya menghadap. Rasulullah SAW tidak melakukan yang 
demikian pada shalat fardhu.” 


aw! i<y°j y**' (ji ijls ^1 ^jp 

ff ' ' 

Jl5 Oli”* C» C» J*J jJ-lil 4IjlS ^jip 

(J '•£ "&>-(j!\ (Jft' ^ c^' 3 5^ <J y*j J ‘ 

,4j j&Jl Qp V Ajt > jijTj 4^-jj j c^i 


1098. Dari Ibnu Syihab, dia berkata, Salim berkata, “Biasanya 
Abdullah shalat di atas hewannya di waktu malam ketika sedang 
bepergian (safar). Beliau tidak peduli ke arah mana menghadap.” Ibnu 
Umar berkata, “Biasanya Rasulullah SAW shalat sunah di atas 
untanya ke arah mana wajahnya menghadap serta shalat witir di 


FATHUL BAARI — 151 

kampungsunnah.org 



atasnya, dan beliau tidak mengeijakan shalat fardhu di atas hewan 
tunggangannya”. 


* f ° ' \t~ ^ i 0 ° ° ^ 0 

01 <jU! -Lp yt ^ elu y y> y^>- y> JUP ^ ^yP 

* " * * s * 

lila ct3 y>u 4lL?-\j ^Js- jJUaj 015”" «JlI»j <Jlp <UlS 

5&JI ijfcjl 'J^4 of Sljf 


1099. Dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dia 
berkata, “Jabir bin Abdullah telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi 
SAW biasa shalat di atas untanya ke arah timur. Apabila hendak shalat 
fardhu, beliau turun dan menghadap kiblat.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab turun (dari kendaraan) untuk melaksanakan shalat 
fardhu). Ibnu Baththal mengatakan bahwa ulama sepakat untuk 
mensyaratkan turun dari kendaraan untuk melaksanakan shalat fardhu, 
dan seseorang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan shalat fardhu 
di atas hewan tunggangannya tanpa adanya udzur (alasan) syar’i, 
kecuali shalat dalam keadaan takut (khauf). Lalu Imam Bukhari 
menyebutkan hadits Amir bin Rabi’ah. 

(mengerjakan shalat sunah). Penggunaan lafazh tasbih 
dengan arti shalat sunah banyak kita temukan dalam hadits. 

Makna tasbih adalah ucapan subhanallah (Maha suci Allah). 
Apabila kata tersebut digunakan dalam arti shalat, maka hal itu 
termasuk gaya bahasa menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Atau 
dikarenakan orang yang melaksanakan shalat berarti ia menyucikan 
Allah SWT dengan ikhlas beribadah kepada-Nya, sedangkan tasbih 
adalah menyucikan (Allah), maka keduanya mempunyai keterkaitan 
yang sangat erat. Adapun penggunaan kata tersebut khusus untuk 


152 - FA KWMf^ngsunnah.org 




shalat sunah adalah berdasarkan ‘urf syar’i (kebiasaan yang berlaku 
dalam syariat). 


Al Muhallab berkata, “Hadits-hadits dalam bab ini telah 
membatasi keumuman firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 150, 
‘Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajah kamu ke 
arahnya (Masjidil Haram) Di samping itu, juga menjelaskan bahwa 
firman-Nya dalam surah Al Baqarah ayat 115, ‘ Ke arah manapun 
kamu menghadap, maka di situlah wajah Allah ’ adalah berkenaan 
dengan shalat sunah.” Sementara kandungan hadits-hadits tersebut 
telah dijadikan dalil oleh para fuqaha, kecuali Imam Ahmad dan Abu 
Tsaur, dimana keduanya menyukai seseorang menghadap ke kiblat 
saat takbir pada awal shalat. 


Adapun dalil mereka adalah hadits Al Jarud bin Abi Sabirah dari 
Anas yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Darucjuthni, Ot 

c-£j jk 4 ihli 4^. j y 'M m fe) 4* 

{bahwa apabila Nabi SAW hendak mengerjakan shalat sunah 


saat bepergian, beliau menghadapkan untanya ke kiblat kemudian 
shalat ke arah mana kendaraan itu menghadap). 


Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang shalat di atas 
hewan ketika bepergian yang tidak diperbolehkan meringkas shalat. 
Jumhur ulama membolehkan shalat sunah di atas hewan tunggangan 
dalam setiap perjalanan kecuali Imam Malik yang mengkhususkan hal 
itu pada peijalanan yang diperbolehkan untuk meringkas shalat. Ath- 
Thabari berkata, “Aku tidak mengetahui seorang pun yang sependapat 
dengan beliau dalam hal itu.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak semua riwayat yang dinukil 
dari Imam Malik menyatakan bahwa beliau berpendapat seperti itu. 
Adapun hujjah beliau dalam hal ini adalah, bahwa hadits-hadits ini 
hanya disebutkan berkenaan dengan bepergian beliau SAW. Namun 
tidak dinukil darinya bahwa beliau melakukan safar yang singkat lalu 
melakukan (shalat) seperti itu. Sedangkan hujjah jumhur ulama 


FATHUL BAARI — 153 

kampungsunnah.org 



adalah, bahwa riwayat-riwayat mengenai hal itu bersifat mutlak. Ath- 
Thabari mengemukakan hujjah bagi jurnhur dari sisi analogi bahwa 
Allah telah menjadikan tayamum sebagai rukhshah bagi orang yang 
sakit dan musafir, dan bagi siapa yang berada satu mil -atau kurang 
darinya- di luar negeri tempat tinggalnya, sedangkan ia berniat 
kembali ke rumahnya, bukan untuk melakukan perjalanan lain, tapi 
dia tidak menemukan air, maka dia boleh melakukan tayamum. 

Ath-Thabari melanjutkan, “Sebagaimana ia diperbolehkan untuk 
melakukan tayamum, maka diperbolehkan juga untuk mengerjakan 
shalat sunah di atas hewan tunggangan, karena keduanya sama-sama 
diberi rukhshah (keringanan).” Sepertinya, apa yang beliau katakan itu 
adalah untuk memudahkan mengerjakan shalat-shalat sunah serta 
memperbanyak pahala sebagai rahmat Allah bagi mereka. 

Kemudian Abu Yusuf memperluas cakupan rukhshah tersebut, 
sampai ia memperbolehkan melaksanakan shalat sunah di atas 
kendaraan saat mukim. Pendapat ini dipakai oleh Abu Sa’id Al 
Ishthakhri dari kalangan ulama madzhab Syafi’i. 

Kalimat “ke mana wajahnya menghadap ” menunjukkan bahwa 
arah perjalanan menjadi pengganti arah kiblat, sehingga tidak boleh 
berpaling darinya dengan sengaja selain untuk kepentingan 
perjalanan; kecuali jika sedang menghadap selain arah kiblat, lalu ia 
memalingkan wajahnya ke kiblat, maka hal ini tidak dilarang menurut 
pendapat yang benar. Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa 
shalat witir itu tidak wajib bagi Nabi SAW, karena beliau telah 
melaksanakannya di atas unta seperti yang telah dibahas pada bab 
“Witir Saat Safar”. 

Kesimpulan dari dalil yang membolehkan mengerjakan shalat 
sunah di atas hewan adalah, diperbolehkan juga orang yang berjalan 
kaki untuk melaksanakannya. Tapi Imam Malik tidak membolehkan 
hal itu, padahal beliau membolehkan bagi orang yang naik perahu. 


154 - FA ESMjfl5hgsunnah.org 



10. Shalat Sunah (Tathawwu’) di Atas Keledai 


✓ o o 


C&J» O? {jg- <y- 'u^ Jijw- ^ (j-ji J* 

✓ * s * 

b iprjj J-*-T ofy _r*^' C^ o£f& 

* ✓ ✓ ^ ^ ■* ✓ >» x 

cJt, Jf Siy : Jia cabii Jj dj£f, :Lj 2 -afcal» jCJ ^ 

.&ii jj & jJLj a3p Ai jk i>t Sj^j 


• rf • ^ -* • 9 ' t* " 0 ^ ..1^*1 * • * i' 0 i x 

o* u* 0 * cf' u 3 - lt 0 ’ o* ry*^ u* ou ^ b <y- °’jj 

.jJl-j aJp As ^Js c^ - ^ j 


1100. Dari Anas bin Sirin, dia berkata; kami menyambut Anas 
bin Malik ketika datang dari Syam. Maka, kami menemuinya di Ain 
At-Tamr. Aku melihatnya shalat di atas himamya sedangkan 
wajahnya menghadap ke arah ini, yakni di arah kiri kiblat. Aku 
berkata, “Aku melihatmu shalat tanpa menghadap kiblat.” Beliau 
berkata, “Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW 
melakukannya, niscaya aku tidak akan melakukannya.” 

Ibnu Thahman meriwayatkan dari Hajjaj, dari Anas bin Sirin, 
dari Anas RA dari Nabi SAW. 


Keterangan Hadits : 

{Bab shalat sunah [tathawwu'] di atas keledai). Ibnu Rasyid 
mengatakan bahwa maksud Imam Bukhari adalah menjelaskan kalau 
shalat sunah di atas hewan itu tidak disyaratkan hewan tersebut harus 
bersih dari kotorannya. Bahkan, persoalan mengenai hewan-hewan 
tunggangan adalah sama dengan syarat orang yang shalat tidak 
menyentuh najis. Sementara Ibnu Daqiq Al Id berpendapat bahwa 
keringat himar itu tidak najis berdasarkan hadits yang disebutkan, 


FATHUL BAARI — 155 

kampungsunnah.org 




karena sangat sulit bagi orang yang menaikinya untuk menghindari 
keringatnya. 

f&J' j* 'Jg- (i ketika datang dari Syam). Anas telah berangkat 

menuju Syam untuk mengadukan perihal Al Hajjaj, sebagaimana telah 
saya singgung di bagian awal pembahasan tentang shalat. Sementara 
dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, f&Jl "Jjy (Ketika 

mendatangi Syam). Tapi riwayat ini dianggap keliru, sebab Anas bin 
Sirin menyambut Anas bin Malik ketika kembali dari Syam, dimana 
saat itu Anas bin Sirin keluar dari Bashrah untuk menyambut 
kedatangannya. Namun riwayat terakhir ini mungkin dijelaskan bahwa 
yang dimaksud dengan lafazh “ketika mendatangi Syam ” adalah untuk 
menyebutkan waktu teijadinya peristiwa itu. Seperti dikatakan, “Saya 
mengerjakan hal ini ketika menunaikan haji”. An-Nawawi 
mengatakan bahwa riwayat Muslim tersebut adalah shahih, karena 
yang dimaksud adalah kami menemui beliau pada saat kembali dari 
mendatangi Syam.” 

jiail Jm siilali {Kami menemui beliau di Ain At-Tamr), yaitu 

tempat yang terletak di jalan Irak menuju Syam. Di tempat ini teijadi 
pertempuran yang terkenal di akhir pemerintahan Abu Bakar, antara 
Khalid bin Walid dengan orang-orang Ajam (non-Arab). Di tempat ini 
mereka mendapatkan para pemuda Arab yang berada di bawah 
kekuasaan Kisra, di antara mereka adalah kakek Al Kalbi, Humran 
(mantan budak Utsman), dan Sirin (mantan budak Anas). 

' ° * 't- 

ani! JSi ^ £J£r, {aku melihatmu mengerjakan shalat 

[menghadap] ke selain [arah] kiblat). Di sini terdapat isyarat bahwa 
beliau tidak mengingkari shalat di atas himar dan tidak juga gerakan 
Anas yang lain ketika itu, tapi yang diingkari Anas bin Sirin adalah 
shalat dengan tidak menghadap kiblat. Sedangkan maksud perkataan 
Anas, “Kalau bukan karena aku melihat Nabi SAW melakukannya”, 
adalah tidak menghadap kiblat bagi yang mengeijakan shalat sunah di 
atas kendaraan. 


156 — 



LaJu apakah dapat disimpulkan bahwa Nabi SAW shalat di atas 
himar? Hal ini dimungkinkan. Namun Al Ismaili membantahnya, 
bahwa riwayat Anas tersebut hanya berbicara tentang perbuatan Nabi 
SAW yang melaksanakan shalat sunah saat menunggang hewan 
dengan tidak menghadap kiblat. Maka, disebutkannya himar (keledai) 
dalam judul bab —menurut pendapatku— tidak ada dasarnya dalam 
hadits Anas. 

As-Sarraj meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Sa’id dari 
Anas, bahwasanya beliau melihat Nabi SAW shalat di atas himar saat 
pergi ke Khaibar. ( Sanad riwayat ini hasari). Di samping itu, hadits ini 
memiliki hadits pendukung yang dikutip oleh Imam Muslim melalui 
jalur Amr bin Yahya Al Mazini, dari Sa’id bin Yasar, dari Ibnu Umar, 



Nabi SAW shalat di atas himar, sedang beliau berangkat menuju 
Khaibar). Maka, riwayat ini menguatkan kemungkinan yang 
diisyaratkan oleh Imam Bukhari. 


Catatan 


Dalam riwayat ini tidak dijelaskan tata cara shalat Anas. Tapi 
hal itu disebutkan dalam kitab Al Muwaththa' dari Yahya bin Sa’id, 
dia berkata, ^y «UIaJi Js- ja} U-Ji cJij 

O f y 4 

^ s.Uj1 (Aku melihat Anas saat beliau sedang 


shalat di atas keledai, seraya menghadap ke arah selain kiblat. Beliau 
ruku ’ dan sujud dengan memberi isyarat tanpa meletakkan dahinya di 
atas sesuatu ). 


jrl^- «03 (Ibrahim bin Thahman 

meriwayatkan dari Hajjaj), yakni Hajjaj bin Hajjaj Al Bahili. Imam 
Bukhari tidak menyebutkan matan (materi) hadits beliau dan kami 
tidak pula menemukannya melalui sanad yang lengkap (maushul) dari 
jalur Ibrahim. Benar, dalam riwayat As-Sarraj melalui jalur Amr bin 


FATHUL BAARI — 157 

kampungsunnah.org 




Amir dari Al Hajjaj disebutkan dengan lafazh, <&' { J^ Of 

ia d-S- *«ld tj* fj^ai {Bahwasanya Rasulullah SA W shalat 

di atas untanya ke mana unta itu menghadapkannya). Berdasarkan hal 
ini, maka sepertinya Anas menganalogikan shalat di atas unta dengan 
shalat di atas keledai. 


Pelajaran yang dapat diambil 

1. Orang yang shalat di tempat yang ada najisnya, namun ia tidak 
menyentuh najis itu maka shalatnya dianggap sah, sebab hewan 
tidak mungkin terlepas dari najis, minimal di tempat keluarnya 
najis itu. 

2. Berpegang dengan perbuatan Nabi SAW adalah seperti 
berpegang dengan perkataan beliau. 

3. Menyambut orang yang datang dari bepergian. 

4. Murid bertanya kepada gurunya tentang dasar perbuatan yang 
dilakukannya, dan jawaban yang diberikannya harus dilandasi 
dengan dalil yang kuat. 

5. Bersikap lem ah-lembut dalam mengajukan pertanyaan. 

6. Melakukan sesuatu dengan isyarat. 


11. Orang yang Tidak Mengerjakan Shalat Sunah Sesudah dan 
Sebelum Shalat Fardhu Ketika Bepergian 


* * O. I . .. * id* ' . * ' O y' .X * & s- > t O } S } C s 

J y I(JlJ y> yi yS- 

** 

j t'J ^ 'pLj a ^4^ : jui && h 

** ** B / ® Jl O ^ ' o'' } ^ A " / gj 

a 4JJ! 1*"^^ ois .tJiJj lo ^.jJl** Ji 


158 — FA HUL BAARI 


HULBAARI •* 

Kampungsunnah.org 




1101. Dari Umar bin Muhammad bahwasanya Hafsh bin Ashim 
berkata, Ibnu Umar RA melakukan perjalanan, lalu dia berkata, “Aku 
menemani Nabi SAW dan aku tidak melihat beliau shalat sunah saat 
safar. Allah Jalla Dzikruhu berfirman, ‘ Sesungguhnya telah ada pada 
diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu’.” (Qs. Al 
Ahzaab(33): 21). 


* * > ✓ O. ✓ / f f s ' \\~ \' 0 °-" 0 ' ° " 

y** ai' Lsi' Cf- u* 

>Lji (Xj «fc S)I jk A Sj^j : JjA 

✓ ✓ 

^ aius" jc ifc gsr, > 


1102. Dari Isa bin Hafsh bin Ashim, dia berkata, bapakku telah 
menceritakan kepadaku bahwasanya ia mendengar Ibnu Umar berkata, 
“Aku menemani Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, maka 
beliau tidak menambah lebih daripada dua rakaat. Demikian pula Abu 
Bakar, Umar dan Utsman Radhiyallahu anhum.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab orang yang tidak mengerjakan shalat sunah sesudah 
shalat fardhu saat safar). Al Hamawi menambahkan dalam 
riwayatnya, “ dan sebelumnya”. Sedangkan yang lebih kuat adalah 
riwayat yang akan disebutkan pada bab sesudahnya. Sebagian masalah 
dalam bab ini telah disebutkan pada bab tentang shalat witir. Adapun 
maksud disebutkannya di tempat ini adalah untuk menjelaskan bahwa 
perkataan Ibnu Umar “Aku menemani Nabi SA W dalam suatu 
perjalanan (safar) dan aku tidak melihat beliau mengerjakan shalat 
sunah”, yakni shalat sunah rawatib yang dikeijakan sebelum shalat 
fardhu dan sesudahnya. Hal ini dapat diambil dari riwayat yang kedua, 

yi~“h ijj -kf. V o'S’j (Dan beliau tidak melebihkan dari dua 

* * * * 

rakaat saat safar). 


FATHUL BAARI — 159 

kampungsunnah.org 




Ibnu Daqiq Al Id berkata, “Kemungkinan maksud lafazh ini 
adalah, beliau SAW tidak menambah rakaat shalat fardhu, yang 
merupakan kiasan meringkas shalat. Dalam arti lain, mengabarkan 
perbuatan beliau SAW yang senantiasa meringkas shalat (waktu 
safar). Tapi ada pula kemungkinan bahwa yang dimaksud beliau SAW 
adalah tidak menambah —shalat fardhu— dengan shalat sunah. 
Bahkan, mungkin juga yang dimaksud lebih luas daripada itu”. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan yang kedua 
diindikasikan oleh riwayat Imam Muslim melalui jalur kedua yang 
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafazh, 

cJ&ti t4#u (.1^- jjS?- iiut (£L3tj Jji UJ 

cJsr .J :jvl ,cJj $s-*$ jA C» : J'liJ L»Li C»il p SlUslt ilf 

c***ifa (Aku menemani Ibnu Umar di jalan Makkah, lalu beliau shalat 


Zhuhur mengimami kami sebanyak dua rakaat. Kemudian beliau 
pergi dan kami pun pergi, bersamanya hingga beliau mendatangi 
kendaraannya dan kami duduk bersamanya. Lalu beliau menoleh dan 
melihat orang-orang sedang berdiri. Beliau berkata, "Apakah yang 
dilakukan oleh mereka itu?" Aku berkata, "Mereka mengerjakan 
shalat sunah. " Beliau berkata, "Kalau aku mengerjakan shalat sunah 
niscaya aku akan menyempurnakan. "). Lalu disebutkan lafazh yang 
langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW, seperti disebutkan oleh 
Imam Bukhari, 


Imam An-Nawawi mengatakan, para ulama menjawab perkataan 
Ibnu Umar tersebut, bahwa shalat fardhu adalah sesuatu yang pasti 
(baku). Apabila disyariatkan untuk dilaksanakan dengan sempurna 
(tidak diringkas), maka harus dilaksanakan dengan sempurna. 
Sedangkan shalat sunah diserahkan kepada orang yang 
melaksanakannya untuk memilih. Sikap pertengahan dalam hal ini 
adalah bahwa shalat sunah tersebut telah disyariatkan namun 
pelaksanaannya diserahkan kepada yang mengerjakannya. Pendapat 
ini ditanggapi, bahwa maksud perkataan Ibnu Umar “ kalau aku 
mengerjakan shalat sunah, niscaya aku akan menyempurnakan ”, 


i6o FA gg J fif^g 1 ri g Sunna i 1 . 0 rg 



yakni kalau dia diberi pilihan antara menyempurnakan (tidak 
meringkas) shalat dengan mengerjakan shalat sunah rawatib, niscaya 
beliau akan memilih menyempurnakan shalat. Akan tetapi, beliau 
memahami bahwa syariat meringkas shalat adalah untuk memberi 
keringanan. Oleh karena itu, beliau tidak mengerjakan shalat sunah 
rawatib dan tidak pula menyempurnakan shalat fardhu. 

(demikian pula Umar serta Utsman). Yakni 

demikian juga —ketika— dia menemani mereka, dimana mereka 
tidak menambah lebih dari dua rakaat ketika bepergian. Namun 
disebutkannya Utsman di sini menimbulkan kemusykilan, karena dia 
tidak meringkas shalat seperti yang dijelaskan. Maka, hal itu dipahami 
bahwa demikianlah yang biasa dilakukan Utsman, atau juga 
dimaksudkan bahwa Utsman tidak mengerjakan shalat sunah tersebut 
sama sekali. 

Di samping itu, beliau menyempurnakan (tidak meringkas) 
shalat apabila sedang singgah di suatu tempat. Tapi apabila sedang 
bergerak dalam perjalanan, maka beliau tetap meringkas shalat. Oleh 
sebab itu, beliau membatasinya dalam riwayat ini dengan safar 
(perjalanan). 

12. Orang yang Mengerjakan Shalat Sunah (Tathawwu 5 ) Saat 
Safar Selain Sesudah dan Sebelum Shalat Fardhu, Nabi SAW 
Mengerjakan Dua Rakaat Fajar Saat Safar 



FATHUL BAARI — 161 


kampungsunnah.org 



1103. Dari Ibnu Abi Laila, dia berkata, ‘Tidak ada yang 
mengabarkan kepada kami bahwa ia melihat Nabi SAW shalat dhuha 
selain Ummu Hanr, dimana dia menyebutkan bahwa pada hari 
penaklukan kota Makkah, Nabi SAW mandi di rumahnya lalu shalat 
delapan rakaat. Aku tidak pernah melihat beliau mengerjakan shalat 
lebih ringan daripada itu, hanya saja beliau menyempurnakan ruku’ 
dan sujud.” 


^ aJJi jlp :J 13 jp J I3j 

* * # * * 

ak±J! jb jJL 3 Sj! I J J m t'jA obi oi iLij J 

'Z**y jA J* J. 


1104. Laits berkata; Yunus telah menceritakan kepadaku dari 
Ibnu Syihab, dia berkata; Abdullah bin Amir telah menceritakan 
kepadaku, bapaknya mengabarkan kepadanya bahwa ia telah melihat 
Nabi SAW mengerjakan shalat sunah di malam hari ketika bepergian 
(safar) di atas punggung untanya ke arah mana unta itu 
menghadapkannya. 


aUI J j 01 U.g_ ; -p aiii j ^1 aJJl ^ 

j 015” C~£>- adb-lj jA 01S" J 4JLp a)J1 

' ' * f e, ”1 1^"" f'" 

,AJL*jJj 015 j 


1105. Dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar RA bahwa 
Rasulullah SAW biasa mengerjakan shalat sunah di atas punggung 
unta ke arah mana wajahnya menghadap, beliau mengisyaratkan 
dengan kepalanya, dan Ibnu Umar juga mengerjakan hal itu. 


162 — FA 


P2UL BAARI 

Rampungsunnah.org 



Keterangan Hadits : 

(Bah orang yang mengerjakan shalat sunah saat safar selain 
sesudah shalat ). Hal ini menunjukkan bahwa maksud penafian shalat 
sunah saat safar adalah shalat sunah sesudah shalat fardhu secara 
khusus, sehingga tidak mencakup shalat-shalat sunah sebelum shalat 
fardhu, dan tidak pula shalat-shalat sunah yang tidak berkaitan dengan 
shalat fardhu; seperti tahajjud, witir, dhuha dan lain-lain. 

Adapun perbedaan antara shalat sunah sebelum dan sesudah 
shalat fardhu adalah, bahwa shalat sunah yang dikerjakan sebelum 
shalat fardhu tidak akan dianggap bahwa ia termasuk bagian shalat 
fardhu itu, sebab antara keduanya terdapat pemisah berupa qamat atau 
yang lainnya. Berbeda halnya dengan shalat sunah sesudah shalat 
fardhu, dimana umumnya dilakukan langsung setelah shalat fardhu, 
sehingga menimbulkan anggapan bahwa ia termasuk bagian dari 
shalat fardhu tersebut. 


Catatan 


Imam An-Nawawi menukil tiga pendapat ulama dalam 
mengerjakan shalat sunah saat safar, yaitu pendapat yang melarang 
secara mutlak dan pendapat yang membolehkan secara mutlak, serta 
pendapat yang membedakan antara shalat sunah rawatib dengan shalat 
sunah mutlak. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Ibnu Umar, 
seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang 
shahih dari Mujahid, dia berkata, Otfj 

(JUai Jjl cJiST lid (.ij c^rjJ jz>fs IpjLj (Aku 


menemani Ibnu Umar dari Madinah ke Makkah, dan beliau biasa 
shalat sunah di atas hewan tunggangannya ke mana hewan itu 
menghadapkannya. Apabila hendak shalat fardhu, maka beliau turun 
lalu shalat ). Tapi mereka mengabaikan pendapat keempat, yaitu 
pendapat yang membedakan antara siang dan malam sehubungan 
dengan shalat sunah mutlak. Begitu pula pendapat kelima. 


FATHUL BAARI — 163 

kampungsunnah.org 





{Dan Nabi S A W mengerjakan dua rakaat [shalat sunah] fajar 
saat safar). Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal itu disebutkan dalam hadits 
Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kisah 

t 'c' #// e , 9 , * * 

ketiduran hingga luput waktu shalat Subuh, p S* ? 

jXfld OVT CS {Kemudian beliau shalat dua rakaat sebelum 


Subuh, lalu shalat Subuh seperti beliau biasa shalat [Subuh]). Imam 
Muslim meriwayatkan pula dari hadits Abu Hurairah sehubungan 

dengan kisah ini, J t?* - Ipj 

^ ' 1 

9 s s ^ P ^ s J s ^ ^ 

eiIUJt i'K-fi i J^ai 5*>Ua]l {Kemudian beliau minta dibawakan air lalu 


wudhu, kemudian shalat dua sujud -yakni dua rakaat- lalu qamat 
untuk shalat, lalu beliau mengerjakan shalat Subuh). 


Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah serta Ad-Daruquthni melalui 
jalur Sa’id bin Al Musayyab dari Bilal berkenaan dengan kisah tadi 
disebutkan, S'&ii \°fLp p 'V-ai tifjs p td)Mi 'i%> {Maka 


beliau memerintahkan Bilal untuk adzan, kemudian beliau wudhu dan 
mereka shalat dua rakaat. Lalu mereka mengerjakan shalat Subuh). 
Ad-Daruquthni juga meriwayatkan yang serupa dengannya melalui 
jalur Al Hasan dari Imran bin Hushain. 


Penulis kitab Al Huda berkata, “Tidak dinukil dari Nabi SAW 
bahwa beliau shalat sunah sebelum maupun sesudah shalat fardhu 
ketika bepergian (safar), kecuali shalat sunah fajar.” Saya (Ibnu Hajar) 
katakan, pendapat ini tertolak oleh riwayat mutlak seperti dikutip oleh 
Abu Daud dan Tirmidzi dari hadits Al Barra' bin Azib, dia berkata. 


cJ-ij lii aji \'fis 'fK* &UJ jJLj p 4&I ojsC 

& 's' s 

{Aku melakukan perjalanan bersama Nabi SAW 


sebanyak sembilan belas perjalanan, aku tidak melihat beliau 
meninggalkan shalat dua rakaat apabila matahari tergelincir sebelum 
Zhuhur). Seakan-akan riwayat ini tidak akurat dalam pandangan 
beliau. Akan tetapi Imam At-Tirmidzi menganggapnya sebagai hadits 
gharib, lalu beliau menukil dari Imam Bukhari bahwa hadits itu 
adalah hadits hasan. Sebagian ulama memahami bahwa yang 


164 FAT R3l¥f£ftingsunnah.org 



dimaksud adalah shalat sunah saat matahari tergelincir, bukan shalat 
sunah rawatib. Wallahu a ’lam. 


Jjili 4jf Oj^-1 Co 


(tidak ada seorang pun yang mengabarkan kepada kami bahwa ia 
melihat Rasulullah SAW mengerjakan shalat Dhuha selain Ummu 
Hani'). Hal ini tidak menafikan apa yang teijadi, sebab Abdurrahman 
bin Abu Laila hanya menafikan hal itu dari dirinya. Adapun perkataan 
Ibnu Baththal “Tidak ada hujjah pada perkataan Ibnu Abi Laila” 
tertolak oleh hadits-hadits yang menyebutkan bahwa beliau shalat 
Dhuha dan memerintahkan hal itu, kemudian beliau menyebutkan 
sejumlah riwayat mengenai hal itu. Padahal tidak ada yang menolak 
perkataan Ibnu Abi Laila. Adapun yang dimaksud adalah, beliau SAW 
mengerjakan shalat Dhuha pada hari penaklukan Makkah. Sementara 
telah disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas bahwa beliau SAW saat itu 
meringkas shalat-shalat fardhu, karena hukum yang berlaku bagi 
beliau SAW pada waktu itu adalah hukum musafir. 


A-iij» (i mengisyaratkan dengan kepalanya). Ini merupakan 

penafsiran kalimat (mengerjakan shalat sunah), yakni beliau 


mengerjakan shalat sunah dengan isyarat. Dalam bab “Memberi 
Isyarat di atas Hewan Tunggangan” disebutkan melalui jalur lain dari 
Ibnu Umar. Tetapi dalam bab tersebut disebutkan terlebih dahulu 
riwayat mauquf (tidak sampai pada Nabi SAW), kemudian riwayat 
marfu’ (langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW). Sedangkan di 
tempat ini Imam Bukhari menyebutkan terlebih dahulu riwayat 
marfu’, kemudian diiringi dengan riwayat mauquf. Disebutkannya 
riwayat mauquf, sementara riwayat marfu ’ telah cukup untuk 
dijadikan hujjah, adalah untuk menjelaskan bahwa praktik tersebut 
terus dilakukan, tidak dihapus hukumnya (nasakh) dan tidak ada yang 
dalil lain yang bertentangan dengannya ataupun dalil yang lebih kuat. 


Hadits-hadits di bab ini telah mencakup macam-macam shalat 
sunah yang dikerjakan saat safar, selain shalat sunah rawatib yang 
dikerjakan setelah shalat fardhu. Hadits pertama mencakup shalat 


FATHUL BAARI — 165 

kampungsunnah.org 



sunah sebelum shalat fardhu, hadits kedua mencakup shalat sunah 
yang memiliki waktu khusus, seperti shalat Dhuha, dan hadits ketiga 
mencakup shalat malam, serta hadits keempat mencakup shalat sunah 
secara mutlak. 

Ibnu Baththal telah berupaya menyatukan berbagai versi yang 
dinukil dari Ibnu Umar mengenai hal itu, dimana beliau melarang 
mengerjakan shalat sunah (saat safar) di atas tanah, sehingga beliau 
mengerjakannya di atas hewan tunggangan. Sementara Imam An- 
Nawawi berkata, “Barangkali Nabi SAW biasa melaksanakan shalat 
sunah rawatib di atas kendaraannya dan Ibnu Umar tidak melihatnya. 
Atau barangkali beliau SAW tidak melakukannya pada sebagian 
keadaan untuk menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan.” Akan tetapi 
cara mengompromikan riwayat-riwayat yang berbeda sebagaimana 
pandangan Imam Bukhari nampaknya lebih tepat. 


13. Menjamak Shalat Maghrih dan Isya' Saat Safar 


/ / <** * 


& <5)1 JL> yi oir :JU ol 

fi o6 & s ' ° ' Os° 

4j i3l frL S oJlj jL Jl 


1106. Dari Salim, dari bapaknya, dia berkata, “Biasanya Nabi 
SAW mengumpulkan (menjamak) antara shalat Maghrib dan Isya' 
apabila terburu-buru dalam perjalanan.” 


4-ip diil aJJI <1)15”" :Jl5 aJJI 

^ s 4 / / 

jl, Jfr J* b ir ili J^i\j >31 'J£ ZLJ 

0 O 0 

.{.Lj o JlJ l_J^iuaJl 


166 -FAT iaM ^ ngsunnah org 



1107. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Biasanya Rasulullah 
SAW mengumpulkan (menjamak) shalat Zhuhur dan Ashar apabila 
beliau dalam perjalanan, dan beliau mengumpulkan antara shalat 
Maghrib dan Isya'.” 


a \Jl+ yi air :jvS £> ii >3 dun j ^ -j* 

* ✓ ✓ 

£ £». * * * o ^ ./■ 0 . o ✓ «* s ✓ / i/./^ ^ o i i/ ^ 

Lsri 5 ’ (_r- ;l u* <_s^ u* PjW*-’» cn ^ 


jX) ^1 JLU 


1108. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Biasanya Nabi 
SAW mengumpulkan antara shalat Maghrib dan Isya' saat safar.” 

Riwayat ini dinukil pula oleh Ali bin Al Mubarak dan Harb dari 
Yahya, dari Hafsh, dari Anas, “Nabi SAW mengumpulkan 
(menjamak).” 


Keterangan Hadits : 

Dalam bab ini disebutkan tiga hadits; hadits Ibnu Umar tentang 
kondisi terburu-buru dalam peijalanan, hadits Ibnu Abbas yang 
tentang keadaan di tengah peijalanan, dan hadits Anas yang bersifat 
mutlak (tanpa dibatasi dengan sesuatu). 

Imam Bukhari menyebutkan judul bab dalam bentuk mutlak 
(tanpa batasan) sebagai isyarat bahwa praktik yang berlaku adalah 
mengikuti dalil yang bersifat mutlak, sebab dalil-dalil muqayyad 
(mempunyai batasan tertentu) adalah bagian dari dalil mutlak. Seakan- 
akan Imam Bukhari melihat bolehnya mengumpulkan shalat saat 
safar, baik ketika sedang bergerak ataupun singgah di suatu tempat, 
atau baik ketika perjalanannya terburu-buru ataupun tidak. Hal ini 
termasuk di antara masalah yang diperselisihkan para ulama. 


FATHUL BAARI — 167 

kampungsunnah.org 




Sejumlah sahabat dan tabi’in membolehkan secara mutlak. 
Adapun dari kalangan fuqaha (ahli fikih) yang membolehkan adalah 
Ats-Tsauri, Asy-Syafi’i, Ahmad, Ishaq dan Asyhab. Sementara ada 
sebagian golongan yang tidak membolehkan untuk menjamak shalat 
secara mutlak kecuali berada di Arafah dan Muzdalifah. Ini adalah 
pendapat Al Hasan An-Nakha’i, Abu Hanifah serta kedua sahabatnya. 
An-Nawawi menyebutkan bahwa kedua murid Abu Hanifah telah 
menyelisihi pendapat guru mereka. Namun perkataan An-Nawawi 
dibantah oleh As-Saruji dalam kitabnya Syarh Al Hidayah, dan As- 
Saruji lebih mengetahui seluk-beluk madzhab mereka (Hanafi). 
Pembicaraan tentang mengumpulkan shalat ketika berada di Arafah 
akan disebutkan dalam pembahasan tentang haji. 

Para ulama yang tidak sependapat menjawab riwayat-riwayat 
yang menyebutkan Nabi SAW menjamak shalat dengan mengatakan, 
bahwa yang dilakukan Nabi SAW adalah jam’u shuwari, yaitu 
mengakhirkan shalat Maghrib hingga akhir waktunya lalu 
mempercepat pelaksanaan shalat Isya' di awal waktunya. Al 
Khaththabi menanggapi pendapat tersebut bahwa menjamak shalat 
merupakan suatu keringanan ( rukhshah ), karena apa yang mereka 
katakan itu akan sangat menyulitkan. Sebab akhir dan awal setiap 
waktu (shalat) merupakan perkara yang tidak dapat diketahui oleh 
kebanyakan orang yang memiliki spesialisasi di bidang itu, apalagi 
orang-orang yang awam. Di antara dalil yang menyatakan bahwa 
mengumpulkan shalat termasuk keringanan (i rukhshah ) adalah 
perkataan Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Muslim, jr J-h 'i «!>' i') 1 

(Beliau bermaksud untuk tidak memperberat umatnya). Di 

samping itu, hadits-hadits yang ada menyebutkan dengan tegas 
tentang mengumpulkan antara dua shalat dalam satu waktu, seperti 
yang akan disebutkan pada bab berikutnya. Itulah yang dipahami dari 
lafazh “mengumpulkan” (jamak). Di antara dalil yang menolak 
pemahaman jam’u shuwari, adalah perbuatan beliau SAW yang 
mengeijakan shalat kedua pada waktu shalat yang pertama (jama ’ 
taqdim), seperti yang akan disebutkan setelah satu bab. 


168 — FATHUL BAARI t 

Kampungsunnah.org 



Pendapat lain mengatakan bahwa menjamak shalat hanya bagi 
mereka yang terburu-buru dalam perjalanan, sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Ibnu Hubaib. Ada pula yang mengatakan hal itu 
khusus bagi orang yang memiliki udzur (halangan syar’i), 
sebagaimana yang dinukil dari Al Auza’i. Bahkan ada yang 
membolehkan melaksanakan shalat pertama pada waktu shalat yang 
kedua (jama ’ ta'khir ), tidak sebaliknya (Jama ’ taqdim). Pendapat ini 
diriwayatkan dari Imam Malik dan Ahmad, serta diikuti oleh Ibnu 
Hazm. 

Catatan 

Imam Bukhari menyebutkan bab-bab tentang mengumpulkan 
shalat (shalat jamak) dalam pembahasan meringkas shalat (shalat 
qashar), sebab mengumpulkan shalat termasuk “meringkas” ditinjau 
dari segi waktu. Kemudian beliau menyebutkan bab-bab tentang 
shalat dengan duduk bagi orang yang berhalangan, sebab hal ini juga 
termasuk “meringkas” jika di tinjau dari segi gerakan shalat. Semua 
ini termasuk keringanan ( rukhshah ) bagi orang yang berhalangan. 

j*- 1 (di dalam perjalanan). Demikian yang dinukil oleh 

* ' 

mayoritas perawi, sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan 

dengan lafazh ^ (di atas punggung hewan tunggangan 

- * 

sedang berjalan). Hadits ini dijadikan dalil bolehnya mengerjakan 
shalat yang pertama pada waktu shalat yang kedua (jama ’ ta 'khir). 
Adapun tentang mengerjakan shalat kedua pada waktu shalat pertama 
(jama ’ taqd.im) akan dibahas setelah satu bab. 


FATHUL BAARI — 169 

kampungsunnah.org 




14. Apakah Adzan Atau Qamat Dikumandangkan Jika Seseorang 
Ingin Menjama’ Shalat Maghrib dan Isya'? 


f y f o%y 


aJJI Sy-'j oJlj :JlS ^ ^ J Al JC ^ 

yy \ 

J S- v >1 ji j ^ji &J>f iSi iLj iii jk 

~ y y y y ’ 

A . . \ . yy , yy o 

^ x ^ y y r J O y . * Oy , . ^^yy ** |i ^ I * •• • / t <. ^ B/ 1 / 1 . y y*y y y O y 

aJ)I J J 00 ^ Cji ^ AjP OlS j jjV3 Vgn i 

yf a f m yf*y y ^ / b , , ./ yy . * ° 

* t ^ J * *. .t. . *. *• * ? " i* * * 9-1 «. * i" * f ... * t" 

pj Cj^Ju^J |*j u^j c<b»xP» Ol AJbuJj l^g;P 


✓ e 


^ B fl/ 


./ I /o^ J &y f . .y f f/ J •? ^ o yy\yy .y *fy f' .y I. ✓ ®«.^ &•» -'T ■*''.✓ T„ 

J J ||J J (.Lijtil L. «■«L mJ3 

f , o y O 

|Bii. • o y e y o „/ ^ w / e ^ .y t. y o y . .y m* y' 0 " 

. JA«) ja fyu jy oJs*^j -bu h !j A*S j 


1109. Dari Salim, dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, 
“Aku melihat Rasulullah SAW apabila terburu-buru dalam suatu 
peijalanan, beliau mengakhirkan shalat Maghrib hingga menjamaknya 
dengan shalat Isya'.” Salim berkata, “Abdullah biasa melakukan hal 
itu apabila terburu-buru. Beliau melakukan qamat untuk shalat 
Maghrib, lalu mengenakannya tiga rakaat kemudian salam. Kemudian 
tidak lama berdiam hingga dilakukan qamat untuk shalat Isya', lalu 
beliau mengerjakannya dua rakaat kemudian salam. Beliau tidak 
mengerjakan shalat sunah satu rakaat pun di antara keduanya, dan 
tidak pula setelah shalat Isya' meski satu sujud (baca: rakaat), hingga 
berdiri (shalat) di tengah malam.” 



, f y* . f o 


O yf o y O 


p y y yy 

'j: ^4 oir jjJLj dp %\ aLi 


1110. Dari Hafsh bin Ubaidillah bin Anas bahwa Anas RA 
menceritakan kepadanya, “Sesungguhnya Rasulullah SAW biasa 


170 - FA WrflPngsunnah.org 



mengumpulkan (menjamak) antara kedua shalat ini saat safar 
(bepergian), yakni shalat Maghrib dan Isya'.” 


Keterangan Hadits : 

Ibnu Rasyid mengatakan bahwa hadits dalam bab ini tidak ada 
yang menyebutkan adzan secara tekstual, akan tetapi pada hadits Ibnu 
Umar di atas disebutkan, Ifc&M ( melakukan gamat untuk 

shalat Maghrib lalu mengerjakannya). Dengan demikian, maka 
maksud judul bab itu adalah, “Apakah dilakukan adzan atau cukup 
dengan qamat?” Dalam hal ini Imam Bukhari menjadikan hadits Ibnu 
Umar untuk menafsirkan hadits Anas, sebab dalam hadits Ibnu Umar 
terdapat hukum yang tidak disebutkan dalam hadits Anas. 


Barangkali Imam Bukhari hendak mengisyaratkan keterangan 
yang disebutkan pada sebagian jalur periwayatan hadits Ibnu Umar. 
Dalam riwayat Ad-Daruquthni melalui jalur Umar bin Muhammad bin 
Zaid dari Nafi’, dari Ibnu Umar, disebutkan tentang kisah beliau saat 


menjama’ shalat Maghrib dan Isya'; SI OlTj iSbCaJt Jjsj 

£$) jU 'JZ i^ ebCaJl ja (Beliau turun lalu 


melakukan qamat untuk shalat, dan beliau tidak mengumandangkan 
adzan untuk shalat saat safar. Beliau berdiri lalu mengumpulkan 
antara shalat Maghrib dan Isyakemudian beliau bangkit). 


Al Karmani berpendapat, barangkali ketika perawi menyebutkan 
lafazh shalat secara mutlak dapat dipahami shalat secara sempurna 
yang terdiri dari rukun, syarat serta sunahnya, termasuk di antaranya 
adzan dan qamat. Pernyataan serupa telah dikemukakan sebelumnya 
oleh Ibnu Baththal. 


j&Ji jf-'y {mengakhirkan shalat Maghrib). Dalam hadits 

ini tidak ditentukan batas waktu mengakhirkan. Namun hal itu 
dijelaskan oleh Imam Muslim melalui jalur Ubaidillah bin Umar, dari 
Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwa waktunya adalah setelah hilang mega 


FATHUL BAARI — 171 

kampungsunnah.org 




merah. Dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Ayyub dan 
Musa bin Uqbah, dari Nafi’, disebutkan, Jp jiSJi olii Jm L> pti 

JlUt p tS fi {Beliau mengakhirkan shalat Maghrib setelah mega 

merah hilang, hingga berlalu sedikit waktu malam). 


Sementara Imam Bukhari dalam pembahasan tentang jihad 
melalui jalur Aslam (mantan budak Umar) dari Ibnu Umar 
(sehubungan dengan kisah ini) menyebutkan, jaili s P &£ JP 


Cupt dCip\j LjJ 'J {Hingga setelah mega merah hilang, 


beliau turun lalu shalat Maghrib dan Isya' dengan mengumpulkan 
antara keduanya [jamak]). 


Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Rabi’ah, dari Abdullah 
bin Dinar, dari Ibnu Umar sehubungan dengan kisah ini disebutkan, 
£p j&Cai\ Jjl cPf&j JP {Beliau 


berjalan hingga ketika mega merah (syafaq) telah hilang dan bintang 
telah tampak, beliau turun lalu shalat dua shalat dengan menjamak 
[antara keduanya]). 


'.«f 


Adapun riwayat-riwayat lain dari Ibnu Umar adalah, J^> &\ 


{Bahwasanya beliau shalat Maghrib pada akhir mega merah (syafaq). 
Kemudian beliau mengumandangkan qamat shalat dan mega merah 
telah hilang, lalu beliau shalat Isya'). 


Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud melalui jalur 
Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Nafi’. Tetapi riwayat ini tidak 
bertentangan dengan riwayat sebelumnya, karena hal ini terjadi pada 
peristiwa yang lain. 


tUuJl 


r* ^ 


J 0 s 6> * 

c~I> UJi {kemudian tidak lama berdiam hingga 


dilakukan qamat untuk shalat Isya'). Di sini ditetapkan adanya 
berdiam sejenak. Hal ini sama seperti yang terjadi ketika beliau 


172 FA 'KS ft fl i pH ngsunnah.org 



menjamak shalat di Muzdalifah, dimana beliau mengistirahatkan 
hewan-hewan tunggangannya, sebagaimana yang diterangkan. 

Hadits ini telah membantah argumentasi mereka yang 
memahami hadits-hadits tentang mengumpulkan shalat dalam makna 
jam ’u shuwari. Imam Al Haramain mengatakan bahwa banyak hadits 
yang menerangkan tentang menjamak shalat, yang tidak dapat 
ditakwilkan. Sedangkan dalil menjamak shalat itu diambil dari 
kesimpulan hukum menjamak shalat saat berada di Arafah dan 
Muzdalifah, dimana hal itu disebabkan kesibukan para jamaah haji 
yang melakukan manasik haji sehingga mereka perlu untuk menjamak 
shalat. Pengertian seperti ini terdapat dalam setiap perjalanan (safar). 
Adapun rukhshah (keringanan) yang ada tidak berkaitan dengan 
meringkas shalat, berbuka (tidak berpuasa) dan juga tidak berkaitan 
dengan ibadah. Dalam hal ini sangat jelas bagi orang yang bersikap 
obyektif bahwa mengumpulkan shalat lebih memberi keringanan 
daripada meringkas shalat, sebab orang yang berdiri hendak shalat 
tidak merasa berat untuk menambah dua rakaat lagi pada rakaat yang 
telah dikerjakan. Di samping itu, keringanan dalam mengumpulkan 
shalat ini sangat jelas karena orang yang bepergian tidak mudah untuk 
singgah di suatu tempat atau turun dari kendaraannya. 

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil oleh mereka yang 
mengatakan bahwa mengumpulkan shalat ini khusus bagi mereka 
yang terburu-buru dalam perjalanan. Hal ini akan dijelaskan pada bab 
berikutnya. 


FATHUL BAARI — 173 

kampungsunnah.org 



15. Mengakhirkan Shalat Zhuhur Di Waktu Ashar Apabila 
Berangkat Sebelum Matahari Tergelincir, Sehubungan Dengan 
Ini Dinukil Oleh Ibnu Abbas Dari Nabi SAW 


A 


lit g* & y i air :jis iip iSj» sic. j: ^i 

p c oJj Ji y js 

'vfs r '^0 ^ 


1111. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Biasanya Nabi 
SAW apabila berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau 
mengakhirkan shalat Zhuhur ke waktu Ashar, kemudian 
mengumpulkan (menjamak) antara keduanya. Apabila matahari telah 
tergelincir, beliau mengeijakan shalat Zhuhur kemudian menaiki 
(kendaraan).” 


Keterangan Hadits : 

Dalam bab ini terdapat isyarat bahwa jama’ ta'khir (yakni 
mengeijakan shalat Zhuhur di waktu Ashar) menurut Imam Bukhari 
khusus bagi yang berangkat sebelum masuk waktu zhuhur. 

{sehubungan dengan ini dinukil oleh Ibnu Abbas dari Nabi 
SA W). Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Abbas pada 
bab sebelumnya, yang membatasi bolehnya menjamak shalat ketika 
sedang dalam perjalanan. Namun tidak ada yang mengatakan bahwa ia 
mengeijakan shalat tersebut sambil menunggang hewan. Dengan 
demikian, maka jelaslah bahwa yang dimaksud adalah mengakhirkan 
shalat Zhuhur. Pandangan ini didukung oleh riwayat Yahya bin Abdul 
Hamid Al Hammani dalam musnad- nya melalui jalur Miqsam, dari 
Ibnu Abbas yang di dalamnya terdapat penegasan mengenai hal itu. 
Meski akurasi sanad- nya masih diperbincangkan, tetapi riwayat ini 
dapat dijadikan sebagai penguat. 


174 FA 7 RWrf¥pttngsunnah.org 




Ufy p {kemudian beliau menjamak antara keduanya),. 
yakni pada waktu shalat Ashar. Dalam riwayat Qutaibah dari Al 
Mufadhdhal pada bab sesudahnya disebutkan, Jjl 


{Kemudian beliau turun dan menjamak antara keduanya). Dalam 
riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Ismail, dari Uqail disebutkan. 


«■£**!I \J*" ' K r i j*-0' ,jlj JJ 


jsT {Beliau mengakhirkan shalat Zhuhur hingga waktu 


ashar lalu menjamak antara keduanya, dan mengakhirkan shalat 
Maghrib hingga menjamaknya dengan shalat Isya ' ketika mega merah 
[syafaqj telah hilang). Imam Muslim meriwayatkan pula melalui 


Syababah dari Uqail, p <■ cij Jjf JJCu J&- {Hingga 


masuk awal waktu Ashar, kemudian beliau mengumpulkan antara 
keduanya). 


16 . Apabila Berangkat Setelah Matahari Tergelincir Maka Beliau 
Melaksanakan Shalat Zhuhur Lalu Naik (Kendaraan) 


£Sj\ bj Al Al Sr-'j OliT :J15 J ^J\ 

X XX 

tLo-gJLj Jjj l ^s<a* 3 l j ^1 £j.y 01 

.LSj P J~J 01 JS ^JAJI cilj Oli 


1112. Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Biasanya Rasulullah 
SAW apabila berangkat sebelum matahari tergelincir, maka beliau 
mengakhirkan shalat Zhuhur hingga waktu Ashar, kemudian beliau 
turun dan menjamak antara keduanya. Apabila matahari telah 
tergelincir sebelum berangkat, beliau shalat Zhuhur kemudian naik 
(kendaraan).” 


FATHUL BAARI — 175 

kampungsunnah.org 



Keterangan Hadits : 


Hadits Anas yang disebutkan pada bab sebelumnya, disebutkan 
lagi dalam bab ini, dimana di dalamnya disebutkan, J3 c-i-ij od 

Li'j ^ 01 {Apabila matahari telah tergelincir sebelum 


berangkat, maka beliau shalat Zhuhur kemudian menaiki 
[kendaraan]) Demikianlah, hanya shalat Zhuhur yang disebutkan. Ini 
adalah riwayat asli dari Uqail dalam kitab-kitab yang masyhur. 
Konsekuensinya, beliau tidak menjamak antara dua shalat melainkan 
pada waktu shalat yang kedua. Maka, riwayat ini dijadikan dalil oleh 
mereka yang tidak membolehkan jama ’ taqdim. Akan tetapi hadits ini 
diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dari Syababah, dia berkata, OiT 


ciljj ^ 0iT lii {Biasa 


apabila berada dalam suatu perjalanan, lalu matahari tergelincir 
maka beliau shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus kemudian berangkat). 
Tapi hadits ini dikritik, karena yang demikian hanya dinukil oleh 
Ishaq dari Syababah, begitu pula dinukil dari Ja’far Al Firyabi dari 
Ishaq, Akan tetapi hal itu bukan suatu cacat, karena keduanya adalah 
imam dan pakar hadits. 


Riwayat serupa terdapat dalam kitab Al Arba ’in oleh Al Hakim, 
ia berkata; Muhammad bin Ya’qub -yakni Al Asham- telah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani - 
salah seorang guru Imam Muslim- telah menceritakan kepada kami, 
dia berkata; Muhammad bin Abdullah Al Wasithi telah menceritakan 
kepada kami, ^ 'J-a* l'j Oi J3 c-pi) Ots 


{Apabila matahari tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau 
shalat Zhuhur dan Ashar kemudian naik [kendaraan]). 


Al Hafizh Shalahuddin Al Allani berkata, “Demikian yang saya 
temukan di berbagai naskah kitab Al Arba ’in , yaitu dengan tambahan 
lafazh ‘Ashar’. Sedangkan sanad riwayat yang memuat tambahan ini 
adalah jayyid (baik).” 


176 — FATHUL BAARI 


THUL BAARI 

Rampungsunnan.org 




Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat tersebut merupakan 
pendukung bagi riwayat Ishaq bin Rahawaih jika terbukti akurat. 
Akan tetapi keakuratan riwayat ini perlu diteliti kembali, sebab Al 
Baihaqi telah meriwayatkannya dari Al Hakim melalui sanad seperti 
di atas, diiringi dengan riwayat Abu Daud dari Qutaibah. Lalu beliau 
berkata, “Sesungguhnya lafazh keduanya sama, hanya saja dalam 


riwayat Qutaibah disebutkan £& <0' { J^> Jj->j OlS” {Biasanya 


Rasulullah SAW), sedangkan dalam riwayat Hasan dikatakan 


0 y A \ __ _ 

iil (Sesungguhnya Rasulullah SAW). 


Keterangan yang masyhur tentang jama ‘ taqdim adalah riwayat 
yang dinukil oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Hibban 
melalui jalur Al-Laits dari Yazid bin Hubaib, dari Abu Ath-Thufail, 
dari Mu’adz bin Jabal. Namun riwayat yang dimaksud telah 
dinyatakan cacat oleh para imam ahli hadits, karena hanya dinukil 
oleh Qutaibah dari Al-Laits. 


Riwayat itu juga memiliki jalur periwayatan lain dari Mu’adz 
bin Jabal yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari riwayat Hisyam bin 
Sa’ad, dari Abu Az-Zubair, dari Abu Ath-Thufail. Sedangkan Hisyam 
adalah perawi yang diperselisihkan tentang keakuratan riwayatnya. 
Dalam hal ini beliau telah menyelisihi riwayat para pakar di antara 
murid-murid Abu Az-Zubair; seperti Imam Malik, Ats-Tsauri, Qurrah 
bin Khalid dan lain-lain, dimana mereka tidak menyebutkan jama’ 
taqdim dalam riwayat-riwayat mereka. 


Sehubungan dengan jama’ taqdim disebutkan hadits lain dari 
Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, serta disebutkan 
oleh Abu Daud tanpa sanad yang lengkap {mu ’allaq ) dan At-Tirmidzi 
pada sebagian riwayat dari beliau, namun pada sanad-nya terdapat 
Qilabah dari Ibnu Abbas -aku tidak mengetahui kecuali dinisbatkan 




langsung kepada Nabi SAW {marfu ’j- yUl ^9 'i y* Jjl iij OlT <cf 

p\ j !u jjLJt te p <4 j» >aVj jh\ 

O o * s Cy f y 0 • * oy fiy y y • 

Jj *Jij Jjl; J* jCi {bahwasanya apabila beliau 


FATHUL BAARI — 177 

kampungsunnah.org 



singgah di suatu tempat yang disukainya saat safar, maka beliau 
tinggal di tempat itu hingga manjamak (mengumpulkan) antara shalat 
Zhuhur dan Ashar, kemudian berangkat melanjutkan perjalanan. Tapi 
apabila beliau tidak mendapatkan tempat untuk singgah, maka beliau 
memperpanjang perjalanannya sampai turun dan menjamak shalat 
Zhuhur dan Ashar). 


Al Baihaqi meriwayatkan dan para perawinya adalah tsiqah 
(terpercaya), hanya saja diragukan tentang penisbatannya langsung 
kemudian Nabi S A W, bahkan keterangan yang akurat menyatakan 
riwayat tersebut mauquf (tidak langsung dari Nabi SAW). Al Baihaqi 
meriwayatkan melalui jalur lain yang hanya sampai kepada Ibnu 
Abbas (mauquf) dengan lafazh; (yy'y* 'i] (Apabila kamu sedang 

berjalan.. .), lalu disebutkanhadits seperti di atas. 


Dalam hadits Anas terdapat keterangan disukainya menjamak 
shalat untuk membedakan antara keadaan berjalan atau singgah. Lalu 
riwayat ini dijadikan dalil bahwa mengumpulkan shalat khusus bagi 
yang terburu-buru dalam perjalanan. Akan tetapi dalam hadits Mu’adz 

" j 

bin Jabal pada kitab Al Muwaththa' telah disebutkan dengan lafazh, 


jpsiJtj 3ji jjjjp ^ M 4^1 £■ isi JjLp ^1' 

ojLJ' (Bahwasanya Nabi SAW 


mengakhirkan shalat pada perang Tabuk, kemudian beliau keluar dan 
mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus (jamak), lalu beliau 
masuk kemudian keluar dan mengerjakan shalat Maghrib dan Isya ' 
sekaligus). 


Imam Syafi’i berkata dalam kitab Al Umm, “lafazh ‘ masuk 
kemudian keluar tidak lain menunjukkan bahwa beliau sedang 
singgah, sehingga seorang musafir boleh menjamak shalat baik saat 
singgah maupun saat berjalan.” 


Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa dalam hadits tersebut 
terdapat dalil yang menolak pendapat yang melarang menjamak 
shalat, kecuali dalam keadaan terburu-buru dalam perjalanan. 


178 p 1SCft^tFhgsunnah.org 



Al Qadhi Iyadh meriwayatkan bahwa sebagian mereka 
menakwilkan lafazh jU ( kemudian masuk), yakni di jalan untuk 

6 * 

meneruskan perjalanan. Sedangkan lafazh £ 'f- f (kemudian keluar), 

yakni dari jalan untuk mengerjakan shalat. Namun Iyadh menganggap 
bahwa penakwilan tersebut adalah penakwilan yang sangat jauh. 
Seakan-akan Nabi SAW melakukannya untuk menjelaskan bolehnya 
hal itu, sedangkan kebiasaan yang sering beliau lakukan adalah apa 
yang diindikasikan oleh hadits Anas. 

Berdasarkan hal itu, maka sebagian ulama madzhab Syafi’i 
berpendapat bahwa tidak menjamak shalat adalah lebih utama. 
Bahkan, dinukil dari Imam Malik riwayat yang menyatakan bahwa 
hukum menjamak shalat adalah makruh. Kemudian dalam hadits ini 
terdapat keterangan yang membatasi cakupan hadits-hadits tentang 
waktu-waktu shalat yang dijelaskan oleh Jibril kepada Nabi SAW. 
Lalu Nabi SAW menjelaskan kepada seorang Arab badui, dimana 
pada bagian akhirnya beliau bersabda, pki* U ci}3i ( Waktu [shalat] 

adalah apa yang terdapat di antara kedua [waktu] ini), sebagaimana 
yang diisyaratkan dalam pembahasan tentang Al Mawaqiit (waktu- 
waktu shalat). 

Catatan 

Masalah menjamak shalat dalam keadaan mukim karena hujan, 
sakit, atau suatu kebutuhan telah dibahas dalam pembahasan tentang 
Mawaqit di bab “Waktu Shalat Zhuhur” dan bab “Waktu Shalat 
Maghrib”. 


FATHUL BAARI — 179 

kampungsunnah.org 




17. Shalat dengan Duduk 


aJlp 4il 4 JJI J y* j { JiLp :cJli <&! i^pj ^ 

jlili lL»L3 ^ji Of-ljj ^JjLp j L-jLsr lilUti 4iu 

*?J ISU c4j ,*JjJ t3 jyff >1 Ljj ol /» g Jl 

.1 jjiijli ^jj lilj 1^*5”” jli 


-" ' .<£ 


1113. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW shalat di 
rumahnya, sedang beliau menderita sakit. Maka, beliau shalat dengan 
duduk dan orang-orang shalat di belakangnya dengan berdiri. Maka, 
beliau mengisyaratkan kepada mereka agar duduk. Ketika selesai 
shalat, beliau SAW bersabda, “Sesungguhnya imam itu dijadikan 
untuk diikuti, apabila ia ruku’, maka hendaklah kalian ruku’; dan 
apabila ia bangkit, maka hendaklah kalian bangkit .” 


4±> isi Ju* 5 UI S^'j Jai- :JU &\ SiC J 

S O j' /'O J' j' j’ s s & 

M J/ O. J' J'\ J' J' , * J' ®y U ' *• 0 l / . * • ' • ° ' ' 

102 jju uL>"-.X 9 c j*J jl AiJjt — ( j£o» 5 J 2 x 3 _Jl — ji l j r * aJLuj 

j 

j»L*^|l (J? 5 ’ 1 ’ ^1 I- 5 UJu^aJ IOpIS ^JL^gj o^L^aJl o jda>*2 

J' J' s J "'o 7 ^ *■' J ^ o ^ ^ ^ J- J' J' 

ijli bij litj lilj c4j 

t Q ^ O __ J * » >S ^ o A 

. cfJJj UJj rijjjjb CoX»i- aJJ| 


1114. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Rasulullah SAW 
terjatuh dari kuda dan terluka -atau tergores- pada bagian badannya 
yang kanan, maka kami datang kepada beliau untuk menjenguknya. 
Lalu waktu shalat tiba, maka beliau shalat dengan duduk dan kami 
shalat dengan duduk. Beliau bersabda, ‘Sesungguhnya imam itu 
dijadikan untuk diikuti; apabila ia takbir, maka hendaklah kalian 
takbir; apabila ia ruku’, maka hendaklah kalian ruku’; apabila ia 


18° -FA^^ ngsunnah OJ . g 



bangkit, maka hendaklah kalian bangkit; dan apabila ia mengucapkan 
samVallahu liman hamidah (semoga Allah mendengar orang yang 
memuji-Nya), maka ucapkanlah oleh kalian rabbana lakal hamdu 
(Wahai Tuhan kami bagi-Mu segala puji) 


o y i> O/ i .✓v'-'O ^ > o y o y yy yo * t.„ * oy * o ✓ o . ✓ 

^jp U f' JJ ^ J J J A 

^ t? y 

& y- / -y' A v' v' 

Iti 6 i» . " " O y * o .,"0 o ✓ „y oy * 0 oy 

ADI J L- A)! A1P 4\)l J ^ J* bJhJ ji ADI wL«P 


iS ✓ A 

✓ o. ✓ i, 


.^ 11.3 <& ai ( _p 

ifj^ :Jl5 J olA* :JvS JuJUJl l>4 :J\i L r >l3 

yy JH y y y y v 0 

.# J 1 Ov # \ y*" O'' -* O .v' O v' I | W „v' o v' -A f o v' J OyV f I. 

i015 j j : vg> ijJ uiy^P I Jli ^jI ^jP 

s? ~ ^ 

ijLPli jA^Ji o*>C3 pl-j Aip Al JkLp aJJI 'Sy^'j cJtA :JlS 

✓ O e^>0 ^ ^ ✓ iS ^ A O/ ^ ^ ^ 0 y y y 

*Jla]| ^prl tJcLygj «di IupIS ijyp j*j jJAsaI L^jli 0| ijLSi 

y y y y 

.JlpuIi >1 i£ llsv5 Jk *^3 


1115. Ishak bin Manshur telah menceritakan kepada kami, dia 
berkata; Rauh bin Ubadah telah mengabarkan kepada kami, Husain 
telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Buraidah, dari 
Imran bin Hushain RA bahwasanya ia bertanya kepada Nabi SAW. 

Ishaq telah mengabarkan kepada kami, dia berkata; Abdush- 
Shamad telah mengabarkan kepada kami, dia berkata; aku mendengar 
bapakku berkata; Al Husain telah menceritakan kepada kami dari Ibnu 
Buraidah, dia berkata, Imran bin Hushain -menderita sakit bawasir 
(ambeien)- telah menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku 
bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang shalat dengan 
duduk, maka beliau SAW bersabda, * Apabila ia shalat dengan berdiri, 
maka itu lebih utama. Barangsiapa shalat dengan duduk, maka 
baginya setengah pahala orang yang —shalat dengan — berdiri; dan 


FATHUL BAARI — 181 

kampungsunnah.org 




barangsiapa yang shalat dengan tidur (berbaring), maka baginya 
setengah pahala orang yang —shalat dengan — duduk '.” 

Keterangan Hadits : 

Ibnu Rasyid mengatakan bahwa kemungkinan maksud judul bab 
tersebut —yang disebutkan secara mutlak—adalah shalat orang yang 
duduk karena udzur; baik sebagai imam, makmum maupun sendirian. 
Hal ini didukung oleh hadits-hadits yang disebutkan Imam Bukhari. 
yang menyebutkan bahwa hal itu dilakukan karena adanya udzur 
(halangan). Ada pula kemungkinan maksudnya juga bersifat mutlak, 
baik karena udzur (halangan) ataupun tanpa udzur. Hal itu untuk 
menjelaskan bahwa yang demikian diperbolehkan, kecuali apa yang 
dilarang menurut ijma’ ulama, yaitu shalat fardhu dengan duduk bagi 
orang yang sehat. 

(dan beliau sedang sakit). Hal ini telah diterangkan 

dalam bab-bab tentang imam, demikian halnya dengan hadits Anas. 
Dalam riwayat itu disebutkan sebab beliau menderita sakit. Untuk itu, 
tidak ada perselisihan bahwa keduanya (yakni hadits Aisyah dan 
Anas) teijadi pada shalat fardhu. Sedangkan hadits Imran masih 
dimungkinkan bahwa hal itu teijadi dalam shalat fardhu. 

'JflS j* (tentang shalat seseorang dengan duduk). Al 

Khaththabi berkata, “Dahulu saya menakwilkan (memberi 
interpretasi) hadits ini bahwa yang dimaksud adalah shalat sunah bagi 
yang mampu. Akan tetapi lafazh 1 dan barangsiapa yang shalat sambil 
tidur (berbaring)’’ menolak penakwilan tersebut, sebab orang yang 
berbaring tidak shalat sunah seperti yang dilakukan oleh orang yang 
duduk. Aku pun tidak mengenal seorang pun di antara ulama yang 
memberi keringanan dalam masalah tersebut.” Beliau juga berkata, 
“Apabila lafazh ini terbukti akurat dan bukan kalimat yang disisipkan 
oleh sebagian perawi —karena pandangannya yang menganalogikan 
orang yang berbaring kepada orang yang duduk, sebagaimana seorang 


182 — FATHUL BAARI t 

Kampungsunnah.org 




musafir mengeijakan shalat sunah di atas untanya— maka 
berdasarkan hadits tersebut orang yang mempu duduk diperbolehkan 
mengeijakan shalat sunah dengan berbaring.” 

Beliau melanjutkan, “Namun pada analogi yang telah 
dikemukakan terdapat kejanggalan, sebab duduk merupakan salah satu 
gerakan shalat, berbeda dengan berbaring.” Kemudian beliau berkata, 
“Sekarang saya berpandangan bahwa maksud hadits Imran adalah 
orang sakit yang mengeijakan shalat fardhu, sehingga ia merasa sulit 
untuk melaksanakannya dengan berdiri. Dengan demikian, orang yang 
duduk mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri. Hal itu untuk 
memotivasinya agar melaksanakannya dengan berdiri, meskipun ia 
boleh melaksanakan shalat dengan duduk.” Demikian pendapat Al 
Khaththabi, yang merupakan pendapat yang cukup beralasan. 

Sikap Imam Bukhari yang memasukkan dua hadits dari Aisyah 
dan Anas dalam bab ini telah memperkuat pendapat tersebut, dimana 
kedua hadits tersebut membicarakan tentang orang yang mengeijakan 
shalat fardhu. Seakan-akan beliau bermaksud agar judul bab 
mencakup hukum-hukum orang yang shalat dengan duduk. Semua itu 
dapat disimpulkan dari hadits-hadits yang beliau sebutkan di atas. 

Barangsiapa melaksanakan shalat fardhu dengan duduk karena 
merasa kesulitan untuk melaksanakannya dengan berdiri, maka 
shalatnya sah dan kedudukannya sama dengan orang yang shalat 
dengan berdiri, seperti yang diindikasikan oleh hadits Anas dan 
Aisyah. Apabila orang yang berhalangan ini memaksakan diri untuk 
berdiri meskipun ia merasa kesulitan, maka ia akan mendapatkan 
pahala lebih karena ia menanggung resiko berdiri. Maka, benarlah jika 
dikatakan bahwa pahala orang yang shalat dengan duduk setengah 
dari pahala orang yang shalat dengan berdiri. Barangsiapa 
melaksanakan shalat sunah dengan duduk padahal dia mampu 
melaksanakannya dengan berdiri, maka pahalanya setengah dari 
pahala orang yang shalat dengan berdiri. 


FATHUL BAARI — 183 

kampungsunnah.org 



Adapun maksud pendapat Al Baji —bahwa hadits tersebut 
berbicara tentang orang yang mengerjakan shalat fardhu dan sunah 
sekaligus— adalah orang yang mengerjakan shalat fardhu, seperti 
yang telah kami jelaskan dan hal itu dapat dibenarkan. 


Ibnu At-Tin serta ulama lainnya meriwayatkan dari Abu Ubaid, 
Ibnu Al Majisyun, Ismail Al Qadhi, Ibnu Sya’ban, Al Ismaili, Ad- 
Dawudi dan lain-lain, di mana mereka memahami bahwa hadits Imran 
adalah berbicara tentang orang yang mengerjakan shalat sunah. 
Demikian pula dinukil oleh At-Tirmidzi dari Ats-Tsauri, dia berkata, 
“Adapun apabila orang yang berhalangan itu melaksanakan shalat 
dengan duduk, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang 
shalat dengan berdiri.” Kemudian beliau berkata, “Dalam hadits ini 
terdapat keterangan yang mendukung hal tersebut.” Beliau 
mengisyaratkan riwayat yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam 
pembahasan tentang jihad dari Abu Musa, dari Nabi SAW, 'Jp y> 'i] 


Jiij OtS” U jJCp ii 'jkCi ‘J Ju*3' {Apabila seorang 


hamba menderita sakit atau melakukan perjalanan, maka dituliskan 
baginya kebaikan apa yang biasa ia kerjakan saat sehat dan ketika 
bermukim). Hadits ini memiliki sejumlah riwayat pendukung seperti 
yang akan disebutkan. 


Tetapi pandangan ulama-ulama yang hanya memahami hadits 
Imran bin Hushain dalam konteks shalat sunah, tidak berarti gambaran 
yang disebutkan oleh Al Khaththabi tidak ada dalam kandungan hadits 
yang dimaksud. Bahkan, dalam hadits disebutkan keterangan yang 
mendukung hal ini. Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Ibnu 


0 e' ^ i 0 s m 

Juraij dari Ibnu Syihab, dari Anas, ia berkata, 


Ijii s&'j g* AU' J>Ji ^t3t aiJUl' 

pJtfJt pCe ‘jU> apull :j»Lj g* JtfJ b jtd {Nabi SAW 


datang ke Madinah dan ia (Madinah) merupakan daerah rawan 
demam, maka orang-orang pun menderita demam. Lalu Nabi SAW 
masuk masjid sedang orang-orang shalat dengan duduk, maka beliau 




bersabda, “Shalatnya orang dengan duduk [mendapat pahala] 
setengah daripada shalat orang dengan berdiri. ”) Para perawi hadits 
ini tergolong tsiqah (terpercaya). Hadits ini dikuatkan oleh hadits 
dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur lain yang berbicara tentang 
orang-orang yang berhalangan, sehingga dipahami bahwa yang 
dimaksud adalah orang-orang yang memaksakan diri untuk berdiri 
meski mendapat kesulitan, seperti yang dikemukakan oleh Al 
Khaththabi. 


Sikap Al Khaththabi yang menafikan bolehnya shalat sunah 
dengan berbaring telah diikuti oleh Ibnu Baththal. Imam At-Tirmidzi 
menukil melalui sanad- nya sampai kepada Hasan Al Bashri, dia 
berpendapat bahwa apabila seseorang mengerjakan shalat sunah 
dengan berdiri, duduk dan berbaring, maka hal itu diperbolehkan. 
Sejumlah ulama juga berpendapat demikian, begitu pula menurut 
sebagian pendapat dalam madzhab Syafi’i yang dinyatakan sebagai 
pendapat yang benar oleh ulama muta'akhirin. Al Qadhi Iyadh 
menceritakannya sebagai salah satu pendapat dalam madzhab Maliki. 

'ifli (dan barangsiapa shalat dengan duduk). Hal ini 


tidak mencakup Nabi SAW, sebab shalat beliau SAW dengan duduk 
tidak mengurangi pahala shalat beliau yang dilaksanakan dengan 
berdiri berdasarkan hadits Abdullah bin Amr, bahwa Nabi SAW 

bersabda, CJlsr i Xoj tebCail Jua» 5*50» 

** * ✓ 

cii j a »; iiiu : jua ^ 


(Shalat seseorang dengan duduk [pahalanya] setengah daripada 
shalat [dengan berdiri]. Maka aku mendatanginya dan aku dapati dia 
shalat dengan duduk, aku meletakkan tanganku di atas kepalaku. Lalu 
beliau bersabda, “Ada apa denganmu wahai Abdullah?” Aku pun 
mengabarkan kepadanya hal itu. Maka beliau bersabda, “Benar, akan 
tetapi aku tidak sama seperti salah seorang di antara kalian”). Hadits 
ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. 


Para ulama madzhab Syafi’i memasukkan persoalan di atas 
dalam salah satu kekhususan Nabi SAW. Al Qadhi Iyadh memberi 


FATHUL BAARI — 185 

kampungsunnah.org 



alasan —bahwa shalat sunah dengan duduk merupakan kekhususan 
Nabi SAW— berdasarkan hadits Abdullah bin Amr, yakni kalimat, 

f ** * 

{Aku tidak sama dengan salah seorang di antara kalian). 

Barangkali Nabi SAW ingin mengisyaratkan kepada orang yang tidak 
berhalangan, seakan-akan beliau SAW mengatakan bahwa dirinya 
memiliki udzur (berhalangan). Namun Imam An-Nawawi menolak 
kemungkinan kedua ini, dan menganggapnya sebagai kemungkinan 
yang lemah atau salah. 


Catatan 

Dalam hadits tersebut tidak dijelaskan tentang cara duduk, maka 
pernyataan diperbolehkannya duduk secara mutlak dapat disimpulkan 
bahwa duduk dengan cara yang dikehendaki oleh orang yang shalat itu 
diperbolehkan. Ini merupakan indikasi perkataan Imam Syafi’i dalam 
kitab Al Buwaithi. Lalu para ulama berbeda pendapat tentang mana 
yang lebih utama. Imam yang tiga berpendapat bahwa shalat dengan 
duduk bersila adalah lebih baik. Ada pula yang mengatakan duduk 
yang lebih baik adalah duduk iftirasy (seperti duduk tasyahud 
pertama), dan ini sesuai dengan perkataan Imam Syafi’i dalam kitab 
Mukhtashar Al Muzani serta dinyatakan shahih oleh Ar-Rafi’i dan 
orang-orang yang mengikutinya. Bahkan sebagian ada yang 
berpendapat bahwa yang utama adalah duduk tawarruk (yakni seperti 
duduk pada tahiyat akhir). 


18. Shalat Orang yang Duduk Dengan Isyarat 


li-" 0' * + . .y*' o' * 'O ..'O .r o' * o , , %>' o ' 

.1 015 J 01 oJjjJ 

%\ Jt* yjl cJL :jvi Ji ^ J 

' 4 S 4 

jj» j c J dtai\ Uj15 JkLp \ Jlii 


o^ y s o ..'O 


186 — FA HUL BAARI 


THUL BAARI i 

Kampungsunnah.org 




JPr) 




AJJ L*JU l«JUUI J^r' «—fi-vaj 

i< ✓ S 

IIa li Lscssit^^» 45 JJLP LJlJ ;aJJ 1 J^p ^jI J15 .J^UJi 


✓ o 


1216. Dari Abdullah bin Buraidah bahwa Imran bin Hushain 
seorang yang menderita penyakit wasir. Suatu ketika Abu Ma’mar 
berkata, diriwayatkan dari Imran, dia berkata, “Aku bertanya kepada 
Nabi SAW tentang shalat seseorang dengan duduk. Beliau SAW 
bersabda, * Barangsiapa shalat dengan berdiri, maka itu lebih utama; 
barangsiapa shalat sambil duduk, maka ia akan mendapat pahala 
setengah pahala orang yang —shalat dengan — berdiri; dan 
barangsiapa shalat dengan tidur (berbaring), maka baginya setengah 
pahala orang yang shalat dengan duduk’.” Abu Abdillah berkata, 
“Tidur menurutku adalah berbaring pada posisi ini.” 


Keterangan Hadits : 

Dalam bab ini disebutkan hadits Imran bin Hushain, namun 

tidak disebutkan tentang memberi isyarat. Hanya saja hadits tersebut 

* 

sama seperti hadits yang ada pada bab sebelumnya, yakni, 

apUjJi UCai Ali Cni (dan barangsiapa yang shalat dengan tidur 

[berbaring], maka baginya setengah pahala orang yang [shalat 
dengan] duduk). 

Ibnu Rasyid mengatakan, bahwa letak kesesuaian hadits dengan 
judul bab adalah bahwa orang yang shalat dengan posisi miring bisa 
saja masih membutuhkan isyarat. Akan tetapi yang demikian itu 
bukanlah suatu kemestian. Kemungkinan Imam Bukhari memilih 
untuk membolehkan hal itu, karena syariat tidak menerangkannya 
secara terperinci. Pendapat ini merupakan salah satu pandangan dalam 
madzhab Syafi’i. 

Adapun pendapat yang benar menurut para ulama mutaakhirin 
adalah bahwa orang yang mampu untuk melakukan ruku’ dan sujud 


FATHUL BAARI — 187 

kampungsunnah.org 




tidak boleh melakukannya dengan isyarat, meskipun ia diperbolehkan 
untuk melaksanakan shalat dengan berbaring. 

Sikap Imam Bukhari ini dikritik oleh Al Ismaili, dia berkata, 
“Imam Bukhari memberi judul bab tentang isyarat, padahal hadits 
tersebut hanya menyebutkan tentang shalat dengan tidur (berbaring). 
Seakan-akan Imam Bukhari mengubah lafazh naa'iman (tidur) 
menjadi iimaa'an (dengan isyarat). Akan tetapi dugaan Al Ismaili 
bahwa Imam Bukhari melakukan perubahan adalah tidak benar.” 

Dalam riwayat Al Ashili disebutkan bahwa maknanya adalah, 
barangsiapa shalat dengan duduk, maka ia melakukan ruku’ dan sujud 
dengan isyarat. Ini sesuai dengan pendapat yang masyhur di kalangan 
ulama madzhab Maliki, yaitu bolehnya menggunakan isyarat untuk 
ruku’ dan sujud dalam shalat sunah yang dilaksanakan dengan berdiri, 
meskipun ia mampu melakukan ruku’ dan sujud dengan tidak 
menggunakan isyarat. Nampaknya, pendapat ini juga yang dipilih 
Imam Bukhari. 

Penjelasan Ibnu Baththal tersebut adalah berdasarkan riwayat Al 
Ashili, dan beliau mengingkari An-Nasa'i yang memberi judul hadits 
ini, “Keutamaan orang yang shalat dengan duduk atas orang yang 
shalat dengan tidur (berbaring)”. Beliau mengklaim bahwa An-Nasa'i 
telah merubah riwayat itu. Beliau berkata, “Kesalahan yang 
dilakukannya dalam masalah ini cukup jelas. Orang yang shalat dalam 
keadaan mengantuk dianjurkan untuk menghentikan shalatnya, karena 
dikhawatirkan —shalat dalam kondisi mengantuk— ketika ia meminta 
ampunan ternyata malah mencela dirinya sendiri.” 

Beliau (Ibnu Baththal) melanjutkan, “Lalu bagaimana orang 
tersebut diperintahkan untuk menghentikan shalatnya kemudian 
ditetapkan baginya pahala setengah pahala orang yang shalat dengan 
duduk.” 

Syaikh kami berkata dalam kitab Syarh At-Tirmidzi setelah 
menukil perkataan Ibnu Baththal, “Barangkali beliau yang melakukan 
perubahan ( tashhij ). Adapun yang mendorong beliau berpendapat 


188 — FATJHUL BAARI 1 

Kampungsunnah.org 



seperti itu adalah pemahamannya bahwa yang dimaksud dengan 
lafazh naa'iman (tidur) adalah tidur yang sebenarnya, sehingga jika 
hal ini terjadi, maka orang yang shalat diperintahkan untuk 
menghentikan shalatnya. Padahal, bukan itu yang dimaksudkan di 
tempat ini. Tapi yang dimaksud adalah berbaring seperti yang telah 
dijelaskan.” 

Imam An-Nasa'i telah memberinya judul “Keutamaan Orang 
yang Shalat dengan Duduk atas Orang yang Shalat dengan Tidur”, 
yakni dengan posisi berbaring. Adapun orang yang mengatakan selain 
itu, berarti telah melakukan perubahan. Faktor yang telah 
membingungkan mereka adalah judul bab yang diberikan oleh Imam 
Bukhari, karena mereka kesulitan untuk mencari kesesuaiannya. 


19. Apabila Tidak Mampu Duduk Maka Shalat Berbaring 
Dengan Posisi Miring 


f f o - . 

4 ^j (_)l5 



aJU)l d)! jSi j j»J d)l '.f-ljaP J15j 


Atha' berkata, “Apabila tidak mampu untuk berbalik 
(menghadap) ke kiblat, maka ia boleh shalat ke mana wajahnya 
menghadap.” 


tl \\ * i x " 0 ^ I... c •" . " o* * o • l"° ° ' 

~ S ~ 0 s “* 

d)ls tLiiii Ji/j :jLSs ?o!>Ca]I j aJs- 4))! 

^ JsS JJ ou tlJipUi 


1117. Dari Imran bin Hushaini RA, dia berkata, “Aku menderita 
wasir (ambeien), maka aku bertanya kepada Nabi SAW tentang shalat. 
Beliau bersabda, ‘Shalatlah dengan berdiri. Apabila engkau tidak 


FATHUL BAARI — 189 

kampungsunnah.org 



mampu, maka dengan duduk; dan apabila engkau tidak mampu, maka 
di atas sisi badan’.” 

Keterangan Hadits : 

• /■ • «• / y ^ 

jjii jiJ 01 :*.UaP J \3j {Atha' berkata, "Apabila tidak mampu...”). 

• * m 

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, 01 {Apabila ia tidak 

mampu... dan seterusnya). A tsar ini disebutkan dengan sanad yang 
maushul (lengkap) oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Atha'. 
Adapun letak kesesuaiannya dengan judul bab adalah, bahwa orang 
yang tidak mampu melakukan perbuatan fardhu, maka ia boleh 
melakukan perbuatan fardhu lain yang lebih rendah tingkatannya. Ini 
merupakan dalil yang membantah pendapat bahwa orang yang tidak 
mampu shalat dengan duduk, maka kewajiban shalat telah gugur 
darinya. Pendapat ini menurut Al Ghazali berasal dari Abu Hanifah, 
tapi hal itu dibantah dengan alasan pendapat tersebut tidak ditemukan 
dalam kitab-kitab madzhab Hanafi. 

Js- {tentang shalat). Maksudnya tentang shalat orang yang 

sakit, berdasarkan perkataannya pada bagian awal, ^ cJuf {Aku 

menderita wasir [ambeien]). Dalam riwayat Waki’ dari Ibrahim bin 
Thahman yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya 
disebutkan, Joj j* cJC-» {Aku bertanya tentang shalat orang 

yang sakit). 

Catatan 

Al Khaththabi mengatakan, barangkali perkataan ini sebagai 
jawaban atas pertanyaan Imran, karena penyakit wasir bukan suatu 
penyakit yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan shalat 
dengan berdiri. Di samping itu, tidak ada halangan bila Imran bertanya 
kepada Nabi SAW tentang hukum yang belum diketahuinya, karena 
kemungkinan hal itu akan dibutuhkannya di kemudian hari. 


190 - Fi mf|yehgsunnah.org 





-'O -- 

Ci\s (Jika engkau tidak mampu). Ini menjadi dalil bagi 

yang berpendapat bahwa orang yang sakit tidak boleh mengerjakan 
shalat dengan duduk kecuali apabila dia tidak mampu untuk berdiri. 
Pendapat ini diriwayatkan oleh Al Qadhi Iyadh dari Imam Syafi’i. 
Sementara Imam Malik, Ahmad, dan Ishaq berpendapat bahwa “tidak 
mampu” itu bukan menjadi syarat, tapi cukup adanya kesulitan itulah 
yang menjadi alasan diperbolehkannya melakukan shalat dengan 
duduk. 

Adapun pendapat yang terkenal di kalangan madzhab Syafi’i 
adalah, bahwa yang dimaksud dengan “tidak mampu” di sini adalah 
adanya kesulitan yang sangat untuk berdiri, atau rasa takut 
penyakitnya akan bertambah parah. Tetapi, tidak cukup untuk 
membolehkan shalat dengan duduk bila kesulitan itu masih dalam 
kadar yang minim. Di antara kesulitan yang besar adalah kepala 
pusing bagi orang yang naik perahu, atau takut tenggelam bila shalat 
dengan berdiri di dalam perahu. 

Lalu, apakah seseorang yang sedang bersembunyi mengintai 
musuh dalam rangka jihad termasuk digolongkan “tidak mampu”? 
Karena jika ia shalat dengan berdiri, maka akan terlihat oleh musuh. 
Oleh karena itu, apakah ia boleh shalat dengan duduk atau tidak? 
Dalam hal ini ada dua pendapat dalam madzhab Syafi’i, dirnana yang 
paling kuat di antara keduanya adalah pendapat yang 
membolehkannya. Tetapi ia harus mengganti (mengqadha'), karena 
ini merupakan halangan yang sangat jarang terjadi. ! 

Hadits ini dijadikan dalil kesamaan antara tidak “mampu 
berdiri” dengan “duduk” dalam hal berpindah kepada fardhu 
berikutnya. Berbeda dengan pendapat yang membedakan hukum 
keduanya, seperti Imam Al Haramain. Pendapat jumhur didukung pula 
oleh hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan 



1 Adapun yang benar adalah tidak menggantinya, sebab halangan tersebut lebih berat daripada 
halangan orang yang sakit. Wallahu a 'lam. 


FATHUL BAARI — 191 

kampungsunnah.org 




dengan berdiri. Apabila mengalami kesulitan, maka shalat dengan 
duduk; apabila mengalami kesulitan, maka dia salat dengan tidur 
[berbaring]). Beliau mempertimbangkan adanya kesulitan pada kedua 
hal itu tanpa membedakannya. 

(maka di atas sisi badan). Dalam hadits Ali yang 

* 

diriwayatkan oleh Ath-Thabrani disebutkan, i&h j**»' J* 

(Di atas sisi badannya yang kanan seraya menghadap kiblat 

dengan wajahnya). Ini menjadi dalil bagi jumhur ulama dalam 
masalah berpindah dari duduk kepada shalat di atas sisi badan 
(berbaring). Menurut madzhab Hanafi dan sebagian ulama madzhab 
Syafi’i, hendaknya ia berbaring dengan posisi terlentang lalu 
menghadapkan kakinya ke arah kiblat. 

Dalam hadits Ali dijelaskan bahwa shalat dengan terlentang itu 
dilakukan apabila tidak mampu berbaring dengan posisi miring. Hal 
ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa orang yang 
sakit tidak boleh berpindah kepada posisi lain setelah tidak mampu 
terlentang, seperti menggunakan isyarat dengan kepala, lalu isyarat 
dengan pelupuk mata, kemudian mengucapkan Al Qur'an dan dzikir, 
dan kemudian membacanya dalam hati, sebab semua ini tidak 
disebutkan dalam hadits. Ini merupakan pendapat para ulama 
madzhab Hanafi, Maliki dan sebagian ulama madzhab Syafi’i. 

Sementara di antara ulama madzhab Syafi’i mengatakan seperti 
urutan tadi, dan mereka menjadikan akal sehat sebagai patokan shalat; 
kapanpun seseorang masih berakal sehat, maka beban syar’i (taklif) 
tidak terlepas darinya. Oleh karena itu, hendaknya ia mengerjakan 

sebatas kemampuannya berdasarkan sabda beliau SAW, J&> **! 

* ' ' 

U «U Ijlts (Apabila aku memerintahkan suatu perbuatan kepada 

kalian, maka kerjakanlah sebatas kemampuan kalian). Demikian dalil 
yang dikemukakan oleh Al Ghazali. Namun pernyataannya ini 
ditanggapi oleh Ar-Rafi’i, bahwa hadits tersebut memerintahkan untuk 
mengerjakan sesuatu yang masih dalam cakupan apa yang 


192 — FATHUL BAARI * 

Kampungsunnah.org 



diperintahkan. Sementara duduk tidak mencakup berdiri, demikian 
pula yang sesudahnya... hingga akhir perkataan beliau. 

Tanggapan Ar-Rafi’i dijawab oleh Ibnu Shalah, bahwa kami 
tidak mengatakan bahwa orang yang melaksanakan shalat sambil 
duduk berarti telah mengerjakan apa yang ia mampu kerjakan saat 
berdiri, akan tetapi kami mengatakan keduanya telah mengerjakan 
gerakan shalat yang mampu mereka lakukan. Semua yang disebutkan 
adalah jenis shalat, sebagiannya mempunyai tingkatan yang lebih 
rendah daripada yang lain. Apabila ia tidak mampu mengerjakan 
tingkatan yang lebih tinggi, lalu ia mengerjakan yang lebih rendah, 
maka ia telah melakukan shalat sesuai kemampuan. Namun jawaban 
ini kembali ditanggapi, bahwa semua yang disebutkan merupakan 
bagian dari shalat dan cabang dari pensyariatan shalat itu sendiri, dan 
inilah letak perbedaan yang diperselisihkan. 

Pelajaran yang dapat diambil 

Ibnu Al Manayyar berkata dalam Al Hasyiyah (catatan kaki), 
“Salah seorang syaikh kami menyebutkan masalah yang unik namun 
sering terjadi, yaitu seseorang menderita sakit sehingga tidak mampu 
mengingat tetapi mampu melakukan gerakan. Maka, Allah memberi 
ilham kepadanya agar mengambil orang yang mengajarinya. Orang itu 
berkata, ‘Lakukan takbiratul ihram untuk shalat dengan mengatakan; 
Allahu Akbar .... bacalah surah Al Faatihah... takbirlah untuk ruku’... 
hingga akhir shalat’. Dia mengikuti semua yang diajarkan itu seraya 
mempraktikkan langsung, baik dengan ucapan maupun isyarat.” 


FATHUL BAARI — 193 

kampungsunnah.org 




20. Apabila Seseorang Shalat dengan Duduk Kemudian Merasa 
Sehat (mendapati rasa ringan) Maka Hendaknya 
Menyempurnakan yang Tersisa 


\JS-ii LwlS j j • <Jii J 


Al Hasan berkata, “Apabila orang yang sakit mau —ia boleh— 
shalat dua rakaat dengan berdiri dan dua rakaat dengan duduk.” 


i / S i f " '/ii i , ' #/ >. ^ 0 " f • ^ ° i ° " 

p j ( j£' ( j£' ^ 

* ✓ ✓ i- 

ij^is jii sio Jw jJLj a& jt* 2>\ S^j 'J jJ 4^ <5>f 

^ i^j f> ' r ii ot stf iSi ij^vS (>; o£i li 

✓ ^ ^ e ^ <"✓ 

/ >»'/' «** •, w '"r x * o r „ «-r / ■ . », 

.*5 j |»j 4j! jl jl AjI 


1118. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA 
(ummul mukminin), bahwa beliau mengabarkan kepadanya, 
sesungguhnya beliau belum pemah melihat Rasulullah SAW 
mengeijakan shalat di malam hari dengan duduk hingga usianya telah 
lanjut. Maka beliau membaca dengan duduk hingga ketika hendak 
ruku’, beliau berdiri dan membaca sekitar tiga puluh atau empat puluh 
ayat, kemudian ruku’. 


tf / A .e . s s -r 

.f -* . ^ " « > i, S'? ^ o * s o & » o f ° " 

jl Igijp Aiil po j |»t *uujIp J-p a^L* ^ 

iijj CjjJl»!- 1 jJLi LJU- ^Jua. DlT j*JLa< j aJIp amI aIII J 

y’ 

^ / , / , ’i " * S & / / z’ . >■ 

i i f-" w , .. «-r ^ /«f o * ✓ i_.*, * 1,0 ' ~ l' ~ ° ' 

ipA» J»j Aji jl (ju-W p Jt yA) 


194 FA B 3 M^EFngsunnah.org 



Oij l 

/• 

1119, Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah (ummul 
mukminin) RA, bahwasanya Rasulullah SAW biasa shalat dengan 
duduk dan membaca dalam keadaan duduk. Apabila bacaannya tersisa 
sekitar tiga puluh atau empat puluh ayat, beliau berdiri dan 
membacanya sambil berdiri. Kemudian beliau ruku’, lalu sujud. 
Kemudian beliau melakukan pada rakaat kedua sama seperti itu. 
Apabila telah menyelesaikan shalatnya, beliau melihat; apabila aku 
terbangun, maka beliau bercakap-cakap denganku; dan apabila aku 
tidur, beliau pun berbaring (tidur). 

Keterangan Hadits : 

Maksud “menyempurnakan” dalam judul bab adalah tidak 
mengulangi dari awal, tapi melanjutkan yang tersisa dengan 
sesempurna mungkin, seperti berdiri atau yang semisalnya. 

Judul bab tersebut merupakan bantahan bagi mereka yang 
mengatakan, “Barangsiapa memulai shalat fardhu dengan duduk 
karena tidak mampu berdiri, kemudian ia mampu untuk berdiri, maka 
ia harus memulai shalat dari awal”. Pendapat ini diriwayatkan dari 
Muhammad bin Al Hasan. Namun hal ini tidak tampak oleh Ibnu 
Manayyar, hingga dia mengatakan bahwa Imam Bukhari 
memaksudkan dengan judul bab ini untuk menghapus anggapan 
sebagian orang bahwa shalat itu tidak terbagi-bagi, sehingga bagi 
seseorang yang memulai shalat dengan duduk lalu ia mampu untuk 
berdiri maka ia harus mengulangi dari awal. 

+ ' ° * 

UAS jlsaS'j (Shalat dua rakaat dengan berdiri). Atsar ini 

disebutkan dengan sanad yang lengkap oleh Ibnu Abi Syaibah dari 
segi makna. Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan dengan lafazh lain. 
Nampaknya maksud kata “jika ia mau ” di sini adalah, barangsiapa 


FATHUL BAARI — 195 

kampungsunnah.org 


'jal liji cdJlJi 

'cJ' 


/• /■ / 


^ (J ji p ‘(fji 

y . y o a J o s 

y & y y » ( m y / , .. 




memulai shalat dengan duduk kemudian mampu untuk berdiri, maka 
ia boleh menyempurnakannya dengan berdiri jika ia mau meneruskan 
shalatnya; dan jika mau, ia boleh memulai dari awal. Hal ini 
berkonsekuensi bolehnya meneruskan shalat yang telah dikeijakan, 
sebagaimana pendapat mayoritas ulama. 

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dari 
riwayat Malik dengan dua sanad\ bahwasanya beliau SAW biasa 
shalat dengan duduk. Apabila beliau hendak ruku’, maka beliau 
berdiri dan membaca tiga puluh atau empat puluh ayat dengan berdiri 
kemudian ruku’. Lalu ditambahkan pada jalur kedua, bahwasanya 
beliau biasa melakukan yang demikian pada rakaat kedua. Dalam 
riwayat pertama di antara keduanya terdapat pembatasan bahwa beliau 
SAW tidak melakukan shalat malam dengan berdiri melainkan setelah 
berusia lanj ut. 


Dalam riwayat Utsman bin Abi Sulaiman, dari Abu Salamah, 
dari Aisyah, jSST' J*- c~L ( Beliau tidak meninggal 

dunia hingga kebanyakan shalat beliau dilakukan dalam keadaan 
duduk). Kemudian dalam hadits Hafshah disebutkan, *»' Jc4>j 0 

^ b\£j ASy jJ OtS' lii CJ\-r &\ JLp 

CJ\sr (Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW shalat sunah 


dengan duduk, sampai setelah satu tahun menjelang wafatnya, maka 
beliau biasa shalat sunah dengan duduk). Kedua hadits ini 
diriwayatkan oleh Imam Muslim. 


Ibnu At-Tin berkata, “Aisyah membatasi hal itu dengan lafazh 
‘shalat malam ’ untuk mengeluarkan shalat fardhu (dalam cakupan 
hadits tersebut), dan membatasi dengan perkataannya ‘ hingga berusia 
lanjut ’ untuk memberitahukan bahwa beliau SAW melakukan hal itu 
untuk menjaga kondisi badannya agar tetap mampu melakukan 
shalat.” 


Hal ini menunjukkan bahwa beliau SAW terus-menerus 
melakukan shalat, dan beliau tidak duduk selama mampu 


196 — R 


ATHULBAARI t 

Tcampungsunnah.org 



melaksanakannya dengan berdiri. Sementara Ibnu Baththal berkata, 
“Judul bab ini berkaitan dengan shalat fardhu, sedangkan hadits 
Aisyah berkaitan dengan shalat sunah. Maka hubungan keduanya 
dapat dikatakan; bahwa jika dalam shalat sunah yang boleh 
dilaksanakan dengan duduk saja —meskipun tidak ada halangan untuk 
berdiri—Nabi SAW masih berdiri sebelum ruku’, maka shalat fardhu 
yang tidak boleh dikeijakan dengan duduk kecuali jika tidak mampu 
untuk berdiri adalah lebih pantas untuk dilaksanakan seperti itu.” 

Adapun yang nampak bagi saya adalah bahwa judul bab tersebut 
tidak khusus menerangkan tentang shalat fardhu, bahkan perkataannya 
“Kemudian ia sehat ” berkaitan dengan shalat fardhu. Adapun kalimat 
“Kemudian ia mendapati rasa ringan” berhubungan dengan shalat 
sunah. Bagian terakhir ini selaras dengan hadits yang disebutkan. 
Sedangkan dalil untuk bagian pertama ditetapkan dengan cara 
menganalogikan kepada bagian yang kedua. Adapun faktor yang 
menyatukan keduanya adalah bolehnya mengeijakan sebagian shalat 
dengan duduk, dan sebagian yang lain dengan berdiri. 

Hadits Aisyah menerangkan bolehnya duduk di tengah-tengah 
shalat sunah bagi orang yang memulainya dengan berdiri, 
sebagaimana ia boleh memulai shalat dengan duduk kemudian berdiri. 
Terlebih lagi perbuatan yang demikian telah dilakukan oleh Nabi 
SAW pada rakaat kedua, berbeda dengan mereka yang tidak 
membolehkan hal itu. Hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang 
memulai shalat dengan berbaring, kemudian ia mampu untuk duduk 
atau berdiri, maka hendaknya ia menyempurnakan shalatnya menurut 
kemampuannya. 

%’uf (apabila tersisa dari bacannya). Di sini terdapat 

isyarat bahwa bacaan beliau sebelum berdiri adalah lebih banyak atau 
lebih panjang, sebab kata “ tersisa ” umumnya digunakan untuk sesuatu 
yang sedikit. Dalam hadits ini dijelaskan tidak adanya persyaratan 
bagi orang yang memulai shalat sunah dengan duduk untuk 
melakukan ruku’ dengan duduk pula, atau yang memulai dengan 


FATHUL BAARI — 197 

kampungsunnah.org 



berdiri agar melakukan ruku’ dengan berdiri. Pembahasan mengenai 
hal ini akan disebutkan pada bab “Shalat Nabi SAW di Malam Hari” 
pada pembahasan tentang tahajjud. 

'Joj aS lili (apabila telah menyelesaikan shalatnya, beliau 

melihat... dan seterusnya). Pembahasannya akan disebutkan pada bab 
tentang shalat sunah ketika membicarakan shalat fajar dua rakaat. 


Penutup 

Bab-bab tentang meringkas (meng -qashar) shalat telah 
mencakup hadits-hadits marfu ' (langsung dari Nabi SAW) sebanyak 
52 hadits. Di antaranya yang tidak memiliki sanad yang lengkap 
( mu’allaq ) sebanyak 16 hadits sedangkan sisanya memiliki sanad 
yang lengkap ( maushul ). Hadits-hadits yang diulang berjumlah 32 
hadits. Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim selain 
hadits Ibnu Abbas tentang lama waktu mukim di Makkah, hadits Jabir 
tentang shalat sunah sambil menunggang hewan ke arah selain kiblat, 
hadits Anas tentang menjamak shalat Maghrib dan Isya', dan hadits 
Imran tentang shalat orang yang duduk. Dalam pembahasan ini juga 
terdapat 6 atsar yang sampai kepada sahabat serta generasi sesudah 
mereka. 


198 — FJTHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




'r 1 - 

S' S' S' S' S’ 

19. KITAB TAHAJJUD 


1. Tahajjud Di Malam Hari 


di ^ b£> -Jfo > 


Finnan Allah Azza wa Jalla, “Dan pada sebagian malam hari 
shalat Tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. ” 
(Qs. Al Israa (17): 79) 


<&! c5 Cs> fiil 015” :Jli ll4^ (i* 0^ 

cJf ju^Ji di J4ui :jvi jii ^ ^ii iSi 'fhj & 


< ° 
o * 


Jp jVij Jl dJUL. di! di!j ^j j oljllJl 


*' i t-" » e. o ✓ ✓ o £ .// 5 .. Jo ^ ✓ e* > b / j / 5 » . o ✓✓ 

‘0^? Cr* J t/’JJf'j pir—" cd' diij 

aipj3 cjkii cJf jukli di} oi}Hji dir. ^jf Aikii 

s- .iss.,- 2, 2 , f, s, ".f» d s- ..j',',, i, f, 

cj^>- cjp- jUij c<jp- «UsjOij cjp- diljSj cjp- 

tolLl dJU ^i!l fhj jk JU^} 

d% dL} tojrf djil} t'yjsy ditip, C^T dJuj 

- jf * »,• f ' * •,« f ,.. ■> ° 4 f , . . i «S'-,. t * ■* e d, - 

Cdil cCdilPl L*j L* j iCJjS ~I L*j 0~«Jj L* ^ cCU-d b>- 

. ii Si }i cJf Sii ii S £>i cjI} failii 


/ / S' ». M o M s of / i 


200 — FATHUL BAARI t 

fcampungsunnah.org 




Jli A )J\ Sy Sli J*> Tf V' y' :*&* 

✓ + * * + 

o*’ u* jf i y- 3^ 


J « / / 


✓ ✓ 


✓ ✓ o,✓ i» . .✓ S* S». -' .s J cs 

.pil* J AUJP Aii* 


41i 


1120. Dari Thawus bahwa ia mendengar Ibnu Abbas RA 
berkata, “Biasanya Nabi SAW apabila shalat di malam hari untuk 
tahajjud maka beliau mengucapkan, ‘Ya Allah, bagi-Mu segala puji. 
Engkau pencipta dan Pemelihara (pengatur) langit dan bumi, serta 
apa yang ada padanya. Bagi-Mu segala puji, kepunyaan-Mu kerajaan 
langit dan bumi serta segala yang ada padanya. Bagi-Mu segala puji, 
Engkau adalah nur (cahaya) langit dan bumi. Bagi-Mu segala puji, 
Engkaulah penguasa langit dan bumi. Bagi-Mu segala puji. Engkau 
adalah haq (benar), janji-Mu adalah haq, pertemuan dengan-Mu 
adalah haq, perkataan-Mu adalah haq, surga adalah haq, neraka 
adalah haq, para nabi adalah haq, Muhammad SA W adalah haq, dan 
hari kiamat adalah haq. Ya Allah, hanya kepada-Mu aku pasrahkan 
diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku tawakal, dan hanya 
kepada-Mu aku kembali. Karena Engkau aku berbantah dan hanya 
kepada-Mu aku mengambil keputusan. Ampunilah aku atas segala 
yang telah aku lakukan dan apa yang akan aku lakukan, apa yang aku 
rahasiakan dan apa yang aku tampakkan. Engkaulah yang 
mendahulukan dan mengakhirkan, tidak ada sembahan yang 
sesungguhnya kecuali Engkau -atau- tidak ada sembahan yang 
sesungguhnya selain-Mu '.” 

Sufyan berkata, “Abdul Karim Abu Umayyah menambahkan, 
‘Dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dari Allah’.” Sufyan 
berkata, “Sulaiman bin Abi Muslim mengatakan, bahwa ia telah 
mendengarnya dari Thawus, dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW.” 


FATHUL BAARI — 201 

kampungsunnah.org 



Keterangan Hadits : 


(Bab tahajjud di malam hari). Dalam riwayat Al Kasymihani 
tertulis “Tahajjud pada Sebagian Malam”, yang mana ini lebih sesuai 
dengan teks ayat. Sementara riwayat Abu Dzar tidak mencantumkan 
lafazh basmalah. 


Adapun maksud Imam Bukhari di sini adalah untuk menjelaskan 
pensyariatan shalat Tahajjud, tanpa menyinggung mengenai status 
hukumnya. Sementara itu telah teijadi ijma’ (kesepakatan) bahwa 
shalat malam (qiyamul-lail) tidaklah diwajibkan kepada umat. Meski 
demikian, terdapat pula pandangan yang berbeda, akan tetapi 
pandangan ini dianggap syadz (menyalahi yang umum). Hanya saja 
para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah shalat 
Tahajjud termasuk kewajiban yang khusus bagi Nabi S A W. Pada 
pembahasan selanjutnya Imam Bukhari akan menyebutkan secara 
tegas bahwa shalat Tahajjud tidak wajib atas umat Islam. 


£AJ Siitf :JZrj jp a5j5j (Firman Allah Azza wa 


Jalla, “Dan pada sebagian malam hari, shalat tahajjudlah kamu 
sebagai ibadah tambahan bagimu."). Abu Dzar menambahkan dalam 
riwayatnya, “Beijagalah (tidak tidur pada malam hari) karenanya.” 
Riwayat serupa dinukil pula oleh Imam Ath-Thabari. Sementara 
dalam kitab Al Majaz oleh Abu Ubaidah disebutkan, “Firman-Nya, 
''Bertahajjudlah kamu ’, yakni beijagalah pada malam hari untuk 
melakukan shalat.” 


Penafsiran tahajjud dengan makna tidak tidur malam telah 
dikenal dalam bahasa, dimana kata tersebut memiliki dua makna yang 
saling berlawanan; yaitu tidak tidur malam, dan tidur di malam hari, 
sebagaimana dinukil oleh Al Jauhari serta pakar bahasa selain beliau. 
Namun di antara ulama ada yang membedakan makna kedua lafazh 
tersebut, mereka berkata, “Apabila dikatakan hajjada (J^a), maka 

berarti tidur. Sedangkan apabila dikatakan tahajjada berarti 

beijaga.” Pendapat yang kedua ini dinukil oleh Abu Ubaidah dan 


202 FA ^9tff$fangsunnah.org 




penulis kitab Al ‘Ain. Berdasarkan pendapat yang kedua ini, maka 
bentuk dasar kata “tahajjud” adalah hujuud (3>yka) yang berarti tidur. 

Maka kata berarti; saya telah membuang jauh perasaan ingin 

tidur dari diri saya. 

Imam Ath-Thabari berkata, “Tahajjud adalah beijaga setelah 
tidur terlebih dahulu.” Kemudian beliau menyebutkan perkataan yang 
berasal dari sejumlah ulama salaf. Ibnu Faris berkata, “Al Mutahajjid 
maknanya adalah orang yang shalat di malam hari.” Sedangkan Al 
Kurra’ mengatakan, “Tahajjud adalah shalat malam secara khusus.” 

iU alid (tambahan bagimu ) Nafilah dalam bahasa berarti 

tambahan. Maka, makna ayat itu adalah ibadah tambahan atas ibadah- 
ibadah fardhu. Imam Ath-Thabari telah meriwayatkan dari Ibnu 



OjS {Sesungguhnya shalat Tahajjud itu adalah ibadah tambahan 

bagi Nabi SAW secara khusus, sebab beliau diperintahkan untuk 
shalat di malam hari (qiyamul-lail). Kemudian diwajibkan kepadanya 
secara khusus, dan tidaklah wajib bagi umatnya). Akan tetapi sanad 
riwayat ini dha’if (lemah). Lalu ada pula yang mengatakan bahwa 
makna ayat tersebut adalah; shalat Tahajjud sebagai tambahan mumi 
untuk Nabi SAW, sebab shalat sunah yang dilakukan oleh selain 
beliau SAW berfungsi menghapuskan dosa-dosa. Sementara shalat 
sunah yang dilakukan beliau SAW pahalanya didapatkan secara 
mumi, karena beliau tidak memiliki dosa. Makna yang mirip dengan 
ini telah dinukil oleh Abu Hatim dari Mujahid dengan sanad yang 
hasan, demikian pula dari Qatadah. Hanya saja Imam Ath-Thabari 
cenderung mendukung pendapat pertama, akan tetapi pendapat kedua 
tidak terlalu jauh dari kebenaran. 

jil j» lil {Biasanya Nabi SAW apabila shalat di malam 

hari untuk tahajjud). Dalam riwayat Malik melalui Abu Az-Zubair 
dari Thawus dikatakan, vjj*- j» 6*)CaJl li) {Apabila berdiri 


FATHUL BAARI — 203 

kampungsunnah.org 



untuk shalat di pertengahan malam). Konteks hadits ini menyatakan 
bahwa beliau mengucapkan doa tersebut ketika hendak bangkit untuk 
shalat. Namun Ibnu Khuzaimah memberi judul bagi hadits ini sebagai 
dalil bahwa Nabi SAW mengucapkan dzikir tersebut setelah selesai 
takbir. Kemudian beliau menukil melalui jalur Qais bin Sa’ad dari 


Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 'i' j*Juj -i' Jj-»j 

iil J4Ul dJ&j ’jjd Jti J&^sIS (Biasanya Nabi SAW apabila 


berdiri untuk shalat Tahajjud, maka setelah takbir beliau 
mengucapkan, "Ya Allah, bagi-Mu segala puji... ”). 


Masalah ini akan diterangkan pada pembahasan tentang Ad- 
Da ’awat (doa-doa) melalui jalur Kuraib dari Ibnu Abbas sehubungan 
dengan hadits ketika ia bermalam bersama Nabi SAW di rumah 
Maimunah, yang mana di bagian akhirnya disebutkan, ^ OVS'j 

+' m 

0 J «!» J J*» W' ([Dan dalam doa beliau [disebutkan], "Ya Allah, 
jadikanlah cahaya dalam hatiku, ’j. (Al Hadits). 


Rasulullah SAW mengucapkan doa ini ketika hendak keluar 
rumah untuk shalat Subuh, sebagaimana dijelaskan Imam Muslim 
dalam riwayatnya melalui jalur Ali bin Abdullah bin Abbas dari 
bapaknya. 

^3 (pencipta dan pemelihara [pengatur] langit). Dalam 

riwayat Abu Zubair disebutkan, Adapun pembahasan 

mengenai hal ini akan disebutkan pada pembahasan tentang tauhid. 
Qatadah mengatakan bahwa qayyam adalah dzat yang berdiri sendiri 
untuk mengatur ciptaannya, serta menjadi tumpuan bagi yang lainnya. 

jpjS iij yj cJt (Engkau adalah nur (cahaya) langit dan 

bumi). Yakni (Engkau) yang memberi cahaya langit dan bumi, dan 
dengan-Mu orang-orang yang ada di langit dan bumi mendapat 
petunjuk. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah, 
Engkau yang Maha Suci dari segala kekurangan. Dikatakan “Fulan 
Munawwiru”, yakni terbebas dari segala cacat dan cela. Namun ada 


204 FAT g^jff^ n g Sunna h.org 



pula yang mengatakan bahwa ini adalah lafazh yang menunjukkan 
pujian. Dikatakan “Fulan adalah nur bagi negeri ini”, yakni yang 
menghiasinya. 

jsJi cJi (Engkau adalah haq) Yakni benar-benar ada dan, tidak 

ada keraguan padanya. Al Qurthubi berkata, “Pada hakikatnya sifat ini 
hanya milik Allah SWT dan tidak pantas disandang oleh selain-Nya, 
sebab eksistensi Allah SWT tidak didahului oleh ketidakadaan dan 
tidak pula dihinggapi oleh kefanaan, berbeda dengan selain-Nya.” 
Sedangkan Ibnu At-Tin mengatakan bahwa ada kemungkinan 
maknanya adalah, “Engkau adalah sembahan yang sebenarnya”. Hal 
ini ditinjau dari sisi orang yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. 
Atau mungkin pula artinya adalah, “Barangsiapa yang mengatakan 
Engkau sebagai sembahan”, maka ia telah mengucapkan perkataan 
yang benar. 

jJd! 2 Upjj (£)an janji-Mu adalah haq), yakni sesuatu yang pasti. 

Lalu lafazh “haq" diungkapkan dengan menggunakan alif laam 
(ma’rifah), sedangkan lafazh “ haq ” sesudahnya tanpa menggunakan 
alif laam (nakirah). Hal ini karena janji Allah SWT pasti terlaksana, 
berbeda dengan janji selain-Nya. Adapun maksud pemakaian lafazh 
“haq ” sesudahnya, tanpa menggunakan alif laam (nakirah), adalah 
untuk pengagungan. Demikian dikatakan oleh Ath-Thaibi. 1 Adapun 
“pertemuan” serta apa yang disebutkan sesudahnya masuk dalam 
cakupan kata “janji”. Janji adalah sebagai sumber, sedangkan apa 
yang disebutkan sesudahnya merupakan perkara yang dijanjikan. 
Akan tetapi ada kemungkinan ini merupakan penggunaan gaya bahasa 
yang menyebutkan kata khusus setelah kata yang mempuyai makna 
umum, sebagaimana penyebutan “perkataan” setelah “janji” termasuk 
gaya bahasa menyebutkan lafazh yang umum setelah lafazh yang 
memiliki makna yang khusus. Demikian dikatakan oleh Al Karmani. 


1 Dalam manuskrip Ar-Riyadh tertulis, “Al Qurthubi”. 

FATHUL BAARI — 205 

kampungsunnah.org 




Sjtilj {pertemuan dengan-Mu adalah haq). Di sini terdapat 


pengakuan atau penetapan akan hari kebangkitan, yaitu tempat 
kembalinyaselurah (makhluk) ciptaan di negeri akhirat untuk 
menerima balasan amal perbuatan. Ada pula yang mengatakan bahwa 
yang dimaksud adalah kematian, namun pendapat ini dinyatakan salah 
oleh Imam An-Nawawi, 

&*}\j (surga adalah haq dan neraka adalah haq). 


Ini mengisyaratkan bahwa surga dan neraka itu ada. Penjelasan lebih 
mendetail mengenai hal itu akan diterangkan pada pembahasan 
tentang “Awal mula penciptaan”. 


jj£- fdp «fiil (Dan Muhammad SA W adalah haq) 


Disebutkannya Nabi Muhammad SAW secara khusus di sini adalah 
sebagai bentuk penghormatan bagi beliau. Disebutkannya lafazh ini 
setelah kalimat “para nabi” menunjukkan adanya perbedaan, atau 
pertanda bahwa beliau SAW memiliki kelebihan atas mereka dengan 
sifat-sifat khusus yang dimilikinya. 

SpuJij {dan hari kiamat adalah haq). Makna asal dari kata 

f ^ 

adalah kadar waktu tertentu. Penggunaan kata “haq” bagi hal-hal 


yang telah disebutkan itu bermakna bahwa semuanya pasti teijadi 
serta wajib diyakini, sedangkan penyebutan kata “haq” berulang kali 
berfungsi sebagai penekanan atau penguatan. 

eJUlt dh {Ya Allah, hanya kepada-Mu aku pasrahkan diri), 

yakni patuh dan tunduk. cJf'J d&sj (pada-Mu aku bertawakal), 

yakni aku serahkan urusanku kepada-Mu tanpa menempuh sebab- 
sebab yang biasa dilakukan seseorang untuk mendapatkannya. 1 


1 Penafsiran tawakal seperti ini tidaklah terlalu baik. Adapun tafsiran yang benar mengenai 
tawakal menurut para peneliti (ahli tahqiq) adalah bersandar kepada Allah SWT dan percaya 
kepada-Nya, disertai keimanan bahwa Dia-lah yang menentukan segala sesuatu dan mengatur 
semua urusan. Namun tetap memperhatikan dan melakukan sebab atau perbuatan yang harus 
dilakukan oleh seorang hamba. Dengan demikian, tawakal terdiri dari dua hal: 


206 — FATjHUL BAARI 


UUL BAARI t 

Kampungsunnah.org 




c*i ClDIj (Ja« hanya kepada-Mu aku kembali ), yakni aku 
kembali kepada-Mu dalam mengatur urusanku. 

«jJL j {karena Engkau aku berbantah), yakni berdasarkan 
burhan (dalil) dan hujjah yang Engkau berikan kepadaku. 

CiHlj (dan hanya kepada-Mu aku mengambil keputusan), 

yakni semua yang menentang kebenaran aku adukan kepada-Mu dan 
aku jadikan Engkau sebagai pemutus di antara kami. Bukan seperti 
perbuatan kaum Jahiliyah yang menjadikan para tukang tenung dan 
lainnya sebagai pengambil keputusan. 

o * 

yj ‘joi’{ampunilah aku). Beliau SAW telah mengucapkan doa 

ini, padahal dosa-dosanya telah diampuni. Kemungkinan hal itu 
dilakukannya sebagai sikap tawadhu ’ (merendahkan diri) dan 
pengagungan terhadap-Nya, atau mungkin pula untuk mengajari para 
sahabatnya. Namun pendapat yang paling tepat adalah, bahwa hal itu 
dilakukannya untuk kedua tujuan tersebut. Sebab bila hanya untuk 
mengajari para sahabatnya, maka beliau cukup memerintahkan para 
sahabat agar mengucapkannya. 

culpt lij o j 'J*>\ Uj {dan apa yang aku rahasiakan dan yang aku 

tampakkan). Yakni apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku 
tampakkan, atau apa yang terbetik dalam hatiku maupun yang tergerak 
dalam lidahku. Lalu dalam pembahasan tentang “Tauhid” melalui 
jalur Ibnu Juraij dari Sulaiman terdapat tambahan lafazh, cJS 

{Serta apa-apa yang Engkau lebih tahu tentangnya daripada aku). 

Ini juga termasuk mengucapkan lafazh yang bermakna umum setelah 
lafazh yang bermakna khusus. 


Pertama , bersandar kepada Allah SWT dan percaya kepada-Nya, serta menyerahkan semua 
urusan kepada-Nya, karena Dia telah mengetahui segala sesuatu dan menetapkannya. Dia 
memiliki kekuatan sempurna serta kehendak yang pasti terlaksana. 

Kedua, perhatian dari hamba akan sebab-sebab yang menghasilkan urusan tersebut, baik dari 
segi agama maupun dunia dan melakukannya. Wallahu a'lam. 

FATHUL BAARI — 207 

kampungsunnah.org 




>3^' vJfj p&J» cJf {Engkaulah yang mendahulukan dan 

mengakhirkan ) Al Muhallab berkata, “Beliau SAW mengisyaratkan 
dengan ucapan ini akan dirinya, sebab beliau adalah orang yang 
pertama dibangkitkan pada hari kiamat dan terakhir diutus ke dunia.” 
Lalu dalam riwayat Ibnu Juraij pada pembahasan tentang Ad-Da ’awat 
(doa-doa) terdapat tambahan lafazh, aIi 'i cJi {Engkau 

adalah Tuhanku (sembahanku), tidak ada tuhan (sembahan) bagiku 
selain Engkau ). 

Al Karmani berkata, “Hadits ini termasuk jawami’ al kalim 
(ungkapan ringkas namun sarat dengan makna), sebab lafazh qayyim 
merupakan isyarat bahwa Dia-lah yang menciptakan dan mengatur 
semua yang ada (materi). Sedangkan lafazh nur merupakan isyarat 
bahwa immateri juga berasal dari-Nya. Lafazh malik merupakan 
isyarat bahwa Dia yang memegang segala keputusan dalam 
menciptakan maupun meniadakan, serta melakukan apa yang 
dikehendaki-Nya. Semua itu merupakan nikmat Allah SWT terhadap 
para hamba-Nya. Oleh sebab itu, keduanya diiringi dengan pujian 
yang dikhususkan bagi-Nya.” 

<jA3i cJl {Engkau adalah haq) menunjukkan Dzat yang memulai 

segala sesuatu (dasar), sedangkan Al Qaul dan yang sepertinya 
menunjukkan kehidupan. Adapun As-Saa’ah dan yang sepertinya 
merupakan isyarat pada hari kebangkitan. Di sini terdapat pula isyarat 
akan kenabian serta pembalasan pahala maupun siksaan disertai 
kewajiban iman, islam, tawakal, taubat, merendahkan diri dan tunduk 
di hadapan Allah. Di samping itu, terdapat pula tambahan 
pengetahuan tentang Nabi SAW dan keagungan kedudukannya serta 
sikapnya yang senantiasa berdzikir, berdoa dan memuji Tuhannya, 
sekaligus mengakui hak-hak dan keyakinan akan kebenaran janji 
maupun ancaman-Nya. Hadits ini juga memberi keterangan 
disukainya mendahulukan pujian sebelum meminta sesuatu sebagai 
upaya meneladani beliau SAW. 


208 - FAT mfh^u ngSUnnah .or g 



* g J jjJ S .O ^ } O J J' s- 

V* y) y -M i'jJ (Sufyan berkata, “Abdul Karim 


Abu Umayyah menambahkan, ”). Sanad riwayat ini adalah sanad yang 
telah disebutkan di bagian awal. Oleh sebab itu, orang yang 
mengatakan bahwa riwayat ini mu ’allaq telah mengalami kekeliruan. 
Hal itu telah dijelaskan oleh Al Humaidi dalam musnad- nya dari 
Sufyan, ia berkata, “Sulaiman Al Ahwal (paman Ibnu Abi Najih) telah 
menceritakan kepada kami, dia berkata, ‘Aku mendengar Thawus....’ 
Lalu beliau menyebutkan hadits seperti di atas.” Di bagian akhirnya 
dikatakan, “Sufyan berkata, ‘Abdul Karim menambahkan, 'ij Sy Tj 


05 

di; ojS ( Tidak ada daya serta kekuatan kecuali dari-Mu )’ di mana 


kalimat ini tidak dinukil oleh Sulaiman.” 


Abu Nu’aim meriwayatkan dalam kitab Al Mustakhraj melalui 
jalur Ismail Al Qadhi, dari Ali bin Abdullah Al Madini (guru Imam 
Bukhari), dimana di bagian akhir dikatakan; Sufyan berkata, “Dan 
dahulu apabila aku mengatakan kepada Abdul Karim akhir daripada 
hadits Sulaiman, A Js- ill 'i) {Dan tidak ada sembahan selain Engkau), 

maka beliau berkata, 4ib 5jS *i!j Sy ‘ij {Dan tidak ada daya serta 

kekuatan selain dari Alllah).'’'’ Sufyan mengatakan, kalimat ini tidak 
terdapat dalam riwayat Sulaiman. Konsekuensi dari pernyataan ini 
adalah bahwa Abdul Karim tidak menyebutkan sanad riwayatnya 
sehubungan dengan lafazh tambahan tersebut, akan tetapi kesimpulan 
ini pun masih merupakan kemungkinan. Tidak menjadi kemestian 
apabila kalimat itu tidak didengar oleh Sufyan dari Sulaiman, berarti 
Sulaiman tidak pernah menceritakannya. Sementara, sebagian murid 
Sufyan telah melakukan kekeliruan karena mereka menyisipkan 
kalimat yang dimaksud dalam hadits Sulaiman, sebagaimana yang 
dinukil oleh Al Ismaili melalui Al Hasan bin Sufyan dari Muhammad 
bin Abdullah bin Numair, dari Sufyan, dimana kalimat itu tidak 
disebutkan di bagian akhir secara mendetail. Selain itu, Abdul Karim 
Abu Umayyah -Ibnu Abi Al Mukhariq- tidak memiliki riwayat dalam 
Shahih Bukhari selain yang disebutkan di tempat ini, sementara Imam 
Bukhari tidak bermaksud menukil riwayatnya. Oleh sebab itu, para 


FATHUL BAARI — 209 

kampungsunnah.org 



ulama tidak memasukkannya dalam deretan para perawi Shahih 
Bukhari. Bahkan, ada tambahan lafazh yang tidak menjadi maksud 
utama, sebagaimana hal serupa teijadi pada Al Mas’udi dalam 
pembahasan tentang Al Istisqa '. Demikian pula yang terjadi pada Al 
Hasan bin Umarah, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang 
Al Buyu ’ (jual-beli). 

Al Mizzi memberi tanda bahwa riwayat mereka yang disebutkan 
itu sebagai riwayat mu’allaq. Akan tetapi pandangannya ini kurang 
tepat, sebab pada dasarnya riwayat mereka adalah maushul (memiliki 
sanad yang lengkap), hanya saja Imam Bukhari tidak bermaksud 
menukil dari mereka secara langsung. 

Dari sini dapat diketahui kekeliruan perkataan Al Mundziri, 
bahwa Imam Bukhari telah menggunakan riwayat Abdul Kari m Abu 
Umayyah sebagai syahid (riwayat penguat) dalam pembahasan 
tentang tahajjud. Kecuali apabila yang beliau maksud dengan ‘syahid’ 
di sini sesuatu yang menjadi lawan daripada hujjah, maka masih ada 
kemungkinan untuk dibenarkan. 

Adapun pendapat Ibnu Thahir, bahwa Imam Bukhari dan 
Muslim telah menukil satu riwayat Abdul Kari m dalam pembahasan 
tentang haji dari Mujahid, dari Ibnu Abi Laila, dari Ali tentang hewan 
kurban, sungguh ini merupakan suatu kesalahan. Sebab, Abdul Karim 
yang tersebut di tempat itu adalah Abdul Karim Al Jazari. 

OC L* J13 {Sufyan berkata). Riwayat ini tergolong riwayat yang 

maushul. Adapun maksud Sufyan dengan perkataannya ini adalah 
untuk menjelaskan bahwa Sulaiman telah mendengar langsung 
riwayat itu dari Thawus, yang pada riwayat pertama hal itu tidak 
diterangkan secara jelas. Kemudian ditegaskan dalam riwayat Al 
Humaidi bahwa Sulaiman mendengar langsung dari Thawus. 
Sementara dalam riwayat Abu Dzar di tempat ini disebutkan, “Ali bin 
Khasyram berkata; Sufyan berkata... dan seterusnya”. Kemungkinan 
tambahan ini berasal dari Al Firabri, karena Ali bin Khasyram tidak 
mereka golongkan sebagai guru Imam Bukhari. Adapun Al Firabri 


210 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



telah mendengar riwayat dari Ali bin Khasyram, sebagaimana akan 
disebutkan pada bagian kisah-kisah para nabi ketika membahas kisah 
Nabi Musa dan Khidhir. 


2. Keutamaan Qiyamul-Lail (Shalat Malam) 


i» jk y» Jt ^ ^ i» >3 4 'c> ^ 

CjjLl -J <1 P aJJI aJJI J y j Lf-A* bjj 'H jJH-j 4-Ip 

C*JLyj 4JUP Aiii AWl J y j ^Js- 4-^li UJJ (S J* 01 

4&1 J(_s^ ^ cbCy L»!>lp C—J 

yy y' 

jUJl ^ Lili Jtj^-S f L5? ^3 CjjHyj julp <Uit 

y y "y “y y y 

oi l$J 131} cOlfy LgJ iiij 1 4 L5^ 'H* 

li Jlii dJJy :Jl5 .jllil ^ <&b iypf :Jyt cJ*s*j 

** y y y 


o y J 1 

f ? 


1121. Dari Salim, dari bapaknya RA, dia berkata, “Biasanya 
apabila seorang laki-laki bermimpi pada saat Nabi SAW masih hidup, 
dia menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Maka, aku berharap 
dapat bermimpi agar dapat menceritakannya kepada Rasulullah SAW. 
Saat itu aku adalah seorang pemuda belia, dan aku biasa tidur di 
masjid pada masa Nabi SAW. Maka, aku pun bermimpi seakan-akan 
dua malaikat memegangku kemudian membawaku ke neraka. 
Ternyata, neraka itu dibangun seperti sumur, dan ia memiliki dua 
tanduk. Lalu di dalamnya terdapat sejumlah orang yang aku kenal. 
Maka aku pun berkata, ‘Aku berlindung kepada Allah dari neraka’.” 
Ia berkata, “Aku pun bertemu dengan malaikat lain yang berkata 
kepadaku, ‘Janganlah takut’.” 


FATHUL BAARI —211 

kampungsunnah.org 



y f o 


A^l <0)1 j ^Lp 4 */} j >■ ' gT«/? y? 9 

y y 

fir Si &: ii& jii ^ Jw iir °j & j^> ^ : j& 

#5 / S 5J 

.5Qs V! J1)I 


1122. Aku pun menceritakannya kepada Hafshah, kemudian 
Hafshah menceritakannya kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, 
“ Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah apabila ia shalat malam. 
Setelah itu, ia tidak tidur di malam hari melainkan hanya sebentar .” 


Keterangan Hadits : 

{Bab keutamaan qiyamul-lail). Imam Bukhari menyebutkan 
hadits Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya tentang mimpinya, 
yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, “ Sebaik-baik laki-laki 
adalah Abdullah apabila ia shalat malam. Maka, setelah itu ia tidak 
tidur di malam hari melainkan sedikit .” Secara lahiriah, kalimat 
“Maka setelah itu ia tidak tidur.. .” dan seterusnya termasuk perkataan 
Salim. Akan tetapi disebutkan dalam kitab Ta ’bir (penafsiran mimpi) 
dari riwayat Imam Bukhari, dari Abdullah bin Muhammad (guru 
beliau) dengan sanad yang sama seperti di atas, “Zuhri berkata, ‘Maka 
setelah itu Abdullah memperbanyak shalat di waktu malam’.” Dengan 
demikian, seakan-akan dalam riwayat di atas terdapat idraj (kalimat 
yang disisipkan oleh perawi ke dalam hadits). Namun disebutkan 
dalam pembahasan tentang Al Manaqib (keutamaan) melalui riwayat 
Abdurrazzaq, dimana pada bagian akhir disebutkan “Salim berkata. 
Lalu Abdullah tidak tidur di waktu malam melainkan sedikit”, maka 
tampaklah bahwa tidak ada idraj dalam riwayat tersebut. Di samping 
itu, perkataan Salim mengenai hal itu berbeda dengan perkataan 
Zuhri, sehingga hilanglah kemungkinan adanya idraj. 

Adapun konteks hadits dengan judul bab adalah pada sabda 
beliau SAW, “ Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah apabila ia shalat 
malam ”, karena hal ini berkonsekuensi bahwa semua orang yang 


212 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 






shalat malam dikatakan sebagai laki-laki terbaik. Dalam riwayat Nafi’ 
dari Ibnu Umar di bagian pembahasan tentang At-Ta 'bir (penafsiran 
mimpi) disebutkan, “Sesungguhnya Abdullah adalah laki-laki shalih 
apabila ia shalat di waktu malam”. Riwayat ini lebih jelas 
menerangkan maksud bab di atas. Tapi seakan-akan hadits itu tidak 
shahih menurut Imam Bukhari, maka beliau pun cukup menyebutkan 
hadits Ibnu Umar. Sementara itu, Ibnu Umar telah menukil hadits Abu 
Hurairah mengenai masalah ini, «paJjiit 1& ftColt Jlsit 


(,Shalat paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam). 
Akan tetapi sepertinya Imam Bukhari tidak menukilnya karena adanya 
perselisihan apakah hadits itu maushul atau mursal, atau apakah ia 
marfu ’ atau mauquf. 

015” {biasanya seorang laki-laki). Ini tidak berarti bahwa 


wanita tidak menceritakan mimpinya. Bahkan, disebutkannya laki-laki 
di sini hanya karena merekalah yang umumnya menceritakan 
mimpinya kepada Nabi SAW. 

iS'f d)l {maka aku berharap dapat bermimpi) Dalam 

riwayat Al Kasymihani disebutkan, i£j' ^ {Sesungguhnya aku 


bermimpi). Sedangkan dalam pembahasan tentang At-Ta’bir 

• f 

(penafsiran mimpi) melalui jalur lain terdapat tambahan, c~Ui 


6 jL C$J 'fk- iD OlS' jJ {Aku berkata pada diriku sendiri, 


“Seandainya dalam dirimu ada kebaikan, niscaya engkau akan 
bermimpi sebagaimana orang-orang itu). Maka dari sini dapat 
diambil dalil bahwa mimpi yang baik menunjukkan kebaikan orang 
yang bermimpi. 


** * * * ? a» " " ^ • 

lifa* 1-a jUl ^ Cijj (keduanya membawaku ke neraka, 

dan ternyata neraka dibangun) Dalam riwayat Ayyub dari Nafi’ yang 
akan disebutkan terdapat lafazh, J\ ^ LJ&Ju 0? s\'J 


j 9 ' ' '' ' 0 ' ' 

&■ Q£ y -.jua au i4aia {Seakan-akan dua sosok 


mendatangiku, keduanya hendak membawaku ke neraka. Lalu 


FATHUL BAARI — 213 

kampungsunnah.org 



keduanya didatangi oleh satu malaikat dan berkata, ",Jangan takut, 
menyingkirlah darinya."). Secara lahiriah, keduanya belum 
membawanya ke neraka. Namun kedua versi ini dapat dipadukan 
dengan cara memahami versi kedua bahwa yang dimaksud adalah 
memasukkannya ke dalam neraka. Dengan demikian, seharusnya 
adalah; keduanya membawaku ke neraka dan ingin memasukkanku ke 
dalamnya. Ketika aku melihatnya, ternyata neraka itu dibangun 
(seperti sumur), dan aku pun melihat orang-orang yang ada di 
dalamnya. Lalu aku memohon perlindungan, kemudian kami ditemui 
oleh malaikat lain. 

Imam Al Qurthubi berkata, “Hanya saja syara’ menafsirkan 
mimpi Abdullah dengan penafsiran yang mengandung pujian, sebab 
dia telah dibawa ke neraka lalu diselamatkan darinya. Kemudian 
dikatakan kepadanya bahwa tidak ada ketakutan bagimu, dan yang 
demikian itu karena keshalihannya, hanya saja ia tidak selalu 
melakukan shalat malam. Dari sini, maka Abdullah mendapatkan 
pelajaran bahwa shalat malam termasuk perkara yang dapat 
menghindarkan dari neraka. Oleh sebab itu, ia tidak pernah lagi 
meninggalkan shalat malam setelah kejadian itu. Sementara Al 
Muhallab mengisyaratkan bahwa rahasianya adalah karena Abdullah 
tidur di masjid, sedangkan hak masjid adalah dipakai untuk beribadah, 
maka ia pun ditakut-takuti dengan ancaman neraka.” 

OlST jJ ( seandainya ). Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa 

qiyamul-lail (shalat malam) dapat menolak adzab, juga keterangan 
tentang mengharapkan kebaikan dan ilmu. Adapun uraian lebih 
mendalam mengenai hal ini akan diterangkan pada pembahasan 
tentang ta ’bir (penafsiran mimpi). 


214 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



3. Lama Sujud dalam Qiyamul-Lail (Shalat Malam) 


/ A ^ » y & j' j’ A j' S x ✓ 

«K ^ i \' **», r * ^ . f ; £ //0 f i /0/ * , ^ ^ . f ^ ° ^ 

4 J-P 4^1 4^» (J0* 4j^*>- l L^JbP 4\)l 4^ioLp O* O^J 

oJ^rdvJl Jjsc-^o 4j*)Co dJlij C-Jl^ 4*S""j 0 <_£A>-I (J? Caj 01^” 

, / -9 J' O £ J’ J' * * m ■£ 2 0 * ' 

/ ^0 J'j' * j' V J' ,0 J' ► , 8 , „'T J' ® o ✓ o */ „z' x e „ ^ i i. O 

^5 jjj «Uuij £3jj 01 J** <01 j*5 -b>-l l^flj L* jJj OJJo 

<#£ji fcfc J- h J* cf 1 ^ P >2» £&» ji J£r, 


. i&CaiJ 


1123. Dari Urwah bahwasanya Aisyah RA mengabarkan 
kepadanya, sesungguhnya Rasulullah SAW biasa shalat sebelas 
rakaat, demikianlah shalat yang beliau lakukan. Beliau melakukan 
satu kali sujud dari sebelas rakaat itu seperti lamanya salah seorang di 
antara kalian membaca lima puluh ayat sebelum beliau mengangkat 
kepalanya. Beliau shalat dua rakaat sebelum shalat fajar (Shubuh), 
kemudian berbaring miring ke sebelah kanan hingga datang 
kepadanya penyeru (muadzin) untuk shalat. 


Keterangan Hadits : 


(Bab lama sujud dalam shalat malam) Pada bab ini Imam 
Bukhari menyebutkan hadits Aisyah, t» 'jti £JJi j* OlT 

- O * * s * 

l (Beliau melakukan satu kali sujud dari sebelas rakaat 


2j\ 


itu seperti lamanya salah seorang di antara kalian membaca lima 
puluh ayat). Ini mengindikasikan judul bab di atas. Sementara pada 
bab tentang “sifat shalat” telah disebutkan hadits Aisyah bahwa beliau 
SAW ketika ruku’ dan sujud memperbanyak membaca, 

Jt (4^' \jjj (Maha Suci Engkau, Ya Allah Tuhan kami dan 

dengan memuji-Mu, Ya Allah, ampunilah aku). Disebutkan dalam 
Musnad Imam Ahmad melalui jalur Muhammad bin Abbad dari 


FATHUL BAARI — 215 

kampungsunnah.org 




-o' 'o'' o' ^ 9 ' * o J ' ' 

Aisyah, dia berkata, J> JlUl c%j> J> JjE '^Juj aIIp <oil { J~e iil Jj-^j OtS" 

*** & * * 

'cJ\ aJ) 'i diSlAll {Biasanya Rasulullah SAW mengucapkan 

pada shalat malam ketika sujud, “Maha suci Engkau, tidak ada 
sembahan selain Engkau). Para perawinya adalah tsiqah (terpereaya). 

gz&iaj y l'jCfi JIS (Beliau shalat dua rakaat 

sebelum shalat fajar, kemudian berbaring) Penjelasan mengenai hal 
ini akan diterangkan pada akhir pembahasan tentang tahajjud.” 


4. Orang yang Sakit Tidak Shalat (Malam) 




'fX*j Al Ju* JZs ,l :JU £ 

.Jti j\ 23 


1124. Dari Al Aswad, dia berkata, “Aku mendengar Jundab 
berkata, ‘Nabi SAW sakit, maka beliau tidak melakukan shalat 
(malam) satu atau dua malam’.” 


•\' "i' . ’ i o * , ' \ d k , os o ^ o * 

AJLP «OSI ( _ s W3 Jj J~>r : J13 4JLP j aJSI JUP 

XX “ X X X 

aIIp %4 -.jz;) # l\y\ o ciui pLj & h yii Jk jij 

S 5 x 

(ji c.} iipSj c. ^ bi jin} tSife 


1125. Dari Jundab bin Abdullah RA, dia berkata, “Jibril 
beberapa waktu lamanya tidak menemui Nabi SAW, maka salah 
seorang wanita Quraisy berkata, ‘Syetannya sengaja lambat 
menemuinya’. Akhirnya turunlah ayat, ‘Demi waktu Dhuha. Demi 
malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan 
tidak (pula) benci kepadamu ’.” (Qs. Adh-Dhuhaa [93]: 1-3) 


216 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




(Nabi SAW pernah sakit ) Dalam 

riwayat Qais bin Rabi’ disebutkan dengan lafazh, «&' 

0 

'pL>j (Nabi SAW sakit). Saya tidak menemukan keterangan dalam satu 


pun jalur hadits ini yang menyebabkan beliau SAW sakit. Akan tetapi 
disebutkan dalam riwayat Tirmidzi melalui jalur Ibnu Uyainah dari Al 
Aswad di bagian awal hadits ini dari Jundub, dia berkata, ^3* cJf 

Jw- 1 ^1 £«$ j* : **~*\ ^ ^ Al J** 

* \ 

c4|5 'j» Al (Aku bersama Nabi SAW di sebuah gua, lalu jarinya 

terluka. Maka beliau SAW bersabda, "Bukankah engkau hanyalah 
jari yang terluka, dan di jalan Allah apa yang engkau alami). Ia 
(Jundub) berkata, t» :<•»' JjSU Iw jliili JUi JJ_^r fkilj 

'duj liii’sj (Dan Jibril tidak mengunjunginya dalam waktu yang lama, 


maka kaum musyrikin berkata, "Sungguh Muhammad telah 
ditinggalkan. ” Akhirnya Allah SWT menurunkan jirman-Nya, 
"Tuhanmu tiada meninggalkanmu.”) 


Sebagian pensyarah hadits mengira bahwa riwayat ini 
menjelaskan sebab sakit beliau SAW, seperti disebutkan dalam Shahih 
Bukhari. Akan tetapi sebenarnya tidaklah seperti yang mereka duga, 
karena dalam riwayat melalui jalur Abdullah bin Syaddad -seperti 
akan disinggung kemudian- disebutkan bahwa turunnya ayat tersebut 
pada masa-masa awal Nabi SAW diutus, sedangkan Jundub menjadi 
sahabat Nabi SAW di masa akhir kenabian, sebagaimana dinukil oleh 
Al Baghawi dalam kitab Mu jam Sahabat dari Imam Ahmad. 

Dari sini diketahui bahwa keduanya adalah dua kejadian yang 
terpisah yang sama-sama dinukil oleh Jundab, salah satunya mursal 
dan yang lain maushul. Karena kejadian pertama tidaklah dihadiri 
Jundab, maka riwayatnya tergolong mursal shahabi. Sedangkan 
kejadian kedua dia saksikan langsung, dimana dia menyebutkan 
bahwa saat itu dia bersama Nabi SAW. Adapun disebutkannya dua 


FATHUL BAARI — 217 

kampungsunnah.org 



kejadian ini sekaligus seperti yang dinukil dalam riwayat Sufyan, 
tidak berarti keduanya merupakan satu peristiwa. 


jf aI5 {Beliau tidak shalat [malam] satu atau dua 

malam). Demikianlah disebutkan oleh Imam Bukhari secara ringkas, 
lalu beliau menyebutkannya kembali dalam pembahasan tentang 
Fadha'il Al Qur'an (Keutamaan Al Qur'an) secara lengkap, dimana 
beliau menukilnya melalui jalur Abu Nu’aim (guru Imam Bukhari) 
dengan sanad yang sama, namun terdapat tambahan lafazh, s'y»' 


isi jlifj sJij :Juc darj jj vi iiiilo- c; u; ; fcjua 

lij Cih) dliij (Maka beliau didatangi oleh seorang wanita 


dan berkata, “Wahai Muhammad, aku mengira bahwa tidaklah 
syetanmu melainkan telah meninggalkanmu.” Maka Allah SWT 
menurunkan firman-Nya, “Demi waktu Dhuha. Demi malam apabila 
telah sunyi. Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan tidak (pula) benci 
kepadamu."). 


Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Katsir dari 
Sufyan dengan lafazh lain, oJtfs j*Ju j 4»i ^i j* Lr Ss~\ 

t i»j 

M bt 8, >' “Jibril tidak mengunjungi Nabi SA W dalam waktu yang 


lama, maka seorang wanita Quraisy berkata...” (Al Hadits). 
Sementara Abu Nu’aim telah menukil riwayat yang sama dengan 
riwayat Abu Usamah, sebagaimana dikutip oleh Abu Awanah. 
Demikian pula Muhammad bin Katsir menukil riwayat yang sama 
dengan riwayat Waki’, sebagaimana dikutip oleh Al Ismaili. Riwayat 
Zuhair yang telah kami singgung di bagian tafsir sama seperti riwayat 
Abu Nu’aim, akan tetapi di dalamnya terdapat lafazh, V iUJ jUi jUs 

j i jssO (Beliau tidak shalat [malam] satu, dua atau tiga malam). 


Adapun riwayat Ibnu Uyainah yang disebutkan oleh Imam Muslim 
sama seperti riwayat Muhammad bin Katsir. Secara lahiriah Al Aswad 
menceritakan hadits itu dengan dua versi, maka setiap perawi darinya 
menceritakan kejadian yang tidak dinukil oleh yang lainnya. 


218 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri menerima kedua versi itu sekaligus, 
maka sekali waktu beliau menceritakan yang satu dan pada kali lain 
beliau menceritakan versi yang lain. 


Sementara itu Syu’bah telah menukil pula dari Al Aswad 
dengan lafazh lain, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari, cJli 


M iSj t U 4il U :If>t 


(Seorang wanita berkata, 


“Wahai Rasulullah, aku tidak mengira sahabatmu itu melainkan 
sengaja memperlambat untuk menemuimu”). 


Lalu An-Nasa'i menambahkan di bagian awal riwayat ini, 


IkJf 


6\'j>\ oJlii jiilij a\ f J^p JIp JJjIsr (Jibril tidak menemui Nabi 


SAW dalam waktu lama, maka seorang wanita berkata...). Adapun 
wanita dalam hadits ini menurut saya adalah wanita selain yang 
disebutkan dalam riwayat Sufyan, sebab wanita dalam riwayat ini 
mengungkapkan dengan lafazh “Sahabatmu” sedangkan wanita dalam 
riwayat Sufyan menggunakan lafazh “Syetanmu”. Demikian juga 
wanita dalam hadits ini menggunakan lafazh “Ya Rasulullah”, 
sedangkan wanita dalam riwayat Sufyan menggunakan lafazh “Ya 
Muhammad”. 


Konteks hadits di atas mengimplikasikan bahwa wanita tersebut 
mengucapkan perkataannya karena didorong oleh rasa sedih dan duka, 
sedangkan wanita dalam riwayat Sufyan mengucapkan perkataannya 
karena didorong oleh keinginan memperolok-olok serta perasaan 

senang karena musibah yang menimpa musuhnya. Sementara Ibnu 

* ' ' 

Baththal meriwayatkan dari Baqi bin Makhlad, dia berkata, cJli 


ij ciji jJ iLj oi :’^J\ & M 'j*- j*Lj a* %\ Jip ^ 


(Khadijah berkata kepada Nabi SAW ketika wahyu tidak kunjung 
datang kepadanya dalam waktu yang lama, “Sungguh Tuhanmu telah 
marah kepadamu. ” Maka turunlah firman-Nya, “Demi waktu 
Dhuha. ’j. 


FATHUL BAARI — 219 

kampungsunnah.org 



Namun hadits ini disikapi dengan pengingkaran oleh Ibnu Al 
Manayyar serta ulama lainnya, sebab Khadijah adalah seorang wanita 
yang memiliki keimanan mantap, sehingga tidak pantas menisbatkan 
perkataan seperti itu kepadanya. Akan tetapi sanad riwayat tersebut 
cukup akurat sebagaimana dikutip oleh Ismail Al Qadhi dalam 
kitabnya Al Ahkaam, Al Qurthubi dalam tafsirnya, dan Abu Daud 
dalam kitab A ’laam An-Nubuwah. Semuanya meriwayatkan melalui 
jalur Abdullah bin Syaddad bin Al Had (salah seorang tabi’in), dengan 
sanad shahih. 


Abu Daud juga meriwayatkan melalui jalur Hisyam bin Urwah 
dari bapaknya, dari Aisyah, akan tetapi tidak ada pada salah seorang 
pun di antara mereka keterangan bahwa wanita itu menggunakan 
lafazh “Syetanmu”, padahal inilah lafazh yang dianggap munkar 
dalam riwayat tersebut. 

Dalam riwayat Ismail dan selainnya disebutkan, l£j' U 

{Aku tidak melihat sahabatmu) sebagai ganti lafazh, 2X>j (Tuhanmu), 


dan secara lahiriah yang dimaksud adalah Jibril. Sementara Sunaid bin 
Daud mengeluarkan pandangan yang ganjil, sebagaimana dinukil oleh 
Basykuwal dimana ia meriwayatkan dalam tafsirnya dari Waki’ dari 
Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, bahwa Aisyah mengatakannya 
kepada Nabi SAW. Akan tetapi pendapat Sunaid tidak tepat, karena 
telah diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Abu Kuraib dari Waki’. Di 
dalamnya dikatakan, “ Khadijah berkata ...” Demikian pula 
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur lain dari Muawiyah 
bin Hisyam. 


Adapun wanita yang disebutkan dalam riwayat Sufyan, yakni 
yang menggunakan lafazh “Syetanmu” adalah Ummu Jamil Al Aura' 
binti Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, yaitu 
saudara perempuan Abu Sufyan bin Harb dan istri Abu Lahab seperti 
diriwayatkan oleh Al Hakim melalui jalur Isra'il dari Abu Ishaq, dari 
Zaid bin Arqam, dia berkata, “Istri Abu Lahab berkata ketika wahyu 


tidak turun kepada Nabi SAW beberapa hari, dihhlA <s) u alsti U 


220 ~ FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



cij3 (Wahai Muhammad, aku tidak melihat syetanmu 

melainkan telah marah kepadamu. Maka, turunlah ayat "Demi waktu 
Dhuha"). Para perawi hadits ini tergolong tsiqah (terpercaya). Dalam 
tafsir Ath-Thabari melalui jalur Al Mufadhdhal bin Shalih dari Al 
Aswad sehubungan dengan hadits di atas disebutkan, aAM j* cJUs 

Aflji j*j (Seorang wanita dari keluarganya atau dari kaumnya). Tidak 


diragukan lagi bahwa Ummu Jamil berasal dari kaum beliau SAW, 
karena ia berasal dari bani Abdi Manaf. Sementara dalam riwayat 
Ibnu Asakir dikatakan bahwa ia adalah salah seorang bibi beliau 
SAW, dan aku pun telah menemukan landasan beliau mengenai hal 
itu, yakni riwayat yang dikutip oleh Al Firabri (guru Imam Bukhari) 


dengan lafazh, &j£j 0? :cJU3 Zks- oUi ‘J 


JS {Maka beliau didatangi 


salah seorang anak perempuan pamannya dan berkata, "Sungguh aku 
berharap agar syetanmu telah meninggalkanmu.^). 


Catatan 

Abu Al Qasim bin Al Warad mempertanyakan kesesuaian hadits 
Jundab dengan judul bab, lalu sikap beliau diikuti pula oleh Ibnu At- 
Tin dimana ia berkata, “Masalah Jibril tidak menemui Nabi SAW 
dalam waktu yang lama tidak tepat disebutkan di tempat ini.” Akan 
tetapi dari penuturan matan hadits secara lengkap akan nampak 
kesesuaian itu. Yang demikian itu karena beliau ingin menyatakan 
bahwa kedua hadits itu pada dasarnya hanyalah satu disebabkan 
mempunyai sumber yang sama; meskipun sebabnya berbeda, namun 
tetap merupakan satu kejadian sebagaimana telah kami terangkan. 
Pembahasan selanjutnya mengenai hadits Jundab akan diterangkan 
pada bagian tafsir. Dalam riwayat Qais bin Ar-Rabi’ yang telah saya 
singgung disebutkan, s-** ^3 f&J' {Maka beliau tidak 

mampu untuk melakukan shalat, padahal beliau sangat suka 
tahajjud.). 


FATHUL BAARI — 221 

kampungsunnah.org 




5. Anjuran Nabi SAW Terhadap Qiyamul-Lail dan Shalat-shalat 
Sunah, Tanpa Mewajibkannya 


4L! U^J L p LIpj jJL* j aJs- <&! ^^«Jl 


Nabi SAW pernah mendatangi Fathimah dan Ali di malam hari 
karena [untuk] shalat. 


✓ 0 / A 

. /'l/'' 0 |«' # 


**. 


-kiZ-i ^3 ^ ai yji oi ^ *x, }\ 

i yA <Jjh 13D 44io3l {j* SiJlSl (Jjjl I3L* aMI Oh**^-* :JUs 


. 04j jlp Lj jJl A^n\f (_j j L C-s|j3e*j»eJl t >-lj^s JaijJ 


I _ t 


1126. Dari Ummu Salamah RA bahwa Nabi SAW bangun di 
suatu malam lalu bersabda, “ Maha Suci Allah, apakah fitnah yang 
diturunkan malam ini, apakah perbendaharaan yang diturunkan, 
Siapakah yang membangunkan para pemiliki kamar-kamar? Berapa 
banyak orang yang berpakaian di dunia telanjang di akhirat ?.” 


' t' ' °t' ** * t' *, i f * *, f s* f i.i f & ^ o - 

Aijb j*-L«j AjIp <USl aJJi <J j—>j il)l e j~>- 1 ^ cs- Cf" 

Al ^ pCU? Slf :JUi Si' f*L)l ^1 S’Uj 

pJj (iUi tlU *•—* \jSju Ui*-j 01 fOii 131» aJs! jSj U -w^L l l 

huy b\fj) :Jjk 'jZ'j cJyj Sr 3*3 ^ P lii *J\ 

.(*£■ 


1127. Dari Ali bahwa Rasulullah SAW mendatanginya dan 
Fathimah binti Nabi SAW di suatu malam seraya bersabda, “ Tidakkah 
kalian berdua melakukan shalat ?” Aku (Ali) berkata, “Wahai 
Rasulullah, jiwa-jiwa kami di tangan Allah! Apabila Dia hendak 


222 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




membangunkan kami niscaya Dia akan melakukannya.” Maka, Nabi 
SAW berbalik ketika aku mengatakan hal itu tanpa menanggapi 
perkataanku sedikitpun. Kemudian aku mendengar beliau ketika 
berbalik seraya menepuk pahanya mengucapkan, “Dan manusia 
adalah makhluk yang paling banyak membantah .” (Qs. Al Kahfi(18): 
54) 


- A 


jU 4 lis- < 5)1 < 5)1 J yjj 015 " 01 I^Ip < 5)1 

t j^> jJu» ^llil 4 j 01 4j 01 

.1 j »k5 pil» < 4J1 P a))! a)JI J j -* 1 j 




1128. Dari Aisyah, dia berkata, “Sungguh Rasulullah SAW 
meninggalkan suatu amalan padahal ia suka untuk melakukannya, 
hanya karena khawatir bila amalan itu dikerjakan manusia sehingga 
difardhukan atas mereka. Rasulullah SAW tidak melakukan shalat 
sunah Dhuha sedangkan aku mengerjakannya.” 


j£»j & Sji jk k j jL.j 01 h ^>ji f' 

SJLLill j»_» 4^15 Aj^Lyaj ^1 ya» aJLJ oli 

< 5 )i j^3 ^ 5 i Jr>J jUi &i> ji 3#Ji aff» ^ 13^1 c^lSl 
JJl ojIj .ri :Jl3 llL aJp <5)1 (_jiU<3 

t=5 —? (/' f*^i D? 

s 

.0Wa<»j 


1129. Dari Aisyah —Ummul Mukminin— RA bahwa 
Rasulullah SAW shalat suatu malam di masjid, maka manusia pun 


FATHUL BAARI — 223 

kampungsunnah.org 



shalat mengikuti shalatnya. Kemudian beliau shalat di malam 
berikutnya dan manusia bertambah banyak. Kemudian mereka 
berkumpul pada malam ketiga atau keempat, namun Rasulullah SAW 
tidak keluar menemui mereka. Ketika telah pagi, beliau SAW 
bersabda, “Aku telah melihat apa yang kalian lakukan, dan tidak ada 
yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian kecuali aku khawatir 
bila (hal itu) diwajibkan atas kalian, dan yang demikian itu terjadi di 
bulan Ramadhan” 

Keterangan Hadits : 

{Bab anjuran Nabi SAW), yakni terhadap umatnya atau orang- 
orang yang beriman. 

(Terhadap qiyamul-lail) Dalam riwayat Al Ashili dan Karirnah 
disebutkan, terhadap qiyamul-la.il dan shalat-shalat sunah tanpa 
mewajibkannya. 

Ibnu Al Manayyar berkata, “Judul bab ini memuat dua hal; 
anjuran (untuk melaksanakan shalat malam) dan menafikan 
kewajiban. Adapun penafian kewajiban terdapat pada hadits Ummu 
Salamah dan hadits Aisyah, sedangkan hadits Ali adalah untuk 
menyatakan anjuran.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan penafian kewajiban dapat 
dipahami dari keempat hadits di atas. Sedangkan anjuran melakukan 
shalat malam dapat dipahami dari kedua hadits Aisyah, yakni 
perkataannya, j&j OlT ( Beliau biasa meninggalkan 

suatu amalan padahal beliau menyukainya), karena sesuatu yang 
disukai berkonsekuensi dianjurkan untuk dilakukan jika tidak ada 
sesuatu yang menghalanginya, yaitu kekhawatiran bila hal itu akan 
diwajibkan. Adapun hadits Ummu Salamah telah disebutkan dalam 
pembahasan tentang ilmu. 

Ibnu Rasyid mengatakan, seakan-akan Imam Bukhari 
memahami makna membangunkan dalam hadits di atas adalah 


224 — FATHUL B A ARI 

kampungsunnah.org 




membangunkan untuk shalat malam, bukan sekedar memberitahukan 
apa yang telah diturunkan pada malam itu. Sebab apabila tujuan 
membangunkan hanya sekedar untuk pemberitahuan, maka bisa saja 
hal itu diakhirkan hingga siang hari, karenanya bukan sesuatu yang 
harus segera dilaksanakan. Dia juga mengatakan, ada pula 
kemungkinan bahwa menyaksikan kondisi pembawa berita saat itu 
memiliki pengaruh yang tidak mungkin didapatkan jika berita tersebut 
diakhirkan pemberitahuannya. Maka, membangunkan mereka saat itu 
lebih menyadarkan terhadap apa yang dikabarkan dan lebih 
menajamkan pendengaran mereka atas nasihat yang diberikan. Ada 
pula kemungkinan yang dimaksud oleh Imam Bukhari dengan 
perkataannya “ Qiyamul-lair adalah makna yang lebih umum berupa 
shalat, membaca Al Qur an, dzikir, mendengarkan nasihat, 
memikirkan alam semesta dan sebagainya. Sedangkan perkataannya 
“dan shalat-shalat sunah ” termasuk gaya bahasa menyebutkan lafazh 
khusus setelah lafazh yang memiliki makna umum. 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pandangan beliau terakhir ini 
berdasarkan riwayat mayoritas perawi sebagaimana yang telah saya 
jelaskan, bukan berdasarkan riwayat Al Ashili dan Karimah. Apa yang 
beliau katakan sebagai pemahaman Imam Bukhari di bagian awal 
perkataannya merupakan pendapat yang dijadikan pegangan, karena 
telah disebutkan dalam riwayat Syu’aib dari Az-Zuhri sebagaimana 
dinukil Imam Bukhari dalam pembahasan tentang A1 Adab (Tata 
Krama) serta para ahli hadits selain beliau sehubungan dengan hadits 
ini, M j! ’J* (, Siapakah yang membangunkan para pemilik 

kamar-kamar). Maksud beliau adalah para istrinya, agar mereka 
melakukan shalat. Maka tampaklah kesesuaian hadits dengan judul 
bab, yaitu adanya anjuran untuk melakukan shalat malam. Sedangkan 
penafian kewajiban dapat diambil dari sikap beliau SAW yang tidak 
mengharuskan mereka untuk melakukannya. Dengan demikian. Imam 
Bukhari kembali melakukan kebiasaannya, yaitu berdalil dengan 
lafazh yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan, meski lafazh 
tersebut tidak tercantum dalam lafazh hadits yang beliau sebutkan. 


FATHUL BAARI — 225 

kampungsunnah.org 



Lalu pembahasan selanjutnya mengenai hadits Ummu Salamah yang 
akan disebutkan pada bagian Al Fitan (Fitnah-fitnah). 

pCUaJ S/l (Tidakkah kalian berdua melakukan shalat). Ibnu 


Baththal berkata, “Di sini terdapat keterangan tentang keutamaan 
shalat malam dan membangunkan istri serta kerabat untuk 
melaksanakannya.” Dalam riwayat Hakim bin Hakim disebutkan. 


j\ P taSCflU p\ 'fLj & & y I 

lilit lil j»-d J4dt Ijj* *«#< (Nabi SAW 


menemuiku dan Fathimah pada suatu malam lalu membangunkan 
kami untuk shalat. Kemudian ia balik ke rumahnya dan shalat malam 
tanpa memperdengarkan pada kami suara sedikitpun. Setelah itu, 
beliau kembali dan membangunkan kami). (Al Hadits) 


Sehubungan dengan ini, Ath-Thabari berkomentar, “Seandainya 
bukan karena Nabi SAW mengetahui keutamaan shalat malam, 
niscaya beliau SAW tidak akan mengganggu putrinya dan putra 
pamannya pada waktu yang dijadikan Allah SWT untuk istirahat. 
Akan tetapi beliau SAW memilihkan agar keduanya meraih 
keutamaan shalat malam daripada bersenang-senang, sebagai bentuk 
pelaksanaan firman Allah SWT, ‘ Dan perintahkanlah keluargamu 
untuk shalat’. ” (Qs. Thaahaa(20): 132) 

isi SS tL-iii (Jiwa-jiwa kami di tangan Allah). Ali mengutip 

perkataan ini dari firman Allah SWT, “ Allah yang memegang jiwa 
(orang) ketika matinya. ” (Qs. Az-Zumar(39): 42) 


Dalam riwayat Hakim disebutkan, “Ali berkata, dfj 
M Xj liiJjf 1*1] ilil 4Bl LiT U *ilt li isiij tffj ^& (Aku pun 


duduk dan menggosok kedua mataku lalu berkata, “Demi Allah, kami 
tidak shalat melainkan apa yang telah dituliskan Allah atas kami. 
Sesungguhnya jiwa-jiwa kami berada di tangan Allah. ”). Disini 
terdapat penetapan masyi ’ah (kehendak) Allah SWT, dan bahwasanya 


226 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



seorang hamba tidak melakukan sesuatu kecuali dengan kehendak- 
Nya. 

fliAi LjjJu (menepuk pahanya ). Di sini terdapat keterangan 

bolehnya menepuk paha saat kesal. Ibnu At-Tin berkata, “Beliau 
SAW tidak menyukai sikap Ali yang berhujjah dengan ayat tersebut, 
bahkan beliau menginginkan agar Ali menisbatkan kekurangan itu 
pada dirinya sendiri.” 

Dalam kalimat ini terdapat keterangan bolehnya mengutip ayat 
Al Qur'an serta keterangan yang mendukung pendapat bahwa lafazh 
“manusia” pada ayat di atas berlaku umum, bukan orang kafir saja. 
Kejadian ini merupakan salah satu keutamaan Ali RA, dimana beliau 
tidak menyembunyikan perkara yang dapat menurunkan reputasinya, 
bahkan beliau lebih mengedepankan untuk menyebarkan ilmu 
daripada menyembunyikannya. 

Ibnu Baththal menukil dari Al Muhallab, dia berkata, “Hadits ini 
merupakan dalil bahwa imam tidak boleh bersikap keras dalam 
memerintahkan perkara-perkara yang sunah, dimana Nabi SAW 
merasa cukup dengan perkataan Ali RA, ‘ Jiwa-jiwa kami di tangan 
Allah ”, sebab ini merupakan perkataan yang benar mengenai alasan 
untuk tidak melakukan perbuatan sunah. Andai perbuatan itu adalah 
fardhu; tentu Nabi SAW tidak akan menerima alasannya.” 

Ibnu Baththal melanjutkan, “Adapun perbuatan Nabi SAW yang 
menepuk pahanya serta membaca ayat tersebut menunjukkan bahwa 
beliau SAW mengira bahwa apa yang dilakukannya telah 
memberatkan Ali dan Fathimah, maka beliau SAW pun menyesal 
telah membangunkan mereka.” Namun perkataan ini kurang jelas, dan 
apa yang telah disebutkan terdahulu adalah lebih baik. 

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa pendapat yang tepat 
adalah beliau SAW menepuk pahanya karena takjub dengan 
ketangkasan Ali dalam menjawabnya, serta ekspresi rasa tidak setuju 
beliau SAW terhadap landasan argumentas yang dikemukan oleh Ali. 
Wallahu A ’lam. 


FATHUL BAARI — 227 

kampungsunnah.org 



Adapun hadits Aisyah di bagian awal mencakup dua hadits: 

Pertama, meninggalkan suatu amalan karena khawatir akan 
difardhukan. 


Kedua , keterangan mengenai shalat Dhuha. Pembahasan 
masalah ini akan diterangkan pada bab “Orang yang Tidak Melakukan 
Shalat Dhuha”. 


o / / a 

^9 aO oli (suatu malam Nabi shalat di masjid). 


Telah disebutkan sebelum pembahasan tentang sifat shalat melalui 
riwayat Amrah dari Aisyah bahwa beliau SAW shalat di kamarnya. 
Namun yang dimaksud bukanlah rumahnya, tapi tikar yang biasa 
beliau gunakan sebagai pembatas pada malam hari di masjid, yang 
letaknya di depan kamar Aisyah. Lalu pada siang hari beliau SAW 
menggunakan tikar tersebut sebagai alas tempat duduknya. Hal ini 
telah dinyatakan secara jelas melalui jalur Sa’id Al Maqburi, dari Abu 
Salamah, dari Aisyah. Imam Bukhari juga menukil hadits yang 
dimaksud pada pembahasan tentang Libas (pakaian) dengan lafazh, 

dlip Jlliu ’fs&d OIS* (Beliau biasa 


membuat kamar dari tikar pada malam hari, lalu shalat dari balik 
pembatas tersebut, dan beliau SAW membentangkan tikar itu di siang 
hari kemudian duduk di atasnya). Sementara dalam riwayat Imam 
Ahmad melalui jalur Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah, dari 


s , s ' j, 9 * S o 9 s 's *© s s s s*' 

Aisyah disebutkan, jryti tciiaJ oli Js- Lodt 01 


(Beliau memerintahkanku untuk membuatkan untuknya kamar yang 
terdiri dari tikar di depan pintu kamarku, maka aku pun 
melakukannya, kemudian beliau SA W keluar) dan Aisyah 
menyebutkan hadits ini selengkapnya. 


Imam An-Nawawi mengatakan bahwa makna “membuat kamar” 
adalah membatasi tempat tertentu di masjid dengan tikar yang dapat 
menutupi dirinya agar ia shalat di dalamnya tanpa ada yang lewat di 
hadapannya, untuk lebih menambah rasa khusyuk Akan tetapi 
pendapat ini ditanggapi oleh Al Karmani dengan menyatakan bahwa 


228 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



lafazh hadits tersebut tidak menunjukkan bahwa kamar itu terletak di 
masjid. Dia mengatakan, seandainya benar demikian niscaya beliau 
SAW telah meninggalkan perbuatan lebih utama yang 
diperintahkannya kepada manusia, yakni dalam sabdanya, “ Shalatlah 
kalian di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya shalat seseorang 
yang paling utama adalah di rumahnya kecuali shalat fardhu 
Kemudian Al Karmani menjawab pernyataannya ini dengan 
mengatakan bahwa apabila terbukti kamar itu berada di masjid, maka 
tempat yang telah dibuat kamar itu hukumnya berubah menjadi 
rumah. Namun, yang demikian itu khusus berlaku bagi Nabi SAW. 
Atau shalat sunah itu lebih utama bila dilakukan di rumah karena 
umumnya tidak dibarengi dengan rasa riya'; sementara Nabi SAW 
jauh dari sikap riya' baik di rumah maupun di tempat lainnya. 


^ s ' * e % s s* t> * 

S*j! jJl ji Sdldl SJuUl ja (kemudian mereka berkumpul 


pada malam ketiga atau keempat). Demikian yang diriwayatkan oleh 
Malik disertai keraguan. Dalam riwayat Uqail dari Ibnu Syihab seperti 

•* * s 

disebutkan dalam pembahasan tentang “Shalat Jum’at”, J£-j 
tjiuksj gf&li ijfJCsu (Maka beberapa orang laki-laki shalat 


mengikuti shalatnya, dan ketika pagi hari mereka pun 
menceritakannya). Sementara dalam riwayat Imam Muslim melalui 
jalur Yunus dari Ibnu Syihab, dJUJu (Mereka menceritakan 


tentang kejadian itu). Senada dengan ini riwayat Amrah dari Aisyah, 
yang telah disebutkan terdahulu pada bagian “Sifat Shalat”. Kemudian 
dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab 
disebutkan, j* Jb> jJLj 4 ^p <3ii 01 lyjpd gfpi Cji 

j^i 'Syr (Ketika pagi, mereka pun bercerita bahwa 

Nabi SA W shalat di masjid pada pertengahan malam, maka 
berkumpullah manusia lebih banyak dari sebelumnya). Lalu Yunus 

S SO > s s Q ^s • s * ' • s *s S o'. A, *, i 1 1 s s s • 

menambahkan, jvU’li ijJuai <&idi aJLlUt ^ Jsi 

i 0 C.oj SsJliJi ajOJi ^ Jif 'J& cdJJi Ju 


FATHUL BAARI — 229 

kampungsunnah.org 



dtf JP 2JQJ| 



(Nabi &4 W'' keluar pada malam 


kedua dan mereka pun shalat bersamanya. Di pagi harinya, manusia 
menyebut-nyebut hal itu. Maka, orang yang hadir di masjid 
bertambah banyak pada malam ketiga. Nabi SA W keluar, lalu mereka 
pun shalat mengikuti shalatnya. Hingga pada malam keempat, masjid 
tidak mampu lagi menampung orang-orang yang hadir). Dalam 
riwayat Ibnu Juraij disebutkan, fiii jp Olf J»- (Hingga 

akhirnya masjid tidak mampu menampung orang-orang yang hadir). 
Sementara dalam riwayat Imam Ahmad dari Ma’mar, dari Ibnu 
Syihab disebutkan, ssp( J*~ S&i {Masjid pun penuh 

hingga sesak oleh orang-orang yang hadir). Imam Ahmad 
meriwayatkan pula melalui Sufyan bin Husain dengan lafazh, cJlT Cii 

fiil joi- 2iiijJt SllUi {Ketika pada malam keempat, masjid sesak 

oleh orang-orang yang hadir). 


^ {Namun beliau tidak keluar). Imam Ahmad memberi 
tambahan dalam riwayatnya dari Ibnu Juraij, Cl 

{Hingga aku mendengar manusia di antara mereka berkata. 


"Shalat!”). Dalam riwayat Sufyan bin Husain disebutkan, U 


{Mereka berkata, “Ada apa dengan beliau. ”). Sedangkan dalam 
hadits Zaid bin Tsabit seperti akan disebutkan nanti dalam 
pembahasan tentang Al I’thisham (berpegang teguh kepada ajaran 


agama), ^3* j j Z\ IjSj ijiiii {Mereka 


kehilangan suaranya dan mereka mengira beliau telah tidur, maka 
sebagian mereka berdehem-dehem agar Nabi SAW keluar menemui 
mereka). Kemudian di bagian pembahasan tentang Adab (tata krama) 
disebutkan, CCi {Maka mereka mengeraskan 


suara serta berjejal di dep 

r* 

o 9o // 




cJij j3 : Jli Cji {Ketika telah pagi, 


oelia 


bersabda, “Aku telah melihat (mengetahui) apa yang kalian 


230 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



/ ^ Pj -'O 

lakukan. ”) Dalam riwayat Uqail disebutkan, ^ e*>C<9 ^eH Uli 

j^bld U&J jj *j\i JjJ l£f : JlS p y-d {Ketika selesai shalat 


fajar, beliau menghadap manusia dan bersyahadat kemudian 
bersabda, “Amma ba’du, sesungguhnya tidak tersembunyi bagiku 
keadaan kalian. ”). Dalam riwayat Yunus dan Ibnu Juraij disebutkan, 
L&j J^J {Tidak tersembunyi bagiku urusan kalian, 'j. Lalu 


dalam riwayat Abu Salamah diberi tambahan, 


bjkhj u jia'i ji ijiiri 


{Lakukanlah di antara amalan ini apa yang kalian mampu). 
Sementara dalam riwayat Ma’mar dikatakan bahwa yang menanyakan 
kepada Nabi SAW pada pagi hari itu adalah Umar bin Khaththab. 


Saya tidak menemukan dalam satu pun jalur periwayatan hadits 
ini keterangan tentang jumlah shalat beliau pada malam-malam 
tersebut. Akan tetapi Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan 


dari hadits Jabir, dia berkata, DUaij Juj ps- 4»i 4it U t JLf 
jp- U3i ol iTjsrjj sLtSJt d* tjjji oliS’j OUi 


'"j » j j 

4ii u; riasi ia^i “Rasulullah SA W shalat mengimami 


kami di bulan Ramadhan sebanyak delapan rakaat kemudian beliau 
shalat Witir. Ketika malam berikutnya, kami pun berkumpul di masjid 
disertai harapan agar beliau SAW keluar menemui kami, hingga 
datang waktu pagi. Kemudian kami masuk dan berkata, “Wahai 
Rasulullah...'' 1 (Al Hadits). 


Apabila kisah ini masih dalam satu peristiwa dengan kisah 
sebelumnya, maka ada kemungkinan Jabir termasuk orang yang 
datang pada malam ketiga. Oleh karena itu, dia hanya menyebutkan 
apa yang terjadi selama dua malam itu. Demikian juga yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Anas, ^ 

* G * C* tS * * ** f ' x 0 ' J G^' J ° ' ' * * * g' 

clk*j US" Jp- j*ia .4-1^- c U flj Ca^ti tOUiij ^ p^'j 

p jjpti U jfS-l Cli {Biasanya Rasulullah SAW shalat di 


bulan Ramadhan, maka aku datang dan berdiri di sampingnya. Lalu 
datang orang lain dan turut shalat hingga mencapai jumlah yang 


FATHUL BAARI — 231 

kampungsunnah.org 



cukup banyak. Ketika beliau SAW merasakan hal itu, beliau 
meringkas shalatnya kemudian masuk ke tempat peristirahatannya). 
Namun, nampaknya ini adalah peristiwa yang lain dan berbeda dengan 
peristiwa di atas. 

O? (melainkan aku khawatir akan 



diwajibkan atas kalian). Secara lahiriah hal ini menyatakan bahwa 
perbuatan beliau SAW yang tidak keluar menemui para sahabatnya 
disebabkan kekhawatiran tersebut, bukan karena kondisi masjid yang 
telah penuh sesak oleh orang-orang yang shalat. 

• j, s * S * » 

'jKja 01 (akan diwajibkan atas kalian). Dalam riwayat 


Uqail dan Ibnu Juraij disebutkan, ( lalu kalian tidak mampu 

melakukannya), sementara dalam riwayat Yunus disebutkan, 

Lglp ijj^si JlJJi i%p [jPjS {Akan tetapi aku khawatir 


shalat malam akan diwajibkan atas kalian dan kalian tidak mampu 
melakukannya). Demikian pula dalam riwayat Abu Salamah yang 
disebutkan sebelum pembahasan tentang sifat shalat, L&s Ot 

Jlht (,Aku khawatir akan diwajibkan shalat malam atas 

kalian). Kalimat “ Kalian tidak mampu melakukannya ”, yakni terasa 
berat atas kalian hingga kalian meninggalkannya, padahal kalian 
masih mampu melakukannya. 


Makna lahiriah hadits tersebut adalah, bahwa Nabi SAW 
memprediksi akan diwajibkannya shalat malam secara beijamaah 
karena dilaksanakan terus-menerus, namun pendapat ini mengandung 
kemusykilan. Sebagian pengikut madzhab Maliki menjadikan hal ini 
sebagai 1 and asan kaidah mereka yang mengatakan; apabila seseorang 
telah memulai suatu amalan, maka ia wajib menyelesaikannya. Hanya 
saja sikap ini perlu dikaji lebih lanjut. Kemudian Al Muhib Ath- 
Thabari menjawab permasalahan ini dengan mengatakan; ada 
kemungkinan Allah mewahyukan kepada Nabi bahwa jika engkau 
melakukan shalat ini terus-menerus bersama mereka, niscaya Aku 


232 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



akan mewajibkannya kepada mereka. Maka, beliau menyukai 
keringanan bagi umatnya, sehingga tidak melaksanakannya terus- 
menerus. Beliau berkata pula, “Ada kemungkinan hal itu terbersit 
dalam hatinya, sebagaimana halnya ibadah yang beliau lakukan secara 
terus-menerus lalu Allah mewajibkannya.” 

Sebagian ulama mengatakan bahwa beliau SAW khawatir jika 
salah seorang di antara umat ini akan mengira bahwa shalat malam itu 
adalah wajib, disebabkan Nabi SAW melakukannya terus-menerus. 
Ini adalah pendapat Al Qurthubi, dia mengatakan, “Sabda beliau SAW 
‘Diwajibkan atas kalian ’, yakni kalian mengira hal itu adalah fardhu, 
maka ia pun menjadi wajib dengan sebab dugaan kalian itu. 
Sebagaimana halnya apabila seorang mujtahid menduga halal atau 
haramnya sesuatu, maka ia wajib mengamalkan sesuatu berdasarkan 
dugaannya itu.” Lalu Al Qurthubi berkata, “Ada pula yang 
mengatakan bahwa apabila Nabi SAW melakukan suatu perbuatan 
(kebaikan) secara terus-menerus dan manusia mengikutinya, niscaya 
akan diwajibkan atas mereka.” Akan tetapi pernyataan pada bagian 
akhir ini cukup jelas kelemahannya, karena Nabi SAW telah 
melakukan shalat sunah rawatib terus-menerus lalu diikuti oleh para 
sahabatnya, namun hal itu tidak diwajibkannya (kepada umatnya). 

Ibnu Baththal berkata, “Ada kemungkinan perkataan itu beliau 
ucapkan karena qiyamul-lail (shalat malam) adalah wajib baginya dan 
tidak wajib bagi umatnya, maka beliau SAW khawatir apabila keluar 
dan para sahabat shalat terus-menerus bersamanya niscaya Allah akan 
menyamakan hukum bagi umatnya dengan beliau SAW, karena 
hukum asal dalam syariat tidak membedakan antara Nabi SAW 
dengan umatnya dalam hal ibadah.” 

Dia berkata pula, “Ada kemungkinan beliau SAW khawatir 
apabila mereka melakukannya terus-menerus, niscaya mereka tidak 
mampu sehingga mereka berbuat maksiat karena tidak mengikuti 
beliau SAW.” 


FATHUL BAARI — 233 

kampungsunnah.org 



Kemudian Al Khaththabi mempertanyakan sebab yang 
melandasi kekhawatiran itu, padahal telah disebutkan dalam hadits 


Isra' bahwa Allah telah berfirman, U'-ti JjHt j!u Sl ja 


(Dia lima dan dia adalah lima puluh, tidak ada pergantian perkataan 
[ketetapan] di hadirat-Ku). Apabila telah ada jaminan tidak adanya 
penggantian, mengapa mesti ada kekhawatiran akan adanya 
penambahan? Pernyataan Al Khaththabi ini menolak semua pendapat 
yang telah disebutkan. Lalu Al Khaththabi menjawab persoalan ini, 
bahwa sesungguhnya shalat malam itu wajib bagi beliau SAW, dan 
perbuatan-perbuatan beliau yang bermuatan hukum syar’i wajib bagi 
umat untuk diikuti (maksudnya dalam hal ini adalah perbuatan yang 
terus menerus). Dari sini beliau SAW memilih untuk tidak keluar agar 
hal itu tidak masuk dalam kategori wajib ditinjau dari perintah untuk 
mengikuti Nabi SAW, bukan dari sisi penetapan kewajiban baru. Hal 
ini sama seperti seseorang yang mewajibkan kepada dirinya shalat 
nadzar, maka shalat itu menjadi wajib baginya. Hal ini tidak 
berkonsekuensi adanya penambahan kewajiban dalam syariat. 

Al Khaththabi juga mengatakan bahwa masih ada kemungkinan 
lain, yaitu sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan lima puluh 
kali shalat, kemudian Dia menggugurkan sebagian besarnya sebab 
syafaat Nabi SAW. Apabila umat telah kembali melakukan apa yang 
telah dimohonkan keringanan oleh Nabi SAW atas mereka, maka 
bukanlah perkara yang perlu diingkari bila Allah menetapkannya 
sebagai kewajiban atas mereka. Hal ini seperti sebagian orang yang 
menetapkan praktik kerahiban, lalu Allah SWT mencela kekurangan 
mereka dalam melakukannya. Allah SWT berfirman, “Lalu mereka 
tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. ” (Qs. Al 
Hadiid(57): 27) Nabi SAW khawatir bila keadaan mereka akan sama 
dengan keadaan orang-orang itu, maka beliau menghentikan 
amalannya sebagai rasa sayang atas umatnya. 

Kedua jawaban yang dikemukakan oleh Al Khaththabi ini telah 
diterima oleh sejumlah pensyarah Shahih Bukhari seperti Ibnu Al 
Jauzi. Pendapat ini sendiri dibangun atas dasar shalat malam 


234 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 



merupakan kewajiban bagi Nabi SAW dan kewajiban mengikuti 
beliau. Padahal, kedua masalah ini masih diperselisihkan. 


Selanjutnya Al Karmani memberi jawaban yang lain, yaitu 
sesungguhnya hadits Isra' mengindikasikan bahwa yang dimaksud 
dengan firman Allah SWT “Keputusan di hadirat-Ku tidak dapat 
diubah .” (Qs. Qaaf(5G): 29) adalah jaminan tidak adanya pengurangan 
dari lima kali (waktu) shalat, namun tidak berhubungan dengan 
masalah penambahan. Akan tetapi pelipatgandaan dalam firman-Nya 
“Dia lima dan dia adalah lima puluh’’'’ mengindikasikan pula tidak 
adanya penambahan, karena penggandaan tidak boleh kurang dari 
sepersepuluh. 

Sebagian ulama menolak pertanyaan ini dimana saat itu 
merupakan waktu yang memungkinkan terjadinya nasakh 
(penghapusan hukum) sehingga tidak ada halangan adanya 
kekhawatiran tersebut. Akan tetapi perkataan mereka ini juga kurang 
tepat, karena firman-Nya “Keputusan di hadirat-Ku tidak dapat 
diubah” adalah bentuk berita (khabar), sementara nasakh tidak 
termasuk berita. Tentu saja indikasi kalimat seperti itu tidak sama 
dengan kalimat “Puasalah kalian sepanjang masa”, karena dalam 
kalimat seperti ini boleh terjadi nasakh (penghapusan hukum). 


Allah SWT telah membukakan tiga jawaban lain; pertama, 
kemungkinan yang dikhawatirkan adalah ditetapkannya kewajiban 
qiyamul-lail (shalat malam), dalam arti menjadikan tahajjud di masjid 
secara berjamaah sebagai syarat sahnya shalat sunah di malam hari. 
Kemungkinan ini diindikasikan oleh sabda beliau SAW dalam hadits 
Zaid bin Tsabit, lyLai U J&- 

Sijst t/s? (Hingga aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. 


Seandainya diwajibkan, niscaya kalian tidak akan melakukannya, 
maka shalatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian). Beliau SAW 
melarang mereka berkumpul di masjid adalah sebagai rasa kasih 
sayang atas mereka bila hal itu dijadikan sebagai syarat. Di sisi lain, 
beliau mengizinkan mereka untuk melakukan shalat malam terus- 


FATHUL BAARI — 235 

kampungsunnah.org 



menerus di rumah masing-masing, disertai jaminan bahwa hal itu 
tidak akan diwajibkan. Kedua, kemungkinan kekhawatiran di sini 
dalam konteks bahwa shalat malam dijadikan sebagai fardhu kifayah, 
bukan fardhu ‘ain, sehingga kewajiban itu bukan tambahan atas shalat 
fardhu yang lima waktu. Bahkan ini sama seperti pandangan sebagian 
orang sehubungan dengan hukum shalat Id dan sepertinya. Ketiga , 
kemungkinan yang dikhawatirkan adalah diwajibkannya qiyam 
Ramadhan (shalat malam di bulan Ramadhan) secara khusus, dimana 
telah disebutkan pada hadits di bab ini bahwa hal itu teijadi di bulan 
Ramadhan. Sementara dalam riwayat Sufyan bin Husain disebutkan, 
'jejk <!)' (Aku khawatir bila diwajibkan atas 


kalian shalat malam di bulan ini). Dengan demikian, persoalannya 
menjadi jelas, karena shalat malam di bulan Ramadhan tidak terulang 
setiap hari sepanjang tahun, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai 
kewajiban tambahan atas shalat fardhu yang lima waktu. Namun 
menurut pendapat saya, bahwa jawaban paling tepat di antara ketiga 
jawaban ini adalah yang pertama, dan hanya Allah SWT yang lebih 
mengetahui mana benar. 


Pelajaran yang dapat diambil 

Dalam hadits bab ini terdapat sejumlah pelajaran -selain yang 
telah disebutkan- di antaranya: 

1. Disukainya shalat malam —khususnya di bulan Ramadhan— 
secara beijamaah, karena kekhawatiran yang disebutkan tidak 
ada lagi setelah Nabi SAW wafat. Oleh karena itu, maka Umar 
bin Khaththab mengumpulkan orang-orang untuk shalat dengan 
diimami Ubay bin Ka’ab, sebagaimana yang akan disebutkan 
dalam pembahasan tentang puasa. 

2. Bolehnya lari dari takdir Allah SWT menuju takdir Allah SWT 
yang lain, seperti yang dikatakan Al Muhallab. 


236 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




3. Seorang yang terpandang apabila melakukan suatu perbuatan 
yang berbeda dengan kebiasaannya, maka hendaknya ia 
menyebutkan alasan, hukum dan hikmahnya. 

4. Hadits ini juga menerangkan sikap zuhud Nabi SAW terhadap 
dunia, merasa cukup dengan yang sedikit, serta rasa sayang 
kepada umatnya. 

5. Hadits ini menjadi dalil tentang meninggalkan sebagian 
maslahat karena khawatir akan menimbulkan kerusakan serta 
mendahulukan maslahat yang lebih penting di antara dua 
maslahat yang ada. 

6. Juga merupakan dalil bolehnya bermakmum kepada orang yang 
tidak berniat menjadi imam. Tapi pendapat ini masih harus 
ditinjau kembali, 1 karena dalam hadits di atas tidak ada 
keterangan bahwa Nabi SAW tidak berniat menjadi imam, dan 
masalah niat tidak mungkin diketahui hanya dengan dugaan. 

7. Tidak ada adzan dan qamat dalam shalat-shalat sunah meski pun 
dilakukan secara beijamaah. 


6. Shalat Nabi SAW di Malam Hari 


% 

0 


Aisyah RA berkata, “Beliau SAW shalat hingga kedua kakinya 
bengkak.” 


1 Pendapat ini tidak tepat, yang benar adalah boleh bermakmum kepada seseorang yang tidak 
berniat untuk menjadi imam berdasarkan makna lahiriah hadits di atas. Juga berdasarkan 
hadits Ibnu Abbas ketika shalat bersama Nabi SAW pada malam beliau menginap di rumah 
bibinya, Maimunah. Demikian pula hadits-hadits lain yang disebutkan sehubungan dengan 
persoalan ini. Tidak ada perbedaan antara fardhu dan sunah, karena asal hukumnya adalah 
menyamakan antara keduanya kecuali apa yang disebutkan oleh dalil secara spesifik, 
sementara hal itu tidak ada di tempat ini sepanjang pengetahuan saya. Wallahu a'lam. 


FATHUL BAARI — 237 

kampungsunnah.org 




Jui oliC j\ oloJ \) J» jij j^p «3)1 


.l^£i Ixp o>1 Mil 


1130. Dari Ziyad, dia berkata, “Aku mendengar Al Mughirah 
RA berkata, ‘Sesungguhnya Nabi SAW biasa berdiri -atau shalat- 
hingga kedua kakinya atau kedua betisnya bengkak. Dikatakan 
kepadanya maka beliau bersabda, ‘ Apakah aku tidak ingin menjadi 
hamba yang bersyukur’.” 


Keterangan Hadits : 


Ziyad yang dimaksud adalah Ziyad bin Alaqah. Imam Bukhari 
mengutip hadits ini dalam pembahasan tentang Ar-Raqa'iq 
(kelembutan hati) dengan sanad, “Diriwayatkan dari Khallad bin 
Yahya dari Mis’ar, bahwa Ziyad bin Alaqah telah menceritakan 
kepada kami.” 

SlSC. j? etuii ( kedua kakinya atau kedua betisnya). Dalam 


riwayat Khallad disebutkan “Kedua kakinya”, tanpa ada unsur 
keraguan. 

d JtaJ {dikatakan kepadanya) Kalimat yang diucapkan tidak 

disebutkan, begitu juga nama orang yang mengucapkannya. Dalam 
tafsir Al Fath disebutkan, “Dikatakan kepada beliau, U dl) i»! ji- jj 

CiJJi j» pii {Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang 

terdahulu dan yang kemudian)”. Sedangkan dalam riwayat Abu 
Awan ah disebutkan, U* Lii&H :3j Jliji {Dikatakan kepadanya. 


“Apakah Anda membebani diri dengan hal ini?”). Lalu dalam hadits 
Aisyah dikatakan, eJJ "Ja- iii Jj^j U lui 21 cJ j» 


{Aisyah berkata kepadanya, ‘‘Mengapa engkau melakukan hal ini 
wahai Rasulullah, sementara Allah telah memberi ampunan 


238 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




untukmu?’ ’). Dalam hadits Abu Hurairah yang dinukil oleh Al Bazzar 
disebutkan, di) <5ii yii- Ji 0' 4 S 1 I j* 23s-l^- Dij ila :*J Jlis ( Dikatakan 


kepadanya, ‘‘Engkau melakukan hal ini sementara telah datang 
kepadamu (berita) dari Allah bahwa Dia telah memberi ampunan 
untukmu. ”). 


* * t ' " 't 

OjS'l "yil (tidakkan aku ingin menjadi ) Dalam hadits Aisyah, 

' o * ' ° t l 9 

OjTl 01 u-f l (Tidakkah aku senang menjadi [hamba yang bersyukur]). 

o> * ✓ * 

Lalu dalam hadits ini terdapat tambahan, aLsJ 'j£ Wi 


{Ketika beliau SAW menjadi gemuk, maka beliau shalat dengan 
duduk). Pada kalimat ini terdapat lafazh yang tidak disebutkan, 
seharusnya kalimat itu berbunyi, “Jika aku meninggalkan tahajjudku 
maka aku tidak menjadi hamba yang bersyukur”. Maknanya adalah, 
bahwa ampunan itu disebabkan oleh keberadaan tahajjud sebagai 
kesyukuran, maka bagaimana aku meninggalkannya. 


Ibnu Baththal berkata, “Dalam hadits ini terdapat keterangan 
bahwa seseorang boleh memilih ibadah yang berat, meski berdampak 
buruk bagi badannya. Karena apabila Nabi SAW melakukan hal itu 
padahal beliau telah mengetahui bahwa dosanya akan diampuni, lalu 
bagaimana dengan seseorang yang belum tahu akhir hidupnya, 
terlebih lagi mereka yang belum ada jaminan bahwa ia bukan 
penghuni neraka.” 


Akan tetapi, hal ini harus dipahami jika tidak menimbulkan 
kebosanan, karena keadaan Nabi SAW adalah paling sempurna 
sehingga beliau SAW tidak merasa bosan dalam beribadah kepada 
Tuhannya meski hal itu menimbulkan dampak buruk bagi dirinya. 
Bahkan telah dinukil melalui riwayat yang shahih bahwa beliau SAW 
bersabda, 5}CaJi ^ i j eVj {Dan dijadikan kesenangan di 


dalam shalat). Riwayat ini dikutip oleh An-Nasa'i dari hadits Anas. 
Jika selain beliau SAW khawatir akan merasa bosan, maka tidak 
selayaknya untuk memaksakan diri, dalam konteks inilah dipahami 
sabda beliau SAW, i°jUi J&- J-w Sl <&' Oli «Dj£ki U juMli j* iji£- 


FATHUL BAARI — 239 

kampungsunnah.org 



{Ambillah (kerjakan) amalan yang kalian mampu, karena 
sesungguhnya Allah tidak akan bosan hingga kamu merasa bosan)” 

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang adanya syariat 
shalat sebagai bentuk kesyukuran, dan syukur itu dapat diwujudkan 
dengan perbuatan sebagaimana dapat diwujudkan dengan ucapan, 
seperti firman Allah, “ Bekerjalah wahai keluarga Dawud untuk 
bersyukur (kepada Allah)” (Qs. Saba' [34]: 13) 

Imam Al Qurthubi mengatakan, orang yang bertanya mengira 
bahwa beliau SAW beribadah dengan susah payah kepada Allah SWT 
karena rasa takut akan dosa serta memohon ampunan dan rahmat-Nya, 
sementara orang yang dijamin telah diampuni tidak lagi membutuhkan 
hal-hal tersebut. Maka, Nabi SAW memberitahukan kepada mereka 
sebab lain yang mendorong seseorang untuk beribadah, yaitu sebagai 
bentuk rasa syukur atas ampunan serta nikmat yang diterima. 

Syukur adalah mengakui nikmat serta berkhidmat kepada 
pemberi nikmat. Untuk itu Allah SWT berfirman, “Dan sedikit sekali 
dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur. ” (Qs. Saba' [34]: 13) 

Dalam hadits di atas terdapat keterangan mengenai ijtihad Nabi 
SAW dalam beribadah dan rasa takut terhadap Tuhannya. 

Para ulama mengatakan, bahwa para nabi sangat takut kepada 
Allah, karena mereka mengetahui keagungan nikmat-Nya yang 
diberikan kepada mereka, dimana nikmat itu didapatkan tanpa suatu 
imbalan. Maka mereka mengerahkan seluruh kemampuan untuk 
beribadah kepada-Nya agar dapat memenuhi sebagian rasa syukur 
kepada-Nya, disertai kesadaran bahwa hak-hak Allah SWT tidak 
mungkin dipenuhi para hamba-Nya. 

Catatan 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Bukhari menukil 
hadits di atas untuk mengingatkan bahwa hukum shalat sepanjang 
malam tidak makruh, dan hadits tersebut tidak bertentangan dengan 


240 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




hadits-hadits yang memuat versi yang berbeda. Kedua versi itu dapat 
dipadukan bahwa Nabi SAW tidak terus-menerus melakukan shalat 
sepanjang malam, bahkan beliau SAW biasa shalat dan tidur, 
sebagaimana yang beliau atau Aisyah ceritakan. Adapun perbedaan 
tentang kewajiban qiyamul-la.il (shalat malam) akan dibahas dalam 
bab “Ikatan Syetan”, insya Allah. 


7. Orang yang Tidur Menjelang Fajar (Subuh) 


uj~*j 01 I U^-iP aJJI j tji aJJi -LP ^jP 

aIIp SjlS ,_Jj 5*>CaJi L-9-1 :aJ Ju> j*ila j Olp «&I 

( JJJl <_JwO ^*lT 015"j .3jl3 aJsI jl 

/ ✓ S’ S S’ 

o , „s** 

•• l*a " * " *' ** * I • , .ll 

.LajJ Jgju J L«^LjJ <CLl 


1131. Dari Abdullah bin Amr bin Ash RA bahwa Rasulullah 
SAW bersabda kepadanya, “ Shalat yang paling disukai Allah SWT 
adalah shalatnya Nabi Dawud alaihissalaam, dan puasa yang paling 
disukai oleh Allah SWT adalah puasanya Nabi Dawud. Beliau biasa 
tidur seperdua malam dan shalat sepertiganya, kemudian tidur lagi 
seperenamnya. Dan beliau berpuasa satu hari dan tidak berpuasa 
satu hari.” 


t. A > *' ( . J. | s s . t f / ✓ / / -y ^ ^ | „ ^ O y 6 ^ 

015 LbjJI (j;! I fS’ 4}il 'C *:>j <U£JlP cJL-a [ JIS O jjp 

S S J? 

blT ^ :°cilS jb* 

^ 5» s s ' % * s> * ' 

yg)l 


FATHUL BAARI — 241 

kampungsunnah.org 



.. li** ' 0 . £ 11 0 /o » j. >*- . />o » t - _ . /• J' o > & y > ''t,'* "" 

b| Ijli tjpy*-2 1 y) ljj^>-l JIS y, LjJj>- 

✓ x * 

^ ^ ^ ^ ^ i x ^ 

.j^Uai ^LS £- jCaJl £- 0 -* 


1132. Dari Masruq, dia berkata, “Aku bertanya kepada Aisyah 
RA, ‘Apakah amalan yang paling disukai Nabi SAW?’ Aisyah 
berkata, “Yang terus-menerus.” Aku berkata, ‘Kapan beliau biasa 
shalat?’ Aisyah berkata, ‘Beliau shalat ketika mendengar suara [ayam 
berkokok].” 

Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami, dia 
berkata, Abu Al Ahwash telah menceritakan kepada kami dari Al 
Asy’ats, dia berkata, “Apabila mendengar suara (ayam berkokok), 
beliau bangun dan shalat.” 


° ' r nJ' vli ° > z' i - i'" 0 11 •• i'' 0 '' •>» , * ' .i'' o y 

Lefeju oLaJI U v g ip 

.(£/, & %\ Jh> yji 


1133. Dari Aisyah, dia berkata, “Tidaklah beliau ketika 
menjelang fajar di sampingku melainkan dalam keadaan tidur.” 
Maksudnya, Nabi SAW. 


Keterangan Hadits : 

iisl jjJl iftCflji t>! (Shalat yang paling disukai Allah 

adalah shalat (Nabi) Dawud) Al Muhallab berkata, “Nabi Dawud 
alaihissalam membiasakan dirinya tidur di awal malam lalu bangun 
pada saat dimana Allah SWT menyerukan, ‘Adakah yang meminta, 
maka Aku memberi permintaannya'. Kemudian beliau tidur lagi pada 
malam yang tersisa untuk beristirahat dari rasa lelah karena shalat, dan 
inilah tidur menjelang fajar seperti yang dijadikan judul bab oleh 
Imam Bukhari, Cara ini lebih disukai karena lebih mencerminkan 
sikap mengasihani diri, karena khawatir akan merasa jenuh. 


242 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Sementara beliau SAW telah bersabda, ‘ Sesungguhnya Allah tidak 
bosan hingga kamu merasa bosan.' Allah ingin memberikan karunia 
terus-menerus serta kebaikan yang tidak pernah putus.” 

Cara seperti itu dikatakan lebih mencerminkan sikap sayang 
terhadap diri-sendiri disebabkan tidur setelah melakukan shalat dapat 
mengistirahatkan badan, atau menghilangkan dampak buruk akibat 
tidak tidur malam dan kelesuan. Hal ini berbeda dengan tidak tidur 
sampai subuh. Di samping itu, terdapat faidah lain, yakni menghadapi 
shalat Subuh serta dzikir-dzikir siang dengan penuh semangat. 
Perbuatan ini lebih terhindar dari sikap riya', sebab seseorang yang 
tidur di akhir malam akan bangun di pagi hari dengan muka yang 
berseri dan badan yang segar, sehingga lebih memungkinkan untuk 
menyembunyikan amalan yang telah dilakukan pada malam hari. 
Inilah hikmah yang disinyalir oleh Ibnu Daqiq Al Id. 

Telah dinukil bahwa makna sabda Rasulullah “ Shalat yang 
paling disukai ”, adalah orang-orang yang kondisinya sama seperti 
orang yang berbicara dengan Nabi SAW saat itu, yakni mereka yang 
merasa berat bangun malam. 

Sebaiknya hadits tersebut dipahami sebagaimana makna lahiriah 
dan keumumannya. Apabila terjadi kontradiksi antara maslahat dan 
mafsadat (kerusakan atau efek negatif), dan pengaruh setiap salah satu 
dari keduanya (anjuran maupun larangan) yang tidak dapat kita 
ketahui secara pasti, maka cara yang baik adalah menyerahkan 
persoalan kepada pembuat syariat, lalu memahaminya sebagaimana 
makna yang diindikasikan oleh lafazh tersebut. Wallahu a'lam. 

Catatan 

Ibnu At-Tin mengatakan, bahwa apa yang disebutkan di atas 
apabila dipahami sebagaimana makna lahiriahnya maka ia berlaku 
bagi seluruh umat. Sedangkan Nabi SAW telah diperintahkan oleh 
Allah SWT untuk melakukan shalat (ibadah) pada sebagian besar 
waktu malam. Allah SWT berfirman, “Hai orang yang berselimut 


FATHUL BAARI — 243 

kampungsunnah.org 




(Muhammad). Bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit 
(daripadanya). ” (Qs. Al Muzzammil [73]: 1-2) 


Namun pernyataan ini memiliki kejanggalan, sebab perintah 
tersebut telah di -nasakh (dihapus hukumnya) seperti yang akan 
dijelaskan. Dalam hadits Ibnu Abbas telah disebutkan, uCa> Otif Cii 

Jltib b jJy jf 

0 ' 

sebelumnya maupun sedikit sesudahnya). 

i» Li-ij (dan puasa yang paling disukai oleh 

Allah adalah puasa Nabi Dawud) Pembahasan mengenai hal ini sama 
seperti pembahasan terdahulu tentang shalat, dan penjelasan yang 
lebih mendetail akan disebutkan pada pembahasan tentang shiyam 
(puasa). 

... JlUl 'Jusi (Beliau tidur seperdua malam... dan 


Jlii jf jail (Ketika pertengahan malam, atau sedikit 


seterusnya). Dalam riwayat Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar seperti 
dalam riwayat Muslim disebutkan, aJJ Jlih ijai Is tjllh jLi iij* OlS' 

Z’ * z 

0 

«Jali» (Beliau biasa tidur separuh malam, kemudian shalat sepertiga 


malam setelah berlalu separahnya). Ibnu Juraij berkata, “Aku berkata 
kepada Amr bin Dinar, apakah Amr bin Aus yang mengatakan, 
‘Kemudian shalat sepertiga malam?’ Beliau menjawab, ‘Benar!’” 


Secara lahiriah, penetapan bahwa beliau SAW shalat sepertiga 

malam adalah penafsiran dari perawi. Dengan demikian, pada riwayat 

pertama terdapat idraj (kalimat perawi yang disisipkan dalam hadits). 

Namun ada kemungkinan pula bahwa Amr bin Aus menyebutkan hal 

itu melalui sanad- nya, sehingga tidak teijadi idraj. Dalam riwayat 

Ibnu Juraij terdapat faidah disebutkannya kejadian tersebut secara 

( * 

berurutan dengan lafazh ^ (kemudian) sebagai dalil yang membantah 

pendapat bahwa apabila seseorang tidur seperenam malam yang 
pertama, lalu shalat sepertiganya, kemudian tidur pada seperdua 
malam terakhir, maka ia telah melakukan Sunnah Nabi. 


244 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Catatan 


Ibnu Rasyid berkata, “Secara lahiriah konteks hadits Abdullah 
bin Amr sesuai dengan judul bab, tetapi bukan merupakan nash dalam 
masalah tersebut. Maka Imam Bukhari menjelaskannya dengan hadits 
ketiga, yakni perkataan Aisyah, ‘ Tidaklah beliau ketika menjelang 
waktu fajar di sisiku melainkan dalam keadaan tidur’.” 

Dalam Musnad Ath-Thayalisi sehubungan dengan hadits ini 
disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan suara adalah kokok ayam, 
karena biasanya ayam jantan berkokok pada tengah malam. Demikian 
yang dikatakan Muhammad bin Nashir. Untuk itu Ibnu At-Tin 
berkata, “Hal ini sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas ‘ Tengah malam 
atau sedikit sebelumnya maupun sedikit sesudahnya ’.” Namun Ibnu 
Baththal mengatakan, bahwa ayam jantan biasa berkokok pada 
sepertiga malam. Sedangkan Nabi Dawud alaihissalam sengaja 
memilih waktu dimana Allah SWT berseru “ Adakah yang 
meminta. ..”, demikian yang dikatakan Ibnu Baththal. 


Pelajaran yang dapat diambil 

1. Anjuran melakukan amalan secara berkesinambungan meski 
hanya sedikit. 

2. Bersikap pertengahan dalam ibadah dan tidak berlebihan, sebab 
yang demikian itu lebih menumbuhkan semangat dan 
melapangkan hati. 


Catatan 

Ibnu At-Tin mengatakan, “Perkataan Aisyah ‘ Melainkan dalam 
keadaan tidur’, yakni tidur miring, karena beliau mengatakan pada 
hadits lain, ‘ Apabila aku terjaga, maka beliau mengajakku berbicara. 
Namun bila tidak, maka beliau pun tidur miring’.” Perkataan ini 
ditanggapi oleh Ibnu Rasyid dengan mengatakan bahwa takwil seperti 
itu tidak diperlukan, karena konteks hadits sangat jelas menunjukkan 


FATHUL BAARI — 245 

kampungsunnah.org 






tidur yang sesungguhnya, dan juga menunjukkan bahwa hal itu 
dilakukan terus-menerus. Adapun apabila pada sebagian keadaan 
beliau tidak tidur, itu tidak berarti hadits di atas harus ditakwilkan 
demikian. Sehingga persoalan tersebut memiliki dua kemungkinan; 
pertama, memahami lafazh ‘tidur’ sebagai makna majaz (kiasan), 
kedua, umumnya beliau SAW tidur pada saat tersebut, meski pada 
sebagian waktu tidak demikian. Kemungkinan kedua ini nampaknya 
lebih tepat dan menjadi kecenderungan Imam Bukhari, sebab beliau 
memberi judul bab dengan perkataannya “Orang yang Tidur 
Menjelang Fajar”. Kemudian beliau menyebutkan sesudahnya bab 
“Orang yang Makan Sahur dan Tidak Tidur”. Di sini Imam Bukhari 
mensinyalir bahwa bulan Ramadhan dikecualikan dari bulan-bulan 
lainnya. Seakan-akan kebiasaan Beliau SAW menjelang fajar kecuali 
pada bulan Ramadhan, karena beliau menyibukkan diri dengan makan 
sahur pada akhir malam, kemudian keluar untuk melakukan shalat 
Subuh. 

Ibnu Baththal mengatakan bahwa Nabi SAW biasa tidur 
menjelang fajar selain dibulan Ramadhan. 


8. Orang yang Makan Sahur dan Tidak Tidur Sampai Shalat 

Subuh 




4u1p <3)1 <3)1 01 <UP <3)1 dJJC* oSlS 

s' " z' “ ✓ ✓ 

^ il£ xJ^j ^ i) ooif y '4jj 'fLj 

S' “ s' 

OlsT lH ei o*)Ca5l ^J\ «J.1<j 4-Ip <3)1 <a3)1 

' sfi s' S’ s' 

S jSj L* Lo ^j 


.4j I 


o o s' 1 9 5» 




246 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



1134. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik RA bahwasanya Nabi 
SAW dan Zaid bin Tsabit makan sahur. Ketika keduanya selesai. Nabi 
SAW berdiri untuk shalat lalu melakukan shalat. Kami berkata kepada 
Anas, “Berapa lama antara selesainya makan sahur dengan masuknya 
mereka dalam shalat?” Anas berkata, “Sama seperti waktu yang 
dibutuhkan oleh seseorang untuk membaca lima puluh ayat.” 


Keterangan Hadits : 


^jUaS 55LaJt ^jl] ^t3 jfl \k'j {dan ketika keduanya 


selesai, beliau berdiri untuk shalat lalu melakukan shalat). Hal ini 
sangat jelas menunjukkan judul bab. Shalat yang dimaksud adalah 
shalat Subuh, sedangkan yang sebelumnya adalah shalat (sunah) Fajar, 
sebagaimana yang telah dijelaskan. Pembahasan selanjutnya mengenai 
faidah hadits ini akan diterangkan pada pembahasan tentang shiyam 
(puasa). 


9. Lama Berdiri Dalam Shalat Malam 


Al £ LlL : JIS <£ Al Js\j 

?Llli C.J :di jJu Lili *>■ ilns J 3 ; '£ Jb' 1L3 <li 

* * " ' 

jJt-3 «fc 1\ yii >\j iisf 01 Lili : Jli 


1135. Dari Abu Wa'il, dari Abdullah RA, dia berkata, “Aku 
pernah shalat bersama Nabi SAW pada suatu malam, beliau tetap saja 
berdiri hingga aku ingin melakukan perbuatan yang buruk.” Kami 
berkata, “Apakah yang akan kamu lakukan?” Dia menjawab, “Aku 
ingin duduk dan membiarkan Nabi SAW (berdiri).” 


FATHUL BAARI — 247 

kampungsunnah.org 





^15 131 015^ j ^sl 01 <up <&l <UjA?~ ( j^ 

ii!jUL oli <jPy^>, jJOUl y* 


1136. Dari Hudzaifah RA bahwa Nabi SAW apabila berdiri 
untuk shalat Tahajjud di malam hari, beliau menggosok giginya 
dengan siwak. 


Keterangan Hadits : 

(Lama berdiri pada shalat malam). Demikian yang dinukil oleh 
kebanyakan perawi sedangkan dalam riwayat Al Hamawi dan Al 
Mustamli disebutkan, “Lamanya Shalat Malam”. Hadits yang 
disebutkan di sini sesuai dengan judul bab ini, dimana hadits itu 
menerangkan pelaksanaan shalat yang sangat lama, dan bukan sekedar 
menerangkan lamanya berdiri. Hanya saja lama pelaksanaan shalat 
berkonsekuensi lamanya waktu berdiri, sebab selain berdiri 
—misalnya ruku’— tidak lebih lama dari berdiri sebagaimana yang 
diketahui dari apa yang dilakukan Nabi SAW. Dalam hadits tentang 
gerhana disebutkan, <uC? j» (Beliau ruku’ hampir sama 

dengan lamanya berdiri). Hal serupa juga disebutkan dalam hadits 
Hudzaifah yang akan saya sebutkan. Lalu dalam hadits Aisyah 
dikatakan bahwa lama sujud yang dilakukan hampir sama dengan 
lama membaca lima puluh ayat, sementara pada selain riwayat ini 
disebutkan bahwa beliau SAW membaca pada saat berdiri lebih 
banyak daripada itu. 

Dalam hadits di atas terdapat keterangan bahwa Nabi SAW 
memilih untuk memperpanjang shalat malam. Ibnu Mas’ud adalah 
seorang yang kuat dan senantiasa mengikuti Nabi SAW. Tidaklah 
terbetik dalam dirinya keinginan untuk duduk, melainkan karena 
panjangnya shalat tersebut melebihi kebiasaan yang beliau lakukan. 


248 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




O ' • * 

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir, Jjk 5*>wd' Jiah 

ojiflj» {Shalat paling utama adalah yang lama berdiri [qunui]). 

Hadits ini dijadikan dalil tentang lamanya berdiri saat shalat. Akan 
tetapi ada kemungkinan yang dimaksud dengan lafazh “qunut” pada 
hadits Jabir adalah khusyu’. 

Sementara itu, sejumlah sahabat dan lainnya berpendapat bahwa 
banyaknya ruku’ dan sujud itu lebih utama. Maka Imam Muslim 
menukil sebuah riwayat yang berbunyi, J&Prh Jiil 

(Amalan paling utama adalah sujud yang banyak). Akan tetapi yang 
lebih tepat bahwa hal itu berbeda sesuai individu. 

Hadits di atas juga menyatakan bahwa menyelisihi gerakan 
imam termasuk perbuatan yang buruk. Di samping itu, terdapat 
keterangan tentang faidah mengetahui keadaan para sahabat, sebab 
para murid Ibnu Mas’ud tidak memahami makna perkataannya “Aku 
ingin melakukan perbuatan yang buruk ” hingga mereka bertanya 
kepadanya. Lalu Ibnu Mas’ud tidak mengingkari sikap mereka itu. 

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Hudzaifah bahwa 
beliau shalat bersama Nabi SAW di suatu malam. Saat itu Nabi SAW 
membaca surah Al Baqarah, Aali Imraan dan An-Nisaa' dalam satu 
rakaat. Apabila membaca ayat tentang tasbih, beliau SAW bertasbih, 
apabila membaca ayat permohonan, beliau SAW memohon, dan 
apabila membaca ayat perlindungan, beliau SAW mohon 
perlindungan. Kemudian lama ruku’ beliau sama seperti lamanya 
berdiri, lalu beliau berdiri kembali (i’tidal) sama seperti lamanya 
ruku’, kemudian sujud sama seperti lamanya berdiri (i’tidal). 
Pelaksanaan seperti ini butuh waktu sekitar dua jam, dan mungkin 
beliau mengisi malam itu seluruhnya dengan aktivitas ibadah. Adapun 
ibadah Nabi pada selain malam itu telah dijelaskan dalam hadits 
Aisyah, yakni beliau SAW shalat sepertiga malam dan tidak lebih dari 
sebelas rakaat. Tentunya hal ini berkonsekuensi terhadap panjangnya 
shalat yang dilakukannya. 


FATHUL BAARI — 249 

kampungsunnah.org 



Hadits Hudzaifah di bab ini telah disebutkan pada kitab 
thaharah (bersuci). Lalu Ibnu Baththal menanyakan alasan 
disebutkannya hadits tersebut di bab ini. Dia berkata, “Tidak ada 
kaitan hadits ini dengan judul bab, sebab bersiwak tidak menunjukkan 
lamanya shalat.” Dia juga mengatakan, kemungkinan hal ini adalah 
kesalahan penyalin naskah yang menulis hadits bukan pada 
tempatnya. Atau Imam Bukhari keburu meninggal dunia sebelum 
sempat mengedit kitabnya, karena di dalam kitab tersebut terdapat 
beberapa tempat -seperti di atas- yang mengindikasikan ke arah itu. 

Sedangkan Ibnu Rasyid berkata, “Ada kemungkinan Imam 
Bukhari mengisyaratkan bahwa menggunakan siwak telah 
menunjukkan kesempurnaan penampilan dan persiapan, dan itu 
berindikasi panjangnya shalat, sebab shalat yang singkat tidak 
membutuhkan persiapan yang sempurna seperti itu.” 

Ibnu Rasyid juga berkata, “Menurutku, Imam Bukhari 
memasukkan hadits Hudzaifah di bab ini karena disebutkan di 
dalamnya ‘Apabila berdiri untuk tahajjud’, yakni apabila berdiri 
untuk melakukan kebiasaannya. Sedangkan kebiasaannya itu sendiri 
telah dijelaskan dalam hadits lain. Lafazh tahajjud mengindikasikan 
keadaan tidak tidur di waktu malam, sementara tidak diragukan lagi 
bahwa bersiwak dapat membantu untuk menolak kantuk.” 

Al Badr bin Jama’ah mengatakan, bahwa maksud Imam Bukhari 
menyebutkan hadits Hudzaifah adalah untuk mengingatkan hadits 
Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 

Dia juga menyatakan, “Imam Bukhari tidak menyebutkan hadits 
itu dalam kitabnya, karena tidak memenuhi kriteria untuk 
dicantumkan dalam kitab shahih- nya. Mungkin dia hendak 
mengisyaratkan bahwa kejadian itu terjadi pada satu malam, atau 
menyinggung salah satu dari kedua hadits Hudzaifah untuk 
mengalihkan perhatian. Penjelasan yang lebih tepat adalah pendapat 
Ibnu Rasyid. Di samping itu, ada kemungkinan hadits Hudzaifah ini 
disebutkan pada bab tersendiri, namun bab tersebut terhapus dari 


250 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



naskah sehingga para penyalin naskah memasukkannya dalam bab 
sebelumnya.” 


10. Bagaimana Shalat Malam Nabi SAW, dan Berapa (rakaat) 
Biasanya beliau SAW Shalat Malam 


Al J y*'j 'J : JlS %r'j 0} : JlS C+* Al 'J»* Al J* Jp 
^r.ttall 'cJt* lili :Jl5 ?JlUl o^Ca 


1137. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, “Sesungguhnya 
seorang laki-laki berkata, ‘Wahai Rasulullah, bagaimanakah shalat 
malam?’ Beliau bersabda, ‘Dua-dua, apabila engkau khawatir (masuk 
waktu) subuh, maka laksanakan shalat witir satu rakaat ’.” 




ciir :jis ai j\ j* 

- ✓ ** fi * * 

. JJJL a*S"j o 


1138. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Shalat Nabi SAW 
adalah tiga belas rakaat, yakni di malam hari.” 


Al J yJj Jp 'C£* Al ’&jJp cJC : JlS J j* 

^ ci>p cJLjj :cJUS 'fLj &P Si! 


1139. Dari Masruq, dia berkata, “Aku bertanya kepada Aisyah 
RA tentang shalat Rasulullah SAW di malam hari, maka dia berkata, 
‘Tujuh, sembilan dan sebelas rakaat, selain dua rakaat fajar’.” 


FATHUL BAARI — 251 

kampungsunnah.org 



’ 9* i 


Al JL^ Oir r’cJUS A» ^ ^ 

.>2» &r^ ^ J\ 41.r^ S^p ^ jii ^ 


1140. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Nabi SAW biasa shalat di 
malam hari tiga belas rakaat termasuk witir, dan dua rakaat shalat 
fajar.” 


Keterangan Hadits : 


(.Bab bagaimana shalat malam Nabi SA W, dan berapa biasanya 
shalat malam) Imam Bukhari menyebutkan empat hadits di bawah 

o o 0 9+ 

bab ini. Hadits pertama adalah hadits Ibnu Umar, Jz* Jlil» 

(Shalat malam dua-dua). Hadits ini telah dijelaskan pada bagian awal 
pembahasan tentang witir dimana yang demikian lebih utama bagi 
umat, karena itu adalah jawaban beliau SAW atas pertanyaan yang 
diajukan kepadanya. Namun telah dinukil melalui riwayat yang akurat 
bahwa beliau biasa melakukan shalat dua rakaat-dua rakaat, dan 
kadang pula melakukan shalat malam sekaligus tanpa memisah- 
misahkannya dengan salam. 


Hadits kedua adalah hadits Abu Jamrah dari Ibnu Abbas, cilf 

5 'pde- 4iil (Biasanya shalat Nabi SA W di 

malam hari tiga belas [rakaat]), yakni pada malam hari. Imam 
Muslim dan Tirmidzi meriwayatkan dengan lafazh, dt M 

iiTj JlUi j» iJUaj 4lip (Biasanya Rasulullah SA W shalat 


di malam hari tiga belas rakaat). Penjelasan mendetail mengenai 
hadits ini juga telah disebutkan pada pembahasan tentang witir. 
Demikian pula dengan cara mengompromikan riwayat-riwayat yang 
kontradiksi. 


Hadits ketiga adalah hadits Aisyah melalui riwayat Masruq, dia 
berkata, 4uip d») <uit Jjl V%p ’Jz <2i» 'p?) cJil» 


252 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




# /# O ' s O S o & P* 

J^ji\ tSyf i ££-ij i^Lj) i£~j G4fa/ bertanya pada Aisyah 

tentang shalat Rasulullah SA W, maka beliau berkata, "Tujuh, 
sembilan, dan sebelas rakaat, selain dua rakaat fajar.”). 


Hadits keempat adalah hadits Aisyah, juga melalui jalur Al 
Qasim, ’f jJ' t&Sj £Jjii Jlllt ^Ap <»» ^JLp ^\ OlT 

* o o 

latS'jj (Nabi SAW biasa shalat malam tiga belas (rakaat), di 


antaranya adalah witir dan dua rakaat fajar). Dalam riwayat Imam 
Muslim dari jalur yang sama disebutkan, ff j oUTj fi-* cilS” 


ojlip Cj'N» dlLi (shalat beliau SAW adalah 


sepuluh rakaat, dan witir satu rakaat, serta shalat Fajar dua rakaat. 
Maka, yang demikian itu tiga belas rakaat). 


Adapun jawaban yang diberikan kepada Masruq, maksudnya hal 
itu teijadi pada waktu yang berbeda-beda. Kadangkala beliau SAW 
shalat tujuh rakaat, kadang sembilan rakaat, dan kadang pula sebelas 
rakaat. Sedangkan hadits Al Qasim dari Aisyah dipahami sebagai 
kebiasaan beliau SAW. Setelah lima bab akan disebutkan riwayat Abu 
Salamah dari Aisyah bahwa itu adalah jumlah maksimal shalat yang 
beliau SAW lakukan pada malam hari. Adapun lafazhnya, Jjj» OlT ti 

ifSs- \ fs- sff- 'i) dCa.Vj (Beliau tidak pernah melebihkan, baik di 

bulan Ramadhan maupun selainnya, dari sebelas rakaat). (Al Hadits). 
Di sini terdapat keterangan bahwa dua rakaat fajar tidak termasuk di 
antara yang sebelas itu, sehingga riwayat ini sesuai dengan riwayat Al 
Qasim. 


Adapun riwayat Az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, seperti akan 
disebutkan pada bab “Apa yang Dibaca pada Dua Rakaat Fajar” 
dengan lafazh, pfalb 13J ‘pj t&Sf j l'fSs- Jlllb 

s o 

fNCfA jIsiTj (Beliau biasa shalat di malam hari tiga belas rakaat, 


kemudian shalat apabila mendengar adzan subuh dua rakaat secara 
ringan) secara lahiriah menyelisihi riwayat terdahulu. Maka, ada 
kemungkinan beliau menambahkan pada shalat malam dua rakaat 


FATHUL BAARI — 253 

kampungsunnah.org 



sunah setelah Isya' (ba’diyah), karena shalat ini biasa beliau SAW 
lakukan di rumahnya. 


Imam Muslim menyebutkan melalui jalur Sa’ad bin Hisyam dari 
Aisyah, bahwasanya Nabi SAW memulai shalat malam dengan dua 
rakaat yang ringan. Pendapat ini menurutku lebih tepat, karena 
riwayat Abu Salamah yang menyatakan jumlah yang tidak lebih dari 
sebelas rakaat telah disebutkan cara pelaksanaannya, yakni “Beliau 
shalat empat rakaat kemudian empat rakaat, kemudian tiga rakaat”. 
Hal ini membuktikan bahwa riwayat yang membatasi sebelas rakaat 
tidaklah menyinggung tentang dua rakaat yang ringan, namun hal itu 
disebutkan dalam riwayat Zuhri. Di samping itu, tambahan dari 
seorang hafizh (ahli hadits) harus diterima. Dengan demikian, riwayat- 
riwayat yang ada dapat dipadukan. 


Kita mengingat kembali adanya shalat dua rakaat setelah witir, 
serta perselisihan apakah kedua rakaat itu termasuk shalat qabliyah 
(sunah sebelum) Subuh atau shalat tersendiri. Hal itu didukung oleh 
riwayat Imam Ahrriad dan Abu Daud dari riwayat Abdullah bin Abi 
Qais dari Aisyah dengan lafazh, c--»j pjl j»°y OlT 

’d— j* Slj jfl 'Jk\* {Beliau 


SAW biasa witir dengan empat dan tiga rakaat, enam dan tiga rakaat, 
delapan dan tiga rakaat, serta sepuluh dan tiga rakaat. Tidak pernah 
beliau witir lebih banyak dari tiga belas rakaat, dan tidak pula lebih 
kurang dari tujuh rakaat). Riwayat ini merupakan riwayat paling 
akurat yang saya dapatkan. Untuk itu, riwayat-riwayat yang saling 
kontradiksi dari Aisyah dapat dipadukan. 


Al Qurthubi mengatakan bahwa riwayat-riwayat Aisyah telah 
menimbulkan dilema tersendiri pada sejumlah ulama, hingga sebagian 
mereka mengatakan bahwa haditsnya mudhtharib. Namun pendapat 
ini dapat dibenarkan bila perawi yang menerima riwayat dari Aisyah 
hanya satu orang, atau beliau mengabarkan tentang satu keadaan. 
Sementara yang benar bahwa setiap satu versi yang disebutkannya 


254 — F THUL BAARI 

kampungsunnah.org 



adalah gambaran bagi satu keadaan tersendiri, sesuai dengan stamina 
saat itu dan sebagai penjelasan akan kebolehannya. 

Menurut saya, hikmah jumlah rakaat tidak lebih dari sebelas 
rakaat adalah bahwa shalat Tahajjud dan witir khusus untuk shalat 
malam. Sedangkan shalat-shalat fardhu di siang hari terdiri dari 
Zhuhur empat rakaat, Ashar empat rakaat dan Maghrib tiga rakaat 
yang merupakan witir shalat siang. Dengan demikian, terjadi 
kesesuaian antara shalat malam dengan shalat siang dari segi jumlah, 
baik secara global maupun terperinci. Adapun kesesuaian dengan 
riwayat yang menyatakan shalat malam tiga belas rakaat, adalah 
dengan memasukkan shalat Subuh pada shalat siang. 

11. Bangunnya Nabi SAW di Malam Hari Serta Shalat Malam 

yang Dihapus 




FATHUL BAARI — 255 


kampungsunnafi.org 



,<Lji>Jlj ^ti lio Aiil i_f^ ^ Jli '^l Joi jjl JlS 

" * ' 
o -f ^ J Q ' s J* s* o s *'' * J & S £ o*° / ^ / f S * * S 

.4JU j Oj^ojj J «ULsI^» wLi! cuT^aJI ollsl^. ;<Jli s-l^j 

/ / / 


Firman Allah Ta ’ala, “Hai orang-orang yang berselimut 
(Muhammad). Bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit 
(daripadanya), yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu 
sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Qur'an itu 
dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan 
kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu 
malam adalah lebih tepat (untuk khusyu) dan bacaan di waktu itu 
lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai 
urusan yang panjang (banyak).” (Qs. Al Muzzammil(73): 1-7) 

Firman-Nya, “Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak 
dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi 
keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) 
daripada Al Qur'an itu. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara 
kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka 
bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain 
lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah 
(bagimu) dari Al Qur'an itu dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan 
berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan 
apa saja yang kamu perbuat untuk diri kalian, niscaya kalian 
memperoleh (balasan)nya di hadirat Allah sebagai balasan yang 
paling baik dan paling besar pahalanya (Qs. Al Muzzammil(73): 
20 ) 

Abu Abdullah berkata; Ibnu Abbas RA berkata, “ Nasya'a 
artinya adalah berdiri dalam bahasa Habasyah. Sedangkan 
muwatha'atan lil qur'an, artinya adalah lebih sesuai dengan 
pendengaran, penglihatan, dan hati.” 


256 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



<UP 


ajlp Aiil A)l (J j OtS : <up Aiit j ciov* (j'**- 1 ' 

*. f S f. f S-> t t yy to yc t y ' , °. f S f. y *y e $,. y S . °'t y .y y 

<->' t Jf* fj-^j c4 ~? fj^ a o> O? (*- Lw J 

'y J <Ujlj Llya-o JJJl (j* j ol S-CZj 'y l)\S"J .Itji AXa Jte-AJ 'y 

✓ ✓ 

s i£ 

.ofj 'y} Qij 

.xii. y. jJii- ^f, in£- ZX 


1141. Dari Alias RA, dia berkata, “Biasanya Rasulullah SAW 
tidak puasa dalam suatu bulan hingga kami menyangka beliau tidak 
akan beipuasa di bulan itu. Dan, biasanya Rasulullah berpuasa hingga 
kami menyangka beliau tidak akan meninggalkan puasa di bulan itu 
sedikit pun. Tidaklah engkau ingin melihatnya di malam hari dalam 
keadaan shalat melainkan engkau akan melihatnya, dan tidak pula 
dalam keadaan tidur melainkan engkau akan melihatnya.” 

Diriwayatkan pula oleh Sulaiman dan Abu Khalid Al Ahmar 
dari Humaid. 


Keterangan Hadits : 


(Bab bangunnya Nabi SAW di malam hari dan shalat malam 
yang dihapus serta firman Allah, “Hai orang-orang yang berselimut 
[Muhammad]. ”). Sepertinya Imam Bukhari mensinyalir riwayat yang 
dinukil Imam Muslim melalui jalur Sa’ad bin Hisyam dari Aisyah, dia 
berkata, fiil b' aXk Jjf J> jdjl <i»i 01 

JJLUi yf jCas ejjlji sju yf\ ^ 4))i Jjli <£bi 

(Sesungguhnya Allah mewajibkan shalat malam pada awal 


surah ini -yakni firman-Nya, "Wahai orang-orang yang berselimut 
(Muhammad)”- maka Nabi bersama para sahabatnya melakukan 
shalat malam selama satu tahun hingga Allah SWT menurunkan di 


FATHUL BAARI — 257 

kampungsunnah.org 





akhir surah itu keringanan, maka jadilah shalat malam sebagai 
amalan sunah setelah sebelumnya adalah fardhu). 


Imam Bukhari tidak menukil hadits ini secara langsung, karena 
tidak memenuhi kriteria hadits yang dicantumkan dalam kitab shahih 
ini. Namun dia hanya menukil hadits Anas, karena di dalamnya 
terdapat lafazh, ’df) Cjf Vj isj'j Q-a* JIJJi ja o\ 'f s-OJ St OtTj 


(Dan tidaklah engkau ingin melihatnya di malam hari dalam keadaan 
shalat melainkan engkau akan melihatnya, dan tidak pula dalam 
keadaan tidur melainkan engkau akan melihatnya). Sesungguhnya 
hadits ini secara implisit menyatakan bahwa beliau SAW terkadang 
tidur sepanjang malam, yang berarti bahwa shalat tersebut hukumnya 
sunah. Karena bila kewajiban itu tetap berlaku, niscaya Nabi tidak 
pernah meninggalkannya. Dari sini tampaklah kesesuaian antara 
hadits dengan judul bab. 


Muhammad bin Nashr telah meriwayatkan dalam pembahasan 
tentang qiyamul-lail melalui jalur Simak Al Hanafi dari Ibnu Abbas 
sebagai penguat hadits Aisyah, bahwa lama antara penetapan 
kewajiban dan penghapusannya adalah satu tahun. Demikian pula 
dinukil dari Abu Abdurrahman As-Sulami, Al H asan, Ikrimah dan 
Qatadah dengan sanad yang shahih. Semua makna yang ada 
menjelaskan bahwa penetapan kewajiban shalat malam teijadi di 
Makkah, lebih dahulu daripada penetapan kewajiban shalat lima 
waktu di malam Isra' yang terjadi satu tahun sebelum hijrah menurut 
pendapat yang shahih. Imam Syafi’i menukil dari sebagian ulama 
bahwa akhir surah tersebut menghapus kewajiban shalat malam, 
kecuali apa yang mudah dilakukan berdasarkan firman-Nya, “ Maka 
bacalah yang mudah bagi kamu daripada Al Qur'an.” (Qs. Al 
Muzzammil(73): 20) Kemudian kewajiban yang mudah dilakukan 
dihapus lagi dengan kewajiban shalat lima waktu. Namun Muhammad 
bin Nashr mempertanyakan hal itu seperti yang telah disebutkan di 
awal pembahasan tentang shalat, demikian pula dengan tanggapan 
atas argumentasinya. 


258 — FATHTJL BAARI 

kampungsunnah.org 



Ringkasnya, pendapat beliau menyatakan bahwa ayat yang 
menghapus kewajiban shalat malam adalah ayat Madaniyah (turun 
setelah hijrah), padahal ini menyalahi pandangan kebanyakan ulama 
bahwa surah yang dimaksud adalah surah Makkiyyah (turun sebelum 
hijrah). Hanya saja Abu Ja’far An-Nahhas menyatakan bahwa surah 
Al Muzzammil tergolong surah Makkiyyah, kecuali ayat yang terakhir. 
Kemudian Muhammad bin Nashr mendukung pendapat ini dengan 
riwayat yang dinukil dari hadits Jabir RA, bahwa penghapusan 
kewajiban shalat malam terjadi ketika mereka berangkat bersama Abu 
Ubaidah dalam suatu pasukan yang teijadi setelah hijrah. Akan tetapi 
dalam sanad- nya terdapat perawi bernama Ali bin Zaid bin Jad’an 
yang dikenal sebagai perawi yang lemah. Adapun riwayat yang 
dinukil oleh Ath-Thabari melalui jalur Muhammad bin Thahla' dari 
Abu Salamah dari Aisyah, dia berkata, “ Nabi SAW membuat kamar 
dari tikar". Lalu beliau menyebutkan hadits yang telah disinggung 
pada lima bab yang lalu, yang menyebutkan, iOySlkj U 'j* 

Ji Dtj Asjil Oli {Lakukanlah dari amalan ini apa yang kalian 

mampu, karena sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah yang terus- 
menerus meskipun sedikit). Kemudian turun ayat ‘‘‘‘Wahai orang-orang 
yang berselimut .” (Qs. Al Muzzammil(73): 1) Maka ditetapkan shalat 
malam untuk mereka seperti shalat fardhu, hingga sebagian mereka 
ada yang membentangkan tali (di antara tiang masjid) untuk menahan 
dirinya (apabila merasa lelah). Ketika Allah melihat beban berat yang 
mereka pikul untuk mencari ridha-Nya, maka Allah menggugurkan 
(kewajiban) shalat malam kecuali bagi mereka yang ingin 
mengeijakannya. Hal ini berarti bahwa surah itu seluruhnya adalah 
Madaniyah. Hanya saja dalam sanad- nya terdapat perawi bernama 
Musa bin Ubaidah yang dikenal sangat lemah, sehingga riwayat yang 
dinukilnya seorang diri tidak dapat dijadikan dalil. Apabila riwayat 
tersebut shahih berarti telah teijadi apa yang dikhawatirkan oleh Nabi 
SAW, dimana beliau sengaja meninggalkan shalat malam bersama 
para sahabatnya karena khawatir akan diwajibkan atas mereka, 


FATHUL BAAJRI — 259 

kampungsunnah.org 



padahal hadits-hadits yang shahih menyatakan bahwa yang demikian 
itu tidak terjadi. Wallahu a'lam. 


* o ✓ y ^ K/ 

OTjfiJl Jjjj (Dan bacalah Al Qur'an dengan tartil). Yakni 


bacalah Al Qur'an dengan baik, yaitu memperjelas setiap huruf dan 
harakat- nya. Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Hafshah, &<* 

bf "J>( Vp J* 'j-'} & i' j- 


(Sesungguhnya Nabi SAW biasa membaca satu surah secara tartil 

hingga melebihi panjangnya surah yang terpanjang dalam Al 

Qur'an). 

«* * * * 

'j/y (perkataan yang berat), yakni Al Qur'an. Sedangkan 


dari Al Hasan disebutkan bahwa yang dimaksud adalah 
pengamalannya, demikian dinukil oleh Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan 

D * ' 

pula melalui jalur lain dari Al Hasan, dia berkata, f y pijlji J) yCii 

o 

aiQ3l (Berat dalam timbangan pada hari kiamat). Lalu ulama selain 


beliau menafsirkannya dengan beratnya wahyu saat diturunkan kepada 
beliau SAW, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang 
“Awal Mula Turunnya Wahyu”. 


LiJ Jti 01 (sesungguhnya bangun di 


waktu malam. Ibnu Abbas berkata, " Nasya'a adalah berdiri dalam 
bahasa Habasyah) Yakni makna firman Allah J3 adalah berdiri 


untuk shalat malam. Riwayat mu’allag dari Ibnu Abbas ini telah 
disebutkan beserta sanad -nya oleh Abd bin Humaid dengan sanad 
yang shahih dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 
“ Naasyi'atul-lail adalah bahasa Habasyah, nasya'a artinya berdiri.” 
Lalu diriwayatkan dari Abu Maisarah dan Abu Malik, serta 
diriwayatkan pula beserta sanad -nya oleh Ibnu Abi Hatim melalui 
jalur Abu Maisarah dari Ibnu Mas’ud yang senada dengan itu. 


Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa dalam Al 
Qur'an tidak ada sesuatu yang bukan bahasa Arab. Mereka berkata, 
“Apabila ada bahasa lain disebutkan dalam Al Qur'an, maka itu 


260 — FATHUL BAAJRI 

kampungsunnah.org 



hanyalah kesamaan antara dua bahasa.” Atas dasar pandangan jumhur, 
maka lafazh “Naasyi 'atul-lail ” adalah bentuk mashdar (kata keija 
tidak terikat oleh waktu) yang berasal dari kata ncisya 'a yang berarti 
bangkit atau berdiri. Atau ia adalah isim fa ’il (pelaku), dan maknanya 
adalah jiwa yang bangkit di malam hari, yakni orang yang bangkit dari 
tidurnya untuk beribadah. Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitab Al 
Gharibin bahwa setiap yang terjadi di malam hari dinamakan naasyi'. 
Sedangkan dalam kitab Al Majaz dikatakan, “Maknanya adalah 
bahwasanya saat-saat yang datang silih berganti di malam hari lebih 
terasa berat.” 


** * o* * s s ° * "* s s s 

o* «'/ ^ (Dan tidaklah engkau ingin 


melihatnya di malam hari dalam keadaan shalat... dan seterusnya) 
Yakni shalat dan tidur beliau SAW tidak sama antara satu malam 
dengan malam yang lain tanpa ada ketetapan waktu tertentu, sesuai 
dengan apa yang mudah baginya. Hal ini tidak bertentangan dengan 
perkataan Aisyah fti lij 015” (Dan beliau SAW biasa apabila 

mendengar suara (kokok ayam) maka beliau bangun ), karena Aisyah 
mengabarkan apa yang diketahuinya, dan beliau biasa melakukan 
shalat malam di rumah. Sedangkan berita dari Anas harus dipahami 
sebagai kejadian di luar itu. 


Dalam pembahasan tentang witir disebutkan. 


jr 


(Di setiap bagian malam beliau melakukan witir). Hal ini 
mengindikasikan bahwa Nabi SAW tidak mengkhususkan waktu 
tertentu di malam hari untuk melakukan shalat witir. 


FATHUL BAARI — 261 

kampungsunnah.org 



12. Ikatan Syetan di Tengkuk Seseorang Apabila Tidak Shalat 

Malam 


: Jli 4 IIp ajj! jip aJJ! Jjl Zs- 4&I 'J* 

JT jA 13^ <Jj 3^ ^Js- OljaySJi 4i*j 

Oli °o£ji 2wi ^ji Oli .jJ> j5 :oJ^ 

^ 'S 

* s s* t' ^ ^ 0^0 ^ o ^ »> D ^ O ^ 0 fji x ^ 

<^ r Ois’ UajyJ iflJiiP cJ^ol j^jW» Oli io-ULp cJbOl Q? jj 

.oScr 0 JSi yuf Nij 4 u J& 


1142. Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Nabi SAW bersabda, 
“Syetan akan mengikat tengkuk salah seorang di antara kamu apabila 
ia tidur dengan tiga ikatan. Ia menepukkan pada setiap ikatan; bagimu 
malam yang panjang, maka tidurlah. Apabila ia bangun dan berdzikir 
kepada Allah maka terbukalah satu ikatan. Apabila ia berwudhu, 
terbuka pula satu ikatan. Apabila ia shalat, terbukalah satu ikatan. 
Maka, di pagi hari ia penuh semangat dan segar. Jika tidak, niscaya di 
pagi hari perasaannya buruk dan malas.” 


. ✓ ' o.s . I ^ ti \ ' "O* o „s A y o ' 

o* ** 4jj ' <y. 6 y^ o* 

'S ^ ✓ 

J, j j, . o S. ^ r» ^|| • j t' ^ ✓ «' ». 11 f' \ - f. . £ t .'O ^ I, 

^Ujj 4*jaJ d)!J* 4 j 13 <U*lj *Jjj U*l I<jl5 uj^Jl 

'S ' ' w ' 

.<h 


1143. Dari Samurah bin Jundub RA, dari Nabi SAW tentang 
mimpi, beliau bersabda, “ Adapun yang dihancurkan kepalanya 
dengan batu adalah orang yang mengambil Al Qur 'an lalu 
mengabaikannya dan tidur [hingga] lalai (tidak melaksanakan) shalat 
wajib.” 


262 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Keterangan Hadits : 

(Bab ikatan syetan di tengkuk seseorang apabila tidak shalat di 
malam hari). Ibnu At-Tin dan selainnya mengatakan bahwa kalimat 
“Apabila tidak shalat ” menyalahi makna lahiriah hadits yang 
disebutkan di bab ini, karena secara lahiriah hadits-hadits itu 
menunjukkan bahwa syetan membuat ikatan pada orang yang shalat 
maupun yang tidak shalat. Hanya saja orang yang shalat ikatannya 
akan terlepas, berbeda dengan orang yang tidak shalat. 

Ibnu Rasyid menjawab, bahwa maksud Imam Bukhari adalah 
“Bab tetapnya ikatan syetan..dan seterusnya. Al Maziri mengatakan 
bahwa sikap Imam Bukhari ini dapat dilegitimasi dengan mengatakan 
bahwa maksudnya adalah berlangsungnya ikatan tersebut di tengkuk 
seseorang karena meninggalkan shalat. Seakan-akan beliau 
mengategorikan orang yang terlepas ikatannya itu seperti tidak pernah 
diikat. Demikian perkataan Al Maziri. 

Ada kemungkinan bahwa shalat yang dimaksud dalam judul bab 
adalah shalat Isya', maka seharusnya kalimat itu berbunyi “ Apabila 
belum melakukan shalat Isya'”. Seakan-akan Imam Bukhari 
berpendapat bahwa syetan melakukan hal itu hanya pada orang yang 
tidur sebelum shalat Isya', berbeda dengan orang yang telah 
melaksanakannya, khususnya dengan beijamaah. Inilah rahasia beliau 
menyebutkan hadits Samurah setelah hadits tadi, karena di dalamnya 
terdapat perkataan “ Dan tidur [hingga] lalai (tidak melaksanakan) 
shalat wajib”. 

Bukan suatu cela atas beliau karena telah menyebutkan bab ini 
di antara pembahasan tentang shalat malam, sebab hal ini dapat 
dijelaskan dengan mengatakan bahwa kemungkinan Imam Bukhari 
ingin menjelaskan kekeliruan sebagian orang yang memahami hadits 
ini dengan shalat malam. Di samping itu, beliau telah menyebutkan 
pada sebagian jalur periwayatan hadits Samurah secara mutlak tanpa 
membatasi dengan shalat wajib. Sepertinya Imam Bukhari hendak 
mensinyalir kesalahan orang yang menggunakan hadits di atas sebagai 


FATHUL BAARI — 263 

kampungsunnah.org 




hujjah akan wajibnya shalat malam, karena hadits yang mutlak (tanpa 
batasan) harus dipahami dalam konteks hadits muqayyad (yang 
memiliki batasan), sementara adanya ancaman merupakan tanda suatu 
kewajiban. 

Setelah itu, saya menemukan makna yang sama seperti 

kemungkinan di atas oleh Syaikh Waliyuddin Al Malawi, lalu beliau 

mendukungnya dengan hadits yang telah saya sebutkan berupa hadits 

* 

Samurah. Pandangan ini didukung oleh riwayat dari Nabi SAW, j* 01 

'duiai fii OlT {Sesungguhnya orang yang 

shalat Isya' dengan berjamaah sama seperti orang yang shalat 
separuh malam). Sementara shalat malam itu dianggap telah 
dilakukan oleh seorang mukmin apabila ia mengeijakan shalat pada 
sebagian malam. Dengan demikian, dapat dibenarkan bahwa orang 
yang shalat Isya' berjamaah berarti telah melakukan qiyamul-lail 
(shalat malam). Lalu ikatan tersebut terlepas dengan sebab shalat 
malam, maka orang yang shalat Isya' beijamaah sama dengan orang 
yang shalat malam dalam hal terlepasnya ikatan syetan. 

Kesesuaian ini tidak tampak oleh Al Ismaili, sehingga dia 
mengatakan bahwa maksud membelakangi Al Qur'an bukanlah 
meninggalkan shalat di malam hari. Tapi, yang sangat mengejutkan 
adalah bagaimana beliau hingga lalai memperhatikan akhir hadits 
yang mengatakan, “Dan tidur [hingga] lalai (tidak melaksanakan) 
shalat wajib ” Wallahu a'lam. 

e* 

OUaTiJl (Syetan). Seakan-akan yang dimaksud adalah jenisnya, 

dan yang melakukan hal itu mungkin saja syetan pendamping atau 
selainnya. Namun ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah 
pemimpin syetan, yaitu iblis, dan boleh saja hal itu dinisbatkan 
kepadanya disebabkan ia yang memerintahkan dan mengajak kepada 
yang demikian itu. Oleh sebab itu, maka Imam Bukhari menyebutkan 
kembali hadits ini di bab “Sifat Iblis” pada pembahasan tentang awal 
mula penciptaan. 


264 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



(tengkuk salah seorang di antara kamu ) Makna 

lahiriah dari perkataannya “ Salah seorang di antara kamu ” berlaku 
umum bagi orang-orang yang diajak berbicara, serta orang-orang yang 
seperti mereka. Namun bisa saja dikecualikan darinya orang-orang 
yang telah disebutkan, serta mereka yang telah dijamin terpelihara dari 
syetan seperti para nabi. Demikian pula mereka yang tercakup dalam 
firman-Nya, “ Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan 
bagimu atas mereka (Qs. Al Israa'(17): 65) Juga seperti mereka 
yang membaca ayat kursi saat hendak tidur, karena telah disebutkan 
dalam riwayat bahwa orang seperti itu teijaga dari syetan hingga 
datang waktu Subuh. Sehubungan dengan ini terdapat satu 
pembahasan yang akan saya sebutkan di bagian akhir penjelasan 
hadits ini. 

LijiaJ {menepuk), yakni menepuk dengan tangannya pada setiap 

ikatan untuk memperkokoh ikatan dengan mengucapkan perkataan 
tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa makna “menepuk” adalah 
menutup indera orang yang tidur agar tidak terbangun. Di antara 
makna seperti ini adalah firman Allah SWT, {Kami 

tutup telinga mereka), yakni Kami halangi indera mereka agar tidak 
ada sesuatu yang masuk ke dalam telinga mereka supaya tidak 

J' s 

terbangun. Dalam hadits Abu Sa’id disebutkan, Wr* f'■S U 

* 

{Tidaklah seseorang yang tidur melainkan diikatkan 

* ' 

pada anak telinganya tali yang berbuhul). (Diriwayatkan oleh Al 
Mukhlis dalam kitabnya Al Fawa 'id). Kemudian dalam riwayat Sa’id 
bin Manshur dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Umar disebutkan, u 

j' 8 S' ^ c ~ i* o f j' ,jj jj j-e f . (i e ». . j- t* " * j-o f f . t T 

te '^ ij& J j {Tidaklah 

seseorang yang berada di waktu pagi tanpa melakukan shalat witir 
melainkan di kepalanya terdapat tali yang panjangnya tujuh puluh 
hasta). 


FATHUL BAARI — 265 


kampungsunnah.org 



Jjjt dDp (.Bagimu malam yang panjang). Dengan 

ucapannya ini syetan bermaksud menunda-nunda seseorang untuk 
bangun tidur guna melakukan shalat. Para ulama berbeda pendapat 
mengenai ikatan ini. Sebagian mereka mengatakan bahwa ikatan 
tersebut sebagaimana hakikatnya, yaitu seperti buhul penyihir yang 
dihembuskan kepada korbannya. Kebanyakan yang melakukannya 
adalah wanita, dimana salah seorang mereka mengambil benang 
kemudian membuat buhul (ikatan) dengan dibacakan mantera sihir. 
Lalu orang yang disihir pun merasakan pengaruhnya, seperti firman 
Allah SWT, “ Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang 
menghembus pada buhul-buhul.” (Qs. Al Falaq(113): 4) Atas dasar 
ini maka ikatan tersebut adalah sesuatu yang ditempatkan di tengkuk, 
bukan tengkuk itu sendiri. 


Selanjutnya, apakah ikatan itu terletak di rambut kepala atau di 
tempat lainnya? Kemungkinan yang lebih tepat adalah di tempat 
lainnya, karena tidak semua orang memiliki rambut. Hal ini didukung 
oleh keterangan yang disebutkan pada sebagian jalur periwayatan 
hadits itu, dimana dinyatakan bahwa pada setiap kepala anak cucu 
Adam terdapat tali. Dalam riwayat Ibnu Majah dan Muhammad bin 
Nashr melalui jalur Al Hasan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW 
disebutkan, O Jl» Oli (Di tengkuk salah 


seorang di antara kamu terdapat tali yang terdiri dari tiga ikatan). 
Sementara dalam riwayat Imam Ahmad melalui Al Hasan dari Abu 

Hurairah RA disebutkan dengan lafazh, J.f%> f-i) ^ lij 

* ' * " 

(Apabila salah seorang di antara kamu tidur, maka diikatkan pada 

kepalanya dengan tali). Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah serta Ibnu 

Hibban dari hadits Jabir, dari Nabi SAW, 4^*3 Slj J'i j* U 

* 

* * 

j»jr (Tidaklah seseorang, baik laki-laki atau wanita 


melainkan di atas kepalanya ada tali yang terikat saat tidur). Riwayat 
senada disebutkan pula dalam kitab Ats-Tsawab oleh Adam bin Abi 
Iyas dari Mursal Al Hasan dan selainnya. Sebagian ulama memahami 
dari hadits Jabir bahwa ikatan itu senantiasa ada, akan tetapi hal ini 


266 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



tertolak dengan keterangan bahwa ikatan itu terlepas sebab melakukan 
shalat. Konsekuensinya, ikatan tersebut harus diulangi kembali. 

Ulama lain mengatakan bahwa makna hadits itu hanyalah 
berbentuk kiasan, yaitu menyamakan perbuatan syetan terhadap orang 
yang tidur dengan perbuatan tukang sihir terhadap orang yang disihir. 
Oleh karena tukang sihir menguasai orang yang disihimya dengan 
ikatan-ikatan yang dibuatnya, demikian halnya apa yang dilakukan 
syetan terhadap orang yang tidur. Sebagian lagi mengatakan bahwa 
yang dimaksud adalah mengikat hati dan mengarahkannya kepada hal 
lain, seakan-akan syetan senantiasa membisikkan bahwa malam masih 
panjang, sehingga orang itu malas bangun. Sedangkan terbukanya 
ikatan merupakan kiasan tentang pengetahuan syetan akan 
kebohongan apa yang dibisikkannya. Ada pula yang mengatakan 
bahwa lafazh aqdu (ikatan) merupakan kiasan atas sikap syetan yang 
menghalangi orang yang tidur dengan ucapannya tersebut. Makna ini 
dapat kita temukan seperti dalam kalimat olijjp, yakni aku 

menghalangi seseorang dari istrinya. 

Sebagian ulama mengatakan, “Maksud tiga ikatan itu adalah; 
makan, minum dan tidur. Karena, orang yang banyak makan dan 
minum akan banyak pula tidur.” Akan tetapi pandangan ini dianggap 
sebagai sesuatu yang tidak mungkin oleh Al Muhib At-Thabari, 
karena hadits tersebut menyatakan bahwa ikatan itu terjadi pada waktu 
tidur, maka tentu yang dimaksud adalah sesuatu yang lain. 

Al Qurthubi berkata, “Hikmah dicukupkannya tiga ikatan, 
adalah karena umumnya manusia teijaga saat menjelang fajar. Apabila 
kebetulan orang itu kembali lagi akan tidur tiga kali, maka tidaklah ia 
selesai dari tidur ketiga melainkan telah siang.” Sedangkan Al 
Baidhawi berkata, “Pembatasan pada tiga ikatan bisa saja untuk 
penegasan, atau mungkin syetan hendak mencegah manusia dari tiga 
hal; dzikir, wudhu dan shalat. Seakan-akan syetan menghalangi 
manusia melakukan setiap salah satu dari ketiga hal tersebut dengan 
satu ikatan yang ia buat di kepala. Ikatan itu ditempatkan khusus pada 


FATHUL BAARI — 267 

kampungsunnah.org 



tengkuk, karena tengkuk merupakan sumber kekeliruan serta basis 
kekuatan syetan sehingga seseorang antusias dalam menyambut 
ajakannya.” 

^ s 

eJip {terlepas ikatan-ikatannya), yaitu dengan mengguna¬ 
kan lafazh jamak (Ji£). Tidak ada perbedaan mengenai lafazh ini 

dalam semua riwayat Imam Bukhari, akan tetapi pada sebagian perawi 
kitab Al Muwaththa' menggunakan lafazh tunggal (Sjap). Hal ini 

didukung oleh riwayat Imam Ahmad yang telah disinggung, isi '/s 0\i 

Sdldi cJiU g i { JLp Dij c<Qbli cJiUsi Oli cJlkii {Apabila 

ia berdzikir kepada Allah, maka terlepaslah satu ikatan; apabila ia 
berdiri dan wudhu, terlepas ikatan kedua; dan apabila ia shalat, 
terlepas ikatan ketiga). Seakan-akan hal ini dipahami dalam konteks 
yang umum, yakni mereka yang tidur dengan berbaring sehingga perlu 
melakukan wudhu saat terjaga, maka untuk setiap perbuatan yang 
dilakukannya telah melepaskan satu ikatan. Sedangkan lafazh pertama 
didukung oleh riwayat yang akan disebutkan pada bagian kitab “Awal 

i s > 

Mula Penciptaan” melalui jalur lain dengan lafazh, \ ©iip {semua 
ikatan). 

Dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Uyainah, dari Abu Az- 
Zinad, disebutkan dengan lafazh, aiiJi c~&Ji {terlepaslah ikatan- 

ikatan). Makna lahiriah riwayat-riwayat ini menyatakan bahwa ikatan- 
ikatan tersebut hanya terlepas karena shalat. Ini berlaku pula pada 
seseorang yang tidak perlu lagi untuk bersuci, seperti seseorang yang 
tidur dengan kondisi tetap 1 kemudian terjaga, lalu shalat tanpa terlebih 
dahulu berdzikir dan bersuci. Sesungguhnya shalat telah cukup 
baginya untuk melepaskan semua ikatan itu, karena shalat 
mengharuskan adanya wudhu dan mencakup pula dzikir. Atas dasar 
ini, maka makna sabdanya ‘‘‘‘Apabila ia shalat, maka terlepaslah 

1 Pendapat ini kurang tepat, yang benar bahwa tidur membatalkan wudhu meskipun orang 
yang tidur berada pada kondisi yang tetap. Hal ini didasarkan pada hadits Shafwan, “Akan 
tetapi dengan sebab buang air besar, kencing dan tidur." Wallahu a'lam. 

268 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




semua ikatan ” itu jika yang dimaksud adalah orang yang tidak butuh 
lagi untuk bersuci, maka konteksnya cukup jelas berdasarkan apa yang 
telah kami sebutkan. Namun jika yang dimaksud adalah orang yang 
harus bersuci terlebih dahulu, maka maknanya adalah terlepaslah tiap- 
tiap ikatan, atau semua ikatan itu dianggap terlepas dengan 
terlepasnya ikatan yang terakhir. Sementara dalam riwayat Imam 
Ahrnad yang telah disinggung dikatakan, “ Apabila ia berdiri lalu 
berdzikir kepada Allah, terlepas satu ikatan; apabila ia berdiri lalu 
wudhu, terlepas ikatan kedua; dan apabila ia shalat, terlepaslah 
ikatan ketiga” Hal ini dipahami dalam konteks yang umum, yakni 
mereka yang tidur dengan posisi terlentang sehingga butuh wudhu 
kembali saat bangun tidur, maka untuk setiap perbuatan dapat 
melepaskan satu ikatan. 

(perasaannya baik ) Karena kegembiraannya mendapat 

taufik Allah SWT untuk melakukan ketaatan kepada-Nya, serta pahala 
yang dijanjikan-Nya, dan juga karena terlepasnya ikatan-ikatan 
syetan. Demikian suatu pendapat mengatakan. Namun yang nampak 
dari hal ini bahwa pada shalat malam terdapat rahasia tersendiri dalam 
menyenangkan jiwa meski seorang yang shalat tidak dapat meresapi 
apa yang diucapkannya, demikian pula sebaliknya. Makna inilah yang 
disinyalir dalam firman-Nya, “ Sesungguhnya bangun di waktu malam 
adalah lebih tepat dan bacaan di waktu itu lebih berkesan ” (Qs. Al 
Muzzammil(73): 6) 

Sebagian ulama menarik kesimpulan hukum ( istimbath ) bahwa 
orang yang telah melakukan hal itu satu kali kemudian kembali tidur, 
maka syetan tidak mengikatnya kembali. Namun sebagian ulama 
mengecualikan —di antara orang-orang yang bangun, berdzikir, 
wudhu dan shalat— mereka yang perbuatannya itu tidak 
menghalanginya untuk melakukan perbuatan keji, bahkan ia selalu 
melakukannya. Tetapi seharusnya dibedakan antara orang yang 
melakukannya disertai penyesalan dan taubat serta tekad untuk 
berhenti dengan orang yang melakukannya tanpa rasa menyesal. 


FATHUL BAARI — 269 

kampungsunnafi.org 



Uij (.Ma tidak, niscaya di pagi hari 

s s s 

perasaannya buruk), yakni karena meninggalkan kebaikan yang biasa 

dilakukannya. Demikian salah satu pendapat menyebutkan, 

0 

sebagaimana yang telah disebutkan. Sedangkan perkataannya, 

(jika tidak maka di pagi hari), secara lahiriah bahwa orang yang 

tidak melakukan ketiga hal tersebut (dzikir, wudhu dan shalat) 
termasuk dalam golongan orang-orang yang perasaannya buruk. 
Apabila ia melakukan sebagiannya, maka kondisinya juga demikian, 
hanya saja kadar ringan dan beratnya berbeda. Orang yang telah 
berdzikir kepada Allah SWT niscaya perasaannya akan lebih ringan 
dibanding orang yang tidak berdzikir. 


Kami telah meriwayatkan di juz ketiga bagian awal dari hadits 

0 0 ^ V O X 

Al Mukhlis, dari Abu Sa’id, yang telah disinggung, ci*Ji ^li Oli 


cv' Cai. tiejsi Olj "J&Z' JiiSi (Apabila ia 


berdiri lalu shalat, maka terlepaslah ikatan-ikatan semuanya; dan 
apabila ia bangun namun tidak berwudhu dan tidak pula shalat, maka 
di pagi hari ikatan-ikatan itu akan tetap seperti semula). 


Lalu Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa celaan ini khusus bagi 
mereka yang tidak melakukan shalat, bahkan menyia-nyiakannya. 
Adapun orang yang telah menjadi kebiasaannya melakukan shalat 
wajib atau shalat sunah di malam hari, lalu ia dikalahkan oleh rasa 
kantuk dan tidur, maka Allah SWT menuliskan untuknya pahala shalat 
sebagai sedekah baginya. 


Lanjut Ibnu Abdil Barr, “Sebagian orang mengklaim bahwa 
hadits ini bertentangan dengan sabda beliau SAW, Jii'a#-! jJjij 'i 

o 

(Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan 


perasaanku buruk). Akan tetapi sebenarnya tidaklah demikian, karena 
yang dilarang adalah menisbatkan perkara itu kepada dirinya, sebab 
ucapan itu termasuk hal yang tidak disukai. Sedangkan hadits di atas 
adalah celaan bagi mereka yang melakukan hal-hal yang menjurus ke 


270 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



arah itu, dan masing-masing dari kedua hadits itu memiliki konteks 
tersendiri.” 

Sementara Al Baji mengatakan, bahwa dalam kedua hadits itu 
tidak ada perselisihan, karena beliau SAW melarang untuk 
menisbatkan perasaan buruk kepada diri sendiri —karena lafazh Al 
Khabts (buruk) bermakna kerusakan agama— lalu Nabi SAW 
menyifati sebagian amalan dengan sifat seperti itu untuk menjauhkan 
orang dari perbuatan itu. 

Saya katakan, bahwa pokok permasalahan ini adalah beliau 
SAW telah melarang menisbatkan lafazh Al Khabts (buruk) kepada 
diri sendiri. Maka, semua yang dilarang oleh syariat untuk dinisbatkan 
kepada diri sendiri dilarang pula untuk dinisbatkan kepada mukmin 
yang lain. Padahal Nabi SAW telah menyifati orang yang tidak 
bangun shalat dengan sifat seperti itu, maka konsekuensinya kita 
boleh memberikan sifat itu karena mencontoh Nabi SAW. Akan tetapi 
masalah ini dapat dibedakan bahwa dilarangnya penisbatan itu jika 
tidak ada sebab lain yang mengharuskannya, seperti memberi 
peringatan dan menjauhkan manusia darinya. 

Catatan 

Pertama, penyebutan kata “malam” dalam perkataannya, 
“Bagimu malam yang panjang”, secara lahiriah khusus berlaku bagi 
orang yang tidur malam. Tetapi tidak tertutup kemungkinan berlaku 
pula bagi orang yang tidur siang, seperti tidur pada musim dingin. 
Terlebih lagi bila dikaitkan dengan tafsir Imam Bukhari yang 
menyatakan bahwa yang dimaksud adalah shalat-shalat wajib. 

Kedua, Ibnu Al Arabi mengklaim bahwa Imam Bukhari hendak 
mengisyaratkan akan wajibnya shalat malam berdasarkan 
perkataannya “ Syetan mengikat...” Namun perkataan ini kurang 
tepat, sebab Imam Bukhari telah menegaskan pada bab kelima dalam 
pembasahan tentang tahajud, dengan mengatakan, ‘"''Tanpa 
diwajibkan”. Lalu apa yang disebutkan terdahulu bahwa beliau 


FATHUL BAARI — 271 

kampungsunnah.org 




memahami shalat di sini sebagai shalat wajib, telah menolak pendapat 
Ibnu Al Arabi. Saya tidak melihat pendapat yang mewajibkan shalat 
malam kecuali penukilan dari sebagian tabi’in. 

Ibnu Abdul B air berkata, “Sebagian tabi’in mengeluarkan 
pendapat yang ganjil, dimana ia mewajibkan qiyamul-lail (shalat 
malam) meski sekedar waktu yang dibutuhkan seseorang untuk 
memerah susu seekor kambing. Adapun pendapat yang dipegang 
jumhur ulama adalah bahwa shalat malam hukumnya sunah.” 

Selain beliau, telah dinukil pendapat yang sama dari Al Hasan 
dan Ibnu Sirin. Sedangkan pendapat Al Hasan yang kami temukan 
adalah apa yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr serta 
selainnya, dimana dikatakan kepada Al Hasan, “Bagaimana 
pendapatmu mengenai seorang yang telah menghafal seluruh Al 
Qur'an namun tidak bangun shalat di malam hari, bahkan ia hanya 
shalat yang wajib?” Al Hasan berkata, “Allah melaknat orang seperti 
ini, sesungguhnya ia hanya menjadikan Al Qur'an sebagai bantal.” 
Dikatakan lagi, “Allah SWT telah berfirman, ‘Bacalah apa yang 
mudah bagi kamu darinya’.'’' Beliau berkata, “Benar, meski sekedar 
lima puluh ayat.” Pernyataan inilah yang dijadikan pegangan oleh 
orang yang menukil dari Al Hasan tentang wajibnya shalat malam. 
Kemudian Imam Tirmidzi menukil dari Ishaq bin Rahawaih 
bahwasanya ia berkata, “Shalat malam merupakan keharusan bagi 
para penghafal Al Qur'an.” Nukilan ini memberi batasan terhadap 
riwayat yang dinukil dari Al Hasan, dan ini lebih mendekati 
kebenaran. Di samping itu, riwayat ini tidak menyatakan dengan tegas 
akan wajibnya shalat malam. 

Ketiga, bisa saja timbul dugaan bahwa hadits ini bertentangan 
dengan hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan dalam pembahasan 
tentang “Wakalah”, dimana disebutkan di dalamnya, Ot 

*‘'o6**s C s-‘'osst, 

OtfaLsJl 'i && {Sesungguhnya orang yang membaca ayat kursi 

ketika hendak tidur tidak akan didekati oleh syetan). Sebenarnya 
tidaklah demikian, karena apabila dekatnya syetan dipahami sebagai 

272 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



perkara inderawi dan ikatan syetan dipahami sebagai perkara 
maknawi, maka tidak ada persoalan. Karena, tidak ada keharusan bila 
syetan mempengaruhi orang itu maka ia harus menyentuhnya, 
sebagaimana tidak ada keharusan apabila syetan mendekati orang itu 
maka ia harus menimbulkan gangguan di badannya atau yang 
sepertinya. Adapun bila kedua hadits itu sama-sama dipahami dalam 
konteks maknawi atau sebaliknya maka harus dikatakan bahwa salah 
satu dari keduanya telah membatasi cakupan yang lainnya. Lebih tepat 
apabila dikatakan bahwa cakupan hadits di bab ini dibatasi oleh hadits 
di bab “Wakalah”, sebagaimana disebutkan dari Ibnu Abdul Barr 
bahwa cakupan hadits di bab ini terbatas pada mereka yang tidak 
berniat untuk bangun shalat malam. Demikian pula ada kemungkinan 
untuk dikatakan bahwa syetan akan mengikat secara khusus mereka 
yang tidak membaca ayat kursi sebelum tidur. Wallahu a'lam. 

Keempat , Al Hafizh Abu Al Fadhl bin Al Husain menyebutkan 
dalam kitab Syarah At-Tirmidzi bahwa rahasia shalat malam diawali 
dengan dua rakaat ringan adalah untuk segera melepaskan ikatan 
syetan. Pandangan ini berdasarkan bahwa pelepasan ikatan itu tidak 
terjadi melainkan setelah shalat yang sempurna. Perkataan ini cukup 
jelas, karena apabila seseorang yang memulai melakukan shalat lalu 
merusaknya tidaklah sama dengan orang yang melakukannya hingga 
sempurna, demikian pula halnya dengan wudhu. Seakan-akan 
pelepasan ikatan itu dimulai saat seseorang mulai melakukan ibadah 
dan berakhir dengan selesainya ibadah tersebut. 

Sementara itu telah dinukil perintah untuk melaksanakan shalat 
dua rakaat yang ringan dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu 
Hurairah. Dengan demikian, tertolaklah pendapat orang yang 
mengatakan bahwa shalat tersebut hanya berdasarkan perbuatan beliau 
SAW seperti yang tercantum dalam hadits Aisyah. Bahkan apabila 
tidak dinukil perintah langsung dari beliau SAW tentang shalat dua 
rakaat tersebut, maka bisa saja dikatakan bahwa Nabi SAW 
melakukannya untuk mengajari umatnya dan membimbing mereka 
cara memelihara diri dari syetan. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah 


FATHUL BAARI — 273 

kampungsunnah.org 



melalui jalur lain dari Abu Hurairah disebutkan, jij Olk^iJl Jip i jiAi 

o 

{jL&f. {Lepaskanlah ikatan-ikatan syetan meski hanya dengan dua 
rakaat ). 

Kelima, wudhu disebutkan secara spesifik karena ia merupakan 
perbuatan yang umum dilakukan oleh seseorang yang hendak bersuci. 
Kesimpulan seperti ini diambil karena seseorang yang junub tidak 
akan terlepas ikatannya kecuali apabila ia telah mandi. Lalu apakah 
tayamum dapat menggantikan kedudukan mandi dan wudhu —dalam 
melepaskan ikatan syetan— bagi mereka yang memenuhi syarat 
tayamum? Perkara ini merupakan objek yang harus diteliti lebih 
lanjut. Namun yang nampak bagi saya bahwa tayamum dapat 
melepaskan ikatan syetan sebagai ganti wudhu atau mandi. Hanya 
saja, tidak diragukan bahwa wudhu dapat menghilangkan rasa kantuk 
yang tidak didapatkan pada tayamum. 

Keenam, tidak ada ketentuan dzikir yang harus diucapkan untuk 
melepaskan ikatan syetan. Bahkan, semua dzikir telah mencukupi 
untuk melepaskan ikatan itu. Termasuk pula membaca Al Qur'an atau 
hadits-hadits Nabi SAW maupun menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu 
syariat. Namun dzikir yang paling utama diucapkan saat itu adalah apa 
yang akan disebutkan setelah delapan bab, tepatnya bab “Keutamaan 
Orang yang Bangun Karena Terkejut di Malam Hari”. Hal ini 
didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah melalui 
jalur seperti di atas, «oii JIUi j* jl*? Oli {Apabila seseorang bangun 

karena terkejut di malam hari lalu berdzikir kepada Allah). 


274 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



13. Apabila Seseorang Tidur dan Tidak Shalat, Maka Syetan 
Kencing Di Telinganya 


jUj 5^ M yil aip Ji : JIS ^ i» 


✓ / 


Jlj :JUi S*>CaJl j»l5 C» LJ x^- LJlJ Jlj 'C» ij-ii 


. 4j.il 


1144. Dari Abdullah RA, dia berkata, “Disebutkan tentang 
seseorang di hadapan Nabi SAW dengan mengatakan, ‘Ia senantiasa 
tidur hingga subuh, ia tidak bangun untuk shalat’. Maka Nabi SAW 
bersabda, ‘ Syetan telah kencing di telinganya 


Keterangan Hadits : 

(Bab apabila seseorang tidur dan tidak shalat syetan kencing di 
telinganya ) Judul bab seperti ini hanya disebutkan oleh Al Mustamli. 
Adapun para perawi Shahih Bukhari yang lain hanya menyebutkan 
bab tanpa judul, yakni sebagai pemisah antara bab sebelum dan 
sesudahnya. Adapun kaitannya dengan bab sebelumnya sangat jelas 
seperti yang akan kami terangkan. 

(Seorang laki-laki disebutkan 

di hadapan Nabi SAW). Saya tidak menemukan nama laki-laki yang 
dimaksud. Akan tetapi Sa’id bin Manshur meriwayatkan dari 
Abdurrahman bin Yazid An-Nakha’i dari Ibnu Mas’ud bahwa laki- 
laki yang dimaksud adalah Ibnu Mas’ud sendiri. Karena setelah 
mendengarkan cerita tersebut, Nabi SAW bersabda, ^ J t? ajii i» 

aO fi oil (Demi Allah, sungguh (syetan) telah kencing di telinga 
saudara kalian malam tadi), yakni dirinya sendiri (Ibnu Mas’ud). 

5*>CaJi U (Dia tidak bangun untuk shalat) yang dimaksud 

adalah jenis shalat. Namun ada kemungkinan bahwa yang dimaksud 


FATHUL BAARI — 275 

kampungsunnah.org 





adalah shalat yang telah diketahui, mungkin shalat malam dan 
mungkin pula shalat wajib. Kemungkinan terakhir didukung oleh 

^ o 

riwayat Sufyan dengan lafazh, jpajjiii J* ( Tidur [hingga] lalai 


(tidak melaksanakan) shalat fardhu). Riwayat ini dikutip oleh Ibnu 
Hibban dalam kitab shahih-nya. Dari sini, maka jelaslah kesesuaian 
hadits ini dengan pembahasan pada bab sebelumnya. Sementara dalam 
hadits Abu Sa’id yang telah disebutkanjpada kitab Al Fawa 'id oleh Al 
Mukhlis, asM OUal^Jl Jbj JiiSl (Di pagi hari 


ikatan-ikatan itu tetap sebagaimana semula dan syetan kencing di 
telinganya). Dari riwayat ini dapat diketahui kapan syetan itu kencing 
dan kesesuaiannya dengan pembahasan pada bab terdahulu. 

AJi! ,i (di telinganya). Dalam riwayat Jarir disebutkan dengan 
^ * 

* * 

lafazh, (di kedua telingannya), yakni dalam bentuk tatsniyah 


(ganda). 


Para ulama berbeda pendapat mengenai kencing syetan. 
Sebagian mengatakan bahwa hal itu terjadi sebagaimana hakikatnya. 
Sehubungan dengan ini Al Qurthubi dan ulama lainnya mengatakan, 
“Hal itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, karena tidak ada yang 
mustahil dalam hal ini. Sementara telah dinukil melalui jalur yang 
akurat bahwa syetan makan, minum dan kawin, maka tidak ada 
halangan untuk mengatakan bahwa syetan juga kencing.” 

Lalu ada yang mengatakan bahwa hal itu hanyalah kiasan dari 
perbuatan syetan yang menutupi telinga orang yang tidur dan tidak 
shalat hingga tidak mendengarkan dzikir. Pendapat lain mengatakan 
bahwa syetan telah memenuhi telinga seseorang dengan berbagai 
kebatilan, sehingga telinganya tertutup untuk mendengarkan dzikir. 
Lalu sebagian lagi mengatakan bahwa maknanya adalah; syetan telah 
menguasainya dan meremehkan kedudukan orang itu hingga dijadikan 
sebagai tempat kencing, sebab telah menjadi suatu kebiasaan syetan 
bila meremehkan sesuatu, ia akan mengencinginya. Ada pula yang 
mengatakan bahwa maknanya adalah perumpamaan orang yang lalai 


276 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



bangun karena rasa kantuk, seperti orang yang telinganya dikencingi 
hingga tidak dapat mendengar dan inderanya pun rusak. 


Orang Arab biasa menggunakan kata “kencing” untuk 
mengqiyaskan suatu kerusakan. Ar-Rajiz berkata, “Suhail kencing di 
jus anggur, maka menjadi rusak.” Hal ini beliau katakan untuk 
menyatakan sikap Suhail yang telah merusak jus anggur, maka 
dikatakan ia mengencinginya. 


Dalam riwayat Al Hasan dari Abu Hurairah —sehubungan 
dengan hadits ini yang dikutip Imam Ahmad— disebutkan, “Al Hasan 
berkata, J-Ssl Oi {Sesungguhnya kencingnya, demi Allah, sangatlah 


berat).” Lalu diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr dari jalur Qais 
bin Abu Hazim dari Ibnu Mas’ud, J*- 01 ’pj'j OJi 'j» 

fiil yi OlkliJl J b' jij {Cukuplah kekecewaan bagi seseorang 


apabila tidur hingga pagi sedangkan syetan kencing di telinganya). 
Hadits ini mauquf dengan sanad yang shahih. 


Ath-Thaibi berkata, “Disebutkannya telinga secara khusus 
—padahal mata lebih berhubungan erat dengan tidur— adalah untuk 
mengisyaratkan tidur yang lelap, karena pendengaran merupakan jalur 
masuknya kesadaran yang membuat seseorang teijaga. Kemudian 
disebutkannya kencing di sini, karena ia lebih mudah masuk ke 
rongga dan cepat mengalir keseluruh urat sehingga menimbulkan 
kemalasan. 


14. Doa dan Shalat di Akhir Malam 




C) (. 5 ! \j> JJJl Jy» ^ 4^1 Jlij 

✓ 

'l O y , 0^0 s o * ^ O ✓ 


FATHUL BAARI — 277 

kampungsunnah.org 




Firman Allah Azza wa Jalla , “Mereka sedikit sekali tidur di 
waktu malam. Dan di akhir malam mereka memohon ampun (kepada 
Allah). ” (Qs. Adz-Dzaariyaat(51): 17-18) 


:Jl5 pil-j aIIp ajjI 4 » 1 J JJ'j b\ Ep i'J'J» J)\ 

jii Uj Ji P JT Jujj ar,a 

/• * s * 

.* .‘.'O ' • ' -*-i ok ff* ' o * Jj ' e i' „« •> • - » - ■*! 'H- ■* r I, 

^jA L* <U ^pJj ^y> j?~*' 

"s " / / “ ✓ 

- z' ° 

ij ^LPli 


1145. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Rabb kita Tabaraka wa Ta’ala turun pada setiap malam ke langit 
dunia ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Allah berfirman, 
‘Siapa yang berdoa kepada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkannya; 
siapa yang meminta kepada-Ku, niscaya Aku akan memberinya; siapa 
yang mohon ampun kepada-Ku, niscaya Aku akan mengampuninya 


Keterangan Hadits : 

U (mereka tidak tidur di waktu malam). Al Ashili 

menambahkan dengan lafazh, <5 jitu U {mereka tidak tidur). Ath- 

Thabari dan selainnya telah menyebutkan perbedaan pendapat di 
kalangan ahli tafsir mengenai hal itu. Tafsiran seperti yang 
dilcemukakan Al Ashili dinukil dari Al Hasan, Al Ahnaf, Ibrahim An~ 
Nakha’i dan selain mereka. Lalu dinukil dari Qatadah, Mujahid dan 
selain keduanya bahwa makna ayat itu adalah; mereka tidak tidur 
malam hari hingga subuh tanpa melaksanakan shalat Tahajjud. 
Diriwayatkan melalui jalur Al Minhal, dari Sa’id, dari Ibnu Abbas, dia 
berkata, “Maknanya, tidaklah berlalu satu saat di malam hari 
melainkan mereka mengisinya dengan ibadah meskipun sedikit.” 
Kemudian Ath-Thabari menyebutkan pendapat-pendapat lain, lalu 


278 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





beliau mendukung pendapat pertama, karena Allah SWT menyifati 
dan memuji mereka disebabkan banyaknya amalan yang mereka 
lakukan. Ibnu At-Tin berkata, “Atas dasar ini maka huruf maa (£) 

pada ayat itu tidak memiliki fungsi dari sisi tata bahasa, atau ia adalah 
mashdar” Ini merupakan pendapat paling jelas serta sangat sesuai 
dengan kaidah bahasa Arab. Sedangkan menurut pendapat lain, lafazh 
maa berfungsi sebagai nafiyah (yang menafikan). Lalu Al Khalil 
menjelaskan, bahwa lafazh hujuu’ berasal dari haja'a yang artinya 
tidur di waktu malam. Lafazh ini tidak digunakan untuk menyatakan 
tidur di siang hari. 

u-Ui Jj iLj (Rabb kita turun ke langit dunia). Hal ini 

dijadikan dalil oleh mereka yang menetapkan adanya jihah (arah) bagi 
Allah SWT. Mereka mengatakan, bahwa arah tempat Allah SWT 
berada adalah atas. Namun pandangan ini diingkari oleh jumhur 
ulama, 1 karena pendapat seperti itu berkonsekuensi menempatkan 
Allah SWT pada ruang tertentu. 

Setelah itu, para ulama berbeda pendapat mengenai makna 
turunnya Allah SWT. Di antara mereka ada yang memahami 
sebagaimana makna lahiriah dan hakikat kata turun. Mereka inilah 
golongan Musyabbihah (menyerupakan sifat Allah dengan sifat 
makhluk), Maha Suci Allah SWT dari perkataan mereka. Sebagian 
lagi mengingkari keakuratan hadits-hadits yang disebutkan mengenai 
hal itu, mereka inilah golongan Khawarij dan Mu’tazilah dimana sikap 
mereka ini termasuk keangkuhan. Yang mengherankan, mereka 
menakwilkan lafazh-lafazh sepati itu dalam Al Qur'an dan 
mengingkarinya dalam hadits, baik karena kebodohan atau 
keangkuhan. Ada pula yang memahami turunnya Allah SWT 
sebagaimana adanya, mengimani dan menyucikan Allah dari kaifiyat 


1 Yang beliau maksud adalah jumhur ahli kalam. Adapun ahlu Sunnah -yakni para sahabat 
RA serta orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan- sesungguhnya mereka 
menetapkan adanya jihah (arah) bagi Allah, yakni arah atas. Mereka beriman bahwa Allah 
SWT berada di atas Arsy tanpa menyerupakannya dengan sesuatu, dan tidak pula mencari 
hakikatnya. Adapun dalil-dalil mengenai hal itu dari Al Kitab dan Sunnah tidak dapat 
dihitung, maka perhatikan dan waspadalah. Wallahu a'lam. 


FATHUL BA A RI — 279 

kampungsunnah.org 




(hakikat) dan tasybih (menyamakan dengan makhluk), mereka adalah 
jumhur ulama salaf. Pendapat ini telah dinukil oleh Al Baihaqi dan 
selainnya dari Imam yang empat (Malik, Abu Hanifah, Syafi’i dan 
Ahmad bin Hambal), Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri, 
kedua ulama yang bernama Hammad, Ai Auza’i, Al Laits dan selain 
mereka. Lalu ada pula yang menakwilkan turunnya Allah SWT sesuai 
dengan makna yang dipakai dalam bahasa Arab, namun di antara 
mereka ada yang berlebihan dalam hal itu hingga masuk jenis tahrif 
(merubah makna). Kemudian sebagian membedakan antara 
penakwilan yang masih terpakai dalam bahasa Arab dengan 
penakwilan yang jauh dan tidak dikenal dalam bahasa Arab. Oleh 
sebab itu, mereka menakwilkan sebagian lafazh dan menyerahkan 
makna sebagiannya kepada Allah SWT. 

Pandangan terakhir ini diriwayatkan dari Malik, lalu diikuti oleh 
Ibnu Daqiq Al Id. 

Imam Al Baihaqi berkata, “Pendapat paling selamat adalah 
beriman kepadanya tanpa mencari hakikat serta maksudnya, kecuali 
Rasulullah SAW telah menerangkannya, maka itulah yang dijadikan 
pegangan. Hal itu berdasarkan kesepakatan ulama yang tidak 
mewajibkan takwil tertentu, dan menyerahkan maknanya kepada 
Allah adalah lebih selamat.” Keterangan lebih mendalam akan 
dijelaskan dalam pembahasan tentang tauhid. 

Ibnu Al Arabi berkata, “Telah dinukil bahwa ahli bid’ah 
menolak hadits-hadits yang berhubungan dengan turunnya Allah, dan 
golongan salaf memahami sebagaimana adanya. Lalu sebagian kaum 
menakwilkannya, dan inilah pendapat yang saya pegang... 1 Adapun 


1 Pendapat ini sangat keliru dan bertentangan dengan pernyataan tegas dalam nash-nash yang 
menerangkan tentang turunnya Allah SWT. Demikian pula yang dikatakan oleh Al Baidhawi, 
sesudahnya adalah batil. Adapun yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Salafush-Shalih, 
yakni beriman akan turunnya Allah SWT lalu memahami nash-nash sebagaimana adanya, 
yaitu menetapkan turunnya Allah SWT sesuai dengan apa yang pantas bagi-Nya tanpa 
mencari hakikat atau menyerupakannya dengan hal-hal konkrit, sebagaimana lata memahami 
sifat-sifat Allah yang lain. Inilah cara yang paling selamat, lurus, ilmiah dan bijak, maka 
hendaklah engkau berpegang dengannya lalu berhati-hati atas pendapat yang menyalahinya. 
Wallahu a'lam. 


280 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





kata ‘turun’ kembali kepada perbuatan Allah SWT dan bukan 
termasuk dzat-Nya. Balikan, itu adalah ungkapan tentang malaikat- 
Nya yang turun membawa perintah dan larangan. Kata ‘turun’ selain 
berlaku dalam materi, juga berlaku dalam maknawi. Apabila engkau 
memahami hadits dalam konteks materi, maka yang demikian itu 
merupakan sifat malaikat yang diutus membawa perintah dan 
larangan. Adapun jika engkau memahaminya dalam konteks 
maknawi, maka maknanya adalah sebelumnya ia tidak melakukan lalu 
melakukannya, maka yang demikian itu dinamakan ‘turun’ dari satu 
tingkatan ke tingkatan berikutnya. Ini merupakan bahasa Arab yang 
benar.” 


Ringkasnya, Ibnu Al Arabi telah menakwilkan kata “turunnya 
Allah SWT” dengan dua sisi; bisa saja bermakna perintah-Nya turun 
atau malaikat turun dengan membawa perintah-Nya, dan bisa juga 
kata itu adalah isti’arah (penggunaan kalimat yang tidak dalam arti 
yang sebenarnya, ed.) untuk mengungkapkan sikap lembut terhadap 
orang-orang yang berdoa serta mengabulkan permohonan mereka. 
Abu Bakar bin Faurak meriwayatkan dari sebagian syaikh bahwa kata 
yanzilu (turun) sebenarnya adalah yunzilu (diturunkan), yakni malaikat 

diturunkan. Pendapat ini didukung oleh riwayat An-Nasa'i melalui 

"\ ® 

jalur Al Aghar dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id dengan lafazh, *»t Ot 


Z Lj\ fpz Jk ilii y> b' jU (Sesungguhnya 


Allah SWT menangguhkan hingga berlalu separuh malam, kemudian 
Dia memerintahkan penyeru untuk mengatakan, "Adakah yang 
berdoa maka akan dikabulkan permohonannya. ”). Dalam hadits 
Utsman bin Abi Al Ash disebutkan, Z f ta ja ji 


{Penyeru menyerukan, "Adakah yang berdoa agar dikabulkan 
untuknya. ”). 


Imam Al Qurthubi mengatakan, berdasarkan riwayat-riwayat 
ini, maka selesailah persoalan yang ada dan ia tidak dapat 
dipertentangkan dengan riwayat Rifa’ah Al Juhani, dUUi isi 


FATHUL BAARI — 281 

kampungsunnah.org 



iS Jp j£*J ’i : JjAJ G'jJt 


(Allah SWT turun ke langit dunia dan 


berfirman, “Tidak ada yang bertanya tentang hamba-hamba-ku selain 
Aku.”). Sebab, dalam riwayat ini tidak ada yang menolak takwil di 
atas. 


Al Baidhawi berkata, “Setelah jelas berdasarkan nash-nash 
qath ’i (pasti) bahwa Allah tidak sama dengan materi dan ruang, serta 
tidak mungkin Dia ‘turun’ dalam arti berpindah dari satu tempat ke 
tempat yang lebih rendah darinya, maka yang dimaksud dengan 
‘turunnya Allah SWT’ adalah turunnya cahaya rahmat-Nya, yakni 
berpindah dari sifat keagungan yang berkonsekuensi kemurkaan dan 
kemarahan kepada sifat kemurahan yang berkonsekuensi kelembutan 
dan kasih sayang.” 

# # tf * ** 

d-b JCj {ketika tersisa sepertiga malam yang 

akhir). Tidak ada perbedaan riwayat dari Zuhri dalam menentukan 
waktunya, akan tetapi riwayat-riwayat dari Abu Hurairah dan 
selainnya berbeda-beda dalam hal tersebut. 

Imam Tirmidzi mengatakan bahwa riwayat Abu Hurairah adalah 
riwayat yang paling shahih dalam masalah ini, sebab perawi riwayat- 
riwayat yang menyelisihinya masih diperselisihkan. 

Sebagian ulama mengompromikan berbagai versi riwayat yang 
ada, karena riwayat-riwayat itu terangkum dalam enam perkara; 

Pertama, waktu yang disebutkan (sepertiga malam yang akhir). 

Kedua, ketika berlalu sepertiga malam. 

Ketiga, sepertiga yang pertama atau seperduanya. 

Keempat, tengah malam. 

Kelima, tengah malam atau sepertiga yang akhir. 

Keenam, tanpa menyebutkan waktu tertentu. 

Adapun riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan waktu 
tertentu, maka harus dipahami dalam konteks riwayat-riwayat yang 


282 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



menyebutkan adanya batasan waktu ( muqayyad ). Adapun riwayat- 
riwayat yang mencantumkan lafazh “atau”, apabila hal itu 
mengindikasikan keraguan, maka riwayat yang tegas (tanpa ada unsur 
keraguan) harus dijadikan pegangan. Sedangkan bila lafazh “atau” 
berfungsi menyatakan pilihan atas dua hal, maka riwayat-riwayat 
tersebut harus dipadukan dengan mengatakan bahwa perbedaan waktu 
turunnya Allah SWT teijadi sesuai dengan perbedaan keadaan, karena 
waktu malam itu berbeda ditinjau dari waktu dan zaman antara satu 
kaum dengan kaum yang lain (satu tempat dengan tempat yang lain). 
Sebagian lagi mengatakan, ada kemungkinan saat “turunnya Allah 
SWT” terjadi pada sepertiga malam pertama, sedangkan perkataan 
(siapa yang meminta maka akan dikabulkan) teijadi pada tengah 
malam dan sepertiga malam yang kedua. Pendapat lain mengatakan, 
harus dipahami bahwa “turunnya Allah SWT” teijadi pada semua 
waktu yang disebutkan dalam semua riwayat yang ada. Nabi SAW 
diberitahu salah satu daripada waktu-waktu tersebut pada satu 
kesempatan, maka beliau SAW pun mengabarkannya. Lalu pada 
kesempatan lain beliau SAW diberitahu waktu yang lainnya dan 
beliau SAW juga mengabarkannya, maka para sahabat menukil hal 
itu. Wallahu a'lam. 

...yjjfiliS (siapa yang berdoa kepada-Ku... dan seterusnya). 

Riwayat-riwayat dari Zuhri tidak berbeda dalam menyebutkan tiga 
hal; doa, meminta dan istighfar. Adapun perbedaan ketiga hal ini, 
adalah bahwa permohonan yang dipanjatkan bertujuan untuk menolak 
mudharat (bahaya) atau mendapatkan maslahat (kebaikan), baik dalam 
masalah agama atau dunia. Adapun istighfar merupakan isyarat bagi 
yang pertama (menolak mudharat), sedangkan meminta merupakan 
isyarat bagi yang kedua (mendapatkan kemaslahatan), dan berdoa 
merupakan isyarat bagi yang ketiga. 

Al Kartu ani berkata, “Ada kemungkinan bahwa doa adalah 
sesuatu yang tidak bermuatan permintaan seperti perkataan ‘Ya 
Allah’, sedangkan permintaan adalah permohonan. Dari sini dapat 


FATHUL BAARI — 283 

kampungsunnah.org 



dikatakan bahwa maksud keduanya hanya satu, meskipun lafazhnya 
berbeda.” 


Sementara dalam riwayat Sa’id dari Abu Hurairah terdapat 

tambahan lafazh, Ja {Adakah yang bertaubat agar 

* 

Aku menerima taubatnya). Lalu Abu Ja’far meriwayatkan dari Abu 
Hurairah disertai tambahan, uu i SZJ tsiJl b b 

Zfi *Ji aJl (Siapa yang meminta rezeki kepada-Ku, niscaya Aku 


memberi rezeki kepadanya; siapa yang memohon dihilangkan 
mudharat darinya, niscaya Aku akan menghilangkannya). 

Kemudian Atha' (mantan budak Ummu Shabiyah) 
meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan tambahan lafazh, S?J 

{Adakah orang sakit yang minta disembuhkan, niscaya 

Aku akan menyembuhkannya). Namun, makna kandungan riwayat- 
riwayat ini termasuk dalam riwayat di atas. 

Sa’id bin Maijanah menukil dari Abu Hurairah dengan 
tambahan lafazh, Yj 'fs- JfjSj j» {Siapakah yang memberi 

pinjaman tanpa menjadi miskin dan tidak berbuat zhalim), di sini 
terdapat anjuran melakukan ketaatan dan menunjukkan banyaknya 
pahala. Sementara Hajjaj bin Abu Mani’ meriwayatkan dari kakeknya, 
dari Zuhri, yang dikutip oleh Ad-Daruquthni di akhir hadits, “ Hingga 
fajar.” Sedangkan dalam riwayat Yahya bin Abu Katsir dari Abu 
Salamah yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, “ Hingga fajar 
menyingsing .” Lalu dalam riwayat Muhammad bin Amr dari Abu 
Salamah disebutkan, u Hingga terbit fajar.” Demikianlah mayoritas 
perawi sepakat mengenai hal itu, hanya saja dalam riwayat Nafi’ bin 
Jubair dari Abu Hurairah —seperti dinukil oleh An-Nasa’i— 
dikatakan, “ Hingga matahari muncul ”, namun riwayat ini syadz 
(menyalahi yang umum). Adapun Yunus memberi tambahan dalam 
riwayatnya dari Zuhri pada bagian akhir, “Oleh sebab itu mereka 
(salaf) lebih mengutamakan shalat di akhir malam daripada di 
awalnya.” Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ad-Daruqutlini. Lalu Ad- 


284 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Daruqutlini meriwayatkan melalui jalur Ibnu Sam’an dari Zuhri 
keterangan yang memberi asumsi bahwa yang mengucapkan 
perkataan itu adalah Zuhri. Dari lafazh-lafazh ini tampaklah 
kesesuaian disebutkannya kata shalat pada judul bab, dan kesesuaian 
antara judul bab setelah ini dengan judul bab di atas. 

Pelajaran yang dapat diambil : 

1. Mengutamakan shalat di akhir malam daripada di awalnya. 

2. Mengutamakan mengakhirkan witir, akan tetapi hal ini berlaku 
bagi mereka yang berkeinginan keras untuk bangun malam. 

3. Bagian akhir malam lebih afdhal (utama) untuk berdoa dan 
istighfar, hal ini didukung oleh firman Allah SWT, “Dan yang 
memohon ampun di waktu sahur.” (Qs. Aali Tmraan(3): 17) 

4. Berdoa pada saat tersebut dikabulkan. Hal ini tidak dapat 
dibantah dengan adanya sebagian orang yang berdoa pada saat 
itu namun belum ada tanda-tanda dikabulkan, sebab 
penangguhan dikabulkannya doa adalah karena adanya 
kekurangan dalam syarat-syarat doa, seperti kehati-hatian dalam 
memilih makan dan minuman yang halal maupun pakaian yang 
halal, sikap meminta yang terburu-buru, atau doa tersebut 
mengandung dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan. 
Bisa pula doa telah dikabulkan namun ditangguhkan untuk 
kemaslahatan hamba, atau karena suatu hal yang dikehendak i- 
Nya. 


FATHUL BAARI — 285 

kampungsunnah.org 




15. Orang yang Tidur di Awal Malam dan Beribadah di Akhir 

Malam 


(JJJl jpA {j* 015^ Cis *-> Aill OLJil* J15 j 

S S - * - s 

.OtlL iJjuo :jX«3 a^p Jul Jd J15 !jU :Jli 


Salman berkata kepada Abu Darda' RA, “Tidurlah.” Ketika di 
akhir malam ia berkata, “Bangunglah.” Nabi SAW bersabda, 
“Benarlah Salman.” 


S„ i' 


[g3\ LJir LiX <5)1 ^3 dL :Jl5 ^ 

^ t Jt 4 e>i f>33 Uj* ^ (X3 «fc %\ jd 

"b/lj Aj 015"" (1)15 c(—Jj Oijdl Oil IS15 i<uil^5 



1146. Dari Al Aswad, dia berkata, “Aku bertanya kepada 
Aisyah RA, ‘Bagaimana shalat Nabi SAW di malam hari?’ Aisyah 
berkata, ‘Biasanya beliau tidur di awal malam dan bangung di akhir 
malam lalu shalat, kemudian kembali lagi ke tempat tidurnya. Apabila 
muadzin telah mengumandangkan adzan, beliau bangun. Apabila 
beliau SAW berhajat (junub), maka beliau mandi. Sedangkan apabila 
tidak, maka beliau berwudhu lalu keluar (shalat)’.” 


Keterangan Hadits : 

* e / - 

OtUl» JlSj (Salman berkata), yakni Salman Al Farisi. 

jtl... jO :U>t- s-tijjJ) Jfr {kepada Abu Darda', 

“Tidurlah”... dan seterusnya ) Ini merupakan ringkasan hadits 
panjang yang akan disebutkan Imam Bukhari dalam pembahasan 


286—F THULBAARI 

kampungsunnah.org 




tentang Al Adab (tata krama) dari hadits Abu Juhaifah, dia berkata, 
“Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda', 
maka Salman mengunjungi Abu Darda'...” Lalu beliau menyebutkan 
kisah selengkapnya, dan di akhirnya dikatakan, “ Sesungguhnya bagi 
dirimu ada hak atasmu .” (Al Hadits). Adapun perkataan Nabi SAW 
“Benarlah Salman ”, yakni dalam semua yang ia sebutkan. Pada 
riwayat ini terdapat keutamaan bagi Salman. 

Dengan memperhatikan penyajian hadits di atas, menjadi jelas 
bahwa Imam Bukhari menyebutkan lafazh yang dinukil melalui 
Sulaiman bin Harb. Sementara dalam riwayat Abu Khalifah dikatakan, 
“Apabila menjelang fajar, beliau pun shalat witir .” Kemudian 
ditambahkan, “ Apabila ia berhajat pada keluarganya (istrinya)”, dan 
dikatakan pula dalam riwayat itu, “ Apabila beliau junub maka beliau 
menuangkan air ke badannya [mandi] sedangkan bila tidak, maka 
beliau berwudhu .” Semakna dengannya dinukil oleh Imam Muslim 
melalui jalur Zuhair dari Abu Ishaq. 


Al Ismaili berkata, “Al Aswad telah keliru dalam meriwayatkan 
makna hadits ini. Adapun riwayat-riwayat yang akurat adalah dengan 
lafazh, Usji ZJ*r i)\ 's\'J lil OlT (, Apabila beliau SAW hendak 

tidur dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu ). 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, argumentasi yang di kemukakan Al 
Ismaili tidak cukup untuk membuktikan bahwa hadits di atas keliru. 
Bahkan beliau hanya mensinyalir bahwa Abu Ishaq telah 
menceritakan hadits itu dari Al Aswad dengan lafazh lain. Adapun 
lafazh dalam riwayat Abu Ishaq yang diingkari oleh para pakar hadits 
adalah riwayat yang dinukil oleh Ats-Tsauri dengan lafazh, OlT 

s-Uh IA 'j» yij jjlij fjs- 4iil lS Juj 4sl (Biasanya 
Rasulullah SA W tidur sedang beliau junub tanpa menyentuh air). 


Imam At-Tirmidzi mengatakan, para pakar hadits menganggap 
bahwa lafazh tersebut merupakan kekeliruan Abu Ishaq, demikian 
pula yang dikatakan Imam Muslim dalam kitab At-Tamyiz. Abu Daud 


FATHUL BAARI — 287 

kampungsunnah.org 



berkata dalam riwayat Abu Al H asan bin Al Abd, bahwa riwayat 
dengan lafazh seperti itu tidak shahih. Kemudian Abu Daud 
meriwayatkan pula dari Yazid bin Harun, ia mengatakan bahwa 
riwayat itu keliru. 

Akan tetapi saya mengira Abu Ishaq meringkas riwayat di atas 
dari hadits pada bab ini, dimana riwayat Abu Ishaq itu telah dinukil 
oleh Syu’bah dan Zuhair. Namun perkataan Aisyah, C5* dlT lili 

y V y 

«•UJl 4 IIp {Apabila beliau SAWjunub, maka beliau menuangkan air ke 

badannya) tidaklah berarti beliau SAW tidak berwudhu sebelum tidur, 
seperti yang disinyalir oleh riwayat-riwayat lain. Untuk itu, mereka 
menganggap riwayat Abu Ishaq telah keliru. 

Adapun pelajaran yang dapat dipetik dari hadits ini adalah, 
adanya kemungkinan Rasulullah SAW tidur dalam keadaan junub 
tanpa mandi terlebih dahulu. Wallahu a ’lam. 


16. Sbalat Malam Nabi SAW di Bulan Ramadhan dan Bulan 

lainnya 


'0 f ' o £ * ©✓ o „■'i'' f o ' * t. ' f 0 " 0 ' 

04 ji J” {j 0 -**-**» 

^ S' > J| Jks ^ X ^y ^ A ^ ^ ^ 

<0)1 <0)1 <0)1 j Aj l 

/ ✓ ~ 

4-JlP a)) 1 ^0)1 d? l)L4-Jlp 

/ / st o Z ^ y ^ y° q e ^ o'' ' y ' y y y y o * 

bJjl J ®(_$Lp 's!J jC hj>j ^Jb JjJj 

** yy" "y 

y . e / / ^ . y } y ) y rn 0 

C, e > e- ' ,. + u * t I ' < • ® ' I-'; 

b/" (_r*° ^ ‘buj! •drfLr’J 

/■ ✓ " y y y 

tl)l ^bal aS)1 J yyj b IC—Lis ’.aJA\s- cJUs . b!>b ^Uaj |*j 

^bj Y j jb»bj *bijLp b ijLii ? 


288 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 



1147. Dari Abu Sa’id Al Maqburi, dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman, bahwasanya ia mengabarkan kepadanya (Abu Sa’id) 
bahwa ia (Abu Salamah) bertanya kepada Aisyah RA, “Bagaimanakah 
shalat (malam) Rasulullah SAW di bulan Ramadhan?” Beliau 
menjawab, “Rasulullah SAW tidak menambah di bulan Ramadhan 
dan tidak pula di bulan-bulan lainnya, melebihi sebelas rakaat; beliau 
shalat empat rakaat, jangan tanya akan kebagusan dan panjangnya. 
Kemudian beliau shalat empat rakaat, jangan tanya akan kebagusan 
dan panjangnya. Kemudian beliau shalat tiga rakaat.” Aisyah berkata, 
“Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum shalat witir?” Beliau 
SAW bersabda, “ Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur 
tapi hatiku tidak tidur’’’ 


L 


jX.j &\ J* yjl hS\'j c. :cili 4^ i»l ^ 

A-JLp- lili tLvJl \J lil ( J-Ul <_s? 

gf ~ 

j |*J t^j^l Jas 4jI 0 y*-:j j\ CiJTJj ^jA 


1148. Dari Aisyah, dia berkata, “Aku tidak pernah melihat Nabi 
SAW membaca sesuatu pun pada shalat malam dengan duduk. Hingga 
setelah beliau tua, maka beliau pun membaca dengan duduk. Apabila 
tersisa tiga puluh atau empat puluh ayat dari surah yang dibacanya, 
maka beliau berdiri dan membacanya, kemudian ruku’.” 


Keterangan Hadits : 

(Bah shalat malam Nabi SAW di bulan Ramadhan dan bulan 
lainnya). Di bab ini. Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Salamah 
yang bertanya kepada Aisyah, “Bagaimana shalat malam Rasulullah 
SAW?” Adapun isyarat mengenai hadits ini telah disebutkan pada bab 
“Bagaimana Nabi SAW Shalat di Malam Hari”. 


FATHUL BAARI — 289 

kampungsunnah.org 




Pada hadits di atas terdapat keterangan bahwa shalat beliau 
SAW adalah sama sepanjang tahun. Hadits ini menyatakan pula 
tentang makruhnya tidur sebelum shalat witir, karena Aisyah RA 
mempertanyakan hal itu, seakan-akan hal itu sudah menjadi ketetapan 
yag berlaku bagi dirinya. Maka, Nabi SAW menjawab bahwa dirinya 
dalam hal itu tidak sama dengan manusia lain. Lalu hadits ini akan 
disebutkan kembali melalui jalur yang sama di bagian akhir 
pembahasan tentang shiyam (puasa). 


jS li] J&- (hingga setelah beliau tua). Hafshah menjelaskan 


bahwa yang demikian itu tetjadi setahun sebelum beliau SAW wafat. 
Penjelasan mengenai hal ini serta faidah-faidahnya telah disebutkan di 
bagian akhir pembahasan tentang shalat Qashar. 


.£Sfj p 5jT Djiji j f 'j* 4uip lib (apabila 


tersisa tiga puluh atau empat puluh ayat dari surah yang dibacanya, 
beliau berdiri dan membacanya kemudian ruku’). Di sini terdapat 
bantahan bagi mereka yang mempersyaratkan seseorang yang 
memulai shalat sunah dengan duduk, maka ia harus ruku’ dengan 
kondisi duduk pula. Pendapat seperti itu diriwayatkan dari Ibnu 
Syihab dan sebagian ulama pengikut madzhab Hanafi. Adapun hujjah 
mereka dalam hal ini adalah riwayat yang disebutkan Imam Muslim 
dan selainnya melalui jalur Abdullah bin Syaqiq dari Aisyah, 
sehubungan dengan pertanyaan Abdullah terhadap Aisyah mengenai 
shalat Nabi SAW, di mana di dalamnya dikatakan, 'gf'j UJtl \'J lij Ol£f 

lapti iji liij (Apabila Rasulullah membaca dengan 


berdiri maka beliau ruku’ dengan berdiri; dan apabila membaca 
dengan duduk, maka beliau ruku ’ dengan duduk). Hadits ini shahih, 
namun hadits ini menolak hadits yang diriwayatkan oleh Urwah dari 
Aisyah. Untuk itu, kedua riwayat ini dikompromikan dengan 
mengatakan bahwa beliau SAW melakukan hal itu sesuai situasi dan 
kondisi. Wallahu a’lam. 


290 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 



Sementara itu, Hisyam bin Urwah mengingkari Abdullah bin 
Syaqiq atas riwayat yang dinukilnya. Lalu beliau (Hisyam) melandasi 
argumentasinya dengan riwayat yang ia nukil dari bapaknya. 
Keterangan mengenai sikap Hisyam disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah 
dalam kitab shahih-nya, namun selanjutnya ia berkata, “Akan tetapi 
kedua hadits ini menurutku tidak bertentangan, sebab riwayat 
Abdullah bin Syaqiq dipahami dalam arti apabila beliau SAW 
membaca seluruh ayat dalam keadaan duduk atau berdiri. Sedangkan 
riwayat Hisyam bin Urwah dipahami dalam arti apabila sebagian ayat 
itu dibaca dengan duduk, sedangkan sebagian yang lain dibaca dengan 
berdiri.” 

17. Keutamaan Bersuci dan Shalat Setelah Wudhu di Siang dan 

Malam Hari 




1149. Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW pernah 
berkata kepada Bilal saat shalat Fajar (Subuh), “ Wahai Bilal, 
ceritakan kepadaku amalan yang paling engkau harapkan dan yang 
engkau biasa lakukan, karena sesungguhnya aku telah mendengar 
suara kedua sandalmu di depanku di dalam surga." Bilal menjawab, 
‘Tidaklah aku mengamalkan suatu amalan yang lebih aku harapkan, 
hanya saja aku tidak bersuci pada satu saat di malam atau siang hari 


FATHUL BAARI — 291 


kampungsunnah.org 



melainkan aku shalat dengan hasil bersuci tersebut [shalat] yang 
dituliskan [diperintahkan/ditetapkan] bagiku untuk aku lakukan.” 

Abu Abdullah berkata, “Daffa na ’laika, artinya gerakannya.” 

Keterangan Hadits : 

(Bab keutamaan bersuci dan shalat ketika bersuci di malam dan 
siang hari). Demikian yang disebutkan dalam riwayat Al Kasymihani, 
sementara dalam riwayat selain beliau dikatakan, “Setelah Wudhu.” 
Sebagian periwayat Shahih Bukhari hanya menyebutkan bagian akhir 
judul bab, demikian pula yang dilakukan oleh Al Ismaili dan sejumlah 
pensyarah Shahih Bukhari. Adapun bagian awal judul bab tidaklah 
transparan pada hadits di bab ini, kecuali bila dipahami bahwa Imam 
Bukhari mensinyalir lafazh yang disebutkan dalam sebagian jalur 
periwayatan hadits di atas, seperti yang akan kami sebutkan dari 
hadits Buraidah. 

JbU JlS ( Nabi berkata kepada Bilal ) Yaitu Bilal bin Rabah, 

0 * 

muadzin Nabi SAW. Adapun kalimat “Ketika Shalat Subuh” terdapat 
isyarat bahwa kejadian ini teijadi saat mimpi, sebab sudah menjadi 
kebiasaan beliau SAW mengisahkan apa yang dilihatnya dalam mimpi 
serta menafsirkan mimpi yang dilihat oleh para sahabatnya, 
sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan tentang ta ’bir 
(penafsiran mimpi) setelah shalat Subuh. 

J 

^ ^ (apa-apa yang dituliskan untukku ), yakni apa yang 

ditetapkan bagiku. Ini lebih umum daripada shalat fardhu dan sunah. 
Ibnu At-Tin berkata, “Hanya saja Bilal meyakini hal itu karena 
mengetahui dari Nabi SAW bahwa shalat merupakan amalan yang 
paling utama. Sesungguhnya amalan rahasia lebih utama daripada 
amalan secara terang-terangan.” Berdasarkan keterangan ini tertolak 
pandangan mereka yang memasukkan amal-amal shalih yang lain. 
Namun secara lahiriah yang dimaksud dengan amal-amal shalih yang 


292 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




ditanyakan oleh Nabi SAW adalah amalan secara suka-rela (sunah), 

sebab bila tidak demikian tentunya shalat fardhu yang lebih utama. 

Pelajaran yang dapat diambil 

1. Bolehnya melakukan ijtihad untuk menentukan waktu-waktu 
ibadah, sebab Bilal melakukan hal itu berdasarkan istimbath lalu 
Nabi SAW membenarkannya. 

2. Ibnu Al Jauzi mengatakan bahwa dalam hadits ini terdapat 
anjuran melakukan shalat setelah berwudhu, agar wudhu 
tersebut tidak sia-sia. 

3. Al Muhallab berkata, “Dalam hadits di atas terdapat keterangan 
bahwa Allah SWT memberi balasan yang sangat besar terhadap 
amalan yang dilakukan seorang hamba secara rahasia. 

4. Bolehnya menanyakan kepada orang-orang shalih tentang 
amalan baik yang telah dihidayahkan Allah SWT kepada 
mereka agar diteladani oleh orang lain. Demikian juga tentang 
bolehnya seorang syaikh (guru) menanyakan amalan muridnya 
dengan tujuan memotivasinya apabila berupa amalan baik, atau 
menghentikannya apabila berupa amalan yang buruk. 

5. Hadits di atas telah dijadikan dalil tentang bolehnya melakukan 
shalat-shalat ini pada waktu-waktu yang makruh untuk 
melakukan shalat, hal itu diambil dari cakupan umum 
perkataannya “Pada setiap waktu ” Akan tetapi pendapat ini 
ditanggapi bahwa mengambil cakupan umum hadits ini tidaklah 
lebih dikedepankan daripada mengambil cakupan umum hadits 
yang melarang shalat pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan 
Ibnu At-Tin memberi tanggapan bahwa dalam hadits itu tidak 
terdapat keterangan yang mengharuskan shalat dengan segera 
seiring selesainya wudhu. Oleh sebab itu, harus dipahami bahwa 
shalat tidak langsung dilakukan setelah selesai wudhu, sampai 
berakhirnya waktu yang makruh tersebut. Atau seharusnya 


FATHUL BAARI — 293 

kampungsunnah.org 




bersuci dilakukan di akhir waktu-waktu yang dimakruhkan 
shalat, agar pelaksanaan shalat setelah berwudhu terjadi pada 
waktu yang dibolehkannya melakukan shalat. Akan tetapi dalam 
riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dari hadits Buraidah 
pada kisah yang serupa dengan kisah di atas disebutkan, U 

O * s 9 ** 

oUjj (Tidaklah aku mengalami hadats melainkan 


aku berwudhu saat itu). Sedangkan dalam riwayat Imam Aiimad 
disebutkan, *j!i ciaM U (Tidaklah aku 


berhadats melainkan aku berwudhu dan shalat dua rakaat). Hal 
ini menunjukkan bahwa beliau melakukan wudhu setelah 
berhadats, dan melakukan shalat setelah wudhu. 


6. Al Kami ani mengatakan, secara lahiriah Nabi SAW mendengar 

suara sandal Bilal dalam mimpinya, sebab surga tidaklah 
dimasuki oleh seseorang melainkan setelah ia mengalami 
kematian. Akan tetapi ada kemungkinan hal itu teijadi pada saat 
terjaga, sebab Nabi SAW telah memasuki surga pada malam 
Isra' dan Mi’raj. Hadits ini tidaklah berkonsekuensi bahwa Bilal 
telah memasuki surga, sebab perkataannya “ Di surga ” adalah 
kata keterangan bagi lafazh “ mendengar ”, maka suara yang ada 
di hadapan Nabi SAW berada di luar surga. Namun 
kemungkinan yang dikemukakan ini tidak tepat, sebab konteks 
hadits ini adalah untuk menjelaskan keutamaan Bilal 
dikarenakan ia selalu bersuci dan shalat. Keutamaan itu 
didapatkan oleh Bilal apabila terlihat di dalam surga, bukan di 
luarnya. Sementara telah disebutkan dalam hadits Buraidah, 

* - p * ' 

aiyi Jl ^ (►; 'd (Wahai Bilal, dengan apakah engkau 

mendahuluiku ke surga). Ini sangat tegas menyatakan bahwa 
beliau SAW melihat Bilal di surga. 

Adapun pendapat bahwa hal itu teijadi saat mimpi telah 
didukung oleh apa yang akan disebutkan pada awal pembahasan 
tentang keutamaan Umar dari hadits Jabir, dari Nabi SAW, 


294 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



7 . 


/ * J / /■ s ^ s + s J O / ' ^ ^ 

iJLa Jlii 2jjl^ C-Jtjj t J^L; lii JIS® S£i>- cJUI «i iiafsis cJL?-3 

/ Z’ 

y>i3 (^4Au melihat diriku memasuki surga, lalu aku mendengar 


suara sandal, maka dikatakan kepadaku “Ini adalah Bilal". 
Dan aku melihat satu istana yang di halamannya ada seorang 
wanita, maka dikatakan. “Ini adalah milik Umar. ”). Lalu 
sesudahnya disebutkan dari hadits Abu Hurairah dari Nabi 


SAW, IL» CVjsJ liU \£j 


yJi {Ketika aku sedang tidur, aku melihat diriku dalam surga. 


tiba-tiba aku melihat seorang wanita berwudhu di samping 
sebuah istana. Maka dikatakan ini adalah milik Umar). Dari sini 
diketahui bahwa hal itu terjadi saat mimpi. Kemudian hal itu 
dikatakan sebagai keutamaan bagi Bilal, karena mimpi para nabi 
adalah wahyu. Oleh sebab itulah. Nabi SAW memastikan hal itu 
bagi Bilal. 


Sedangkan berjalannya Bilal di hadapan Nabi SAW merupakan 
kebiasaan Bilal, maka demikian pula yang dilihat oleh Nabi 
SAW saat mimpi. Namun hal itu tidaklah berarti Bilal 
mendahului Nabi SAW memasuki surga, karena Bilal 
berkedudukan sebagai pengikut. Seakan-akan Nabi SAW 
mengisyaratkan Bilal yang terus-menerus memiliki kedudukan 
yang dekat dengan beliau SAW semasa hidupnya. Dalam hadits 
ini terdapat keutamaan yang besar bagi Bilal. 


Disukainya melanggengkan bersuci serta kesesuaian balasan 
perbuatan itu dengan surga. Karena orang yang senantiasa dalam 
keadaan suci, niscaya akan tidur malam dalam keadaan suci 
pula. Barangsiapa yang tidur malam dalam keadaan bersuci, 
niscaya ruhnya akan naik dan bersujud di bawah Arsy, seperti 
diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari hadits Abdullah bin Amr bin 
Ash. Sedangkan Arsy adalah atap surga, seperti akan 
disebutkan. 


FATHUL BAARI — 295 

kampungsunnah.org 




8. 


Di bagian akhir hadits ini Buraidah memberi tambahan, “Maka 
Nabi SA W mengatakan demikian Secara lahiriah bahwa pahala 
tersebut didapatkan karena amalan tadi, dan tidak bertentangan 
dengan sabda beliau SAW, dus> fcspJi 'i (Amalan 


seseorang diantara kamu tidak dapat memasukkannya ke dalam 
surga), sebab salah satu jawaban yang masyhur mengenai 
masalah ini adalah dengan mengompromikan antara hadits Nabi 
SAW tersebut dengan firman Allah SWT, “Masuklah kamu ke 
dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan 
(Qs. An-Nahl(16): 32) Adapun dasar yang menyebabkan masuk 
surga adalah karena rahmat Allah, sedangkan pembagian tempat 
di dalamnya adalah berdasarkan amalan, maka jawaban serupa 
dapat pula dikatakan di tempat ini. 1 Lalu dalam hadits ini 
terdapat keterangan bahwa surga telah ada saat ini, dan pendapat 
ini menyalahi pendapat golongan Mu’tazilah yang mengingkari 
hal itu. 


Catatan 

Perkataan Al Karmani “Seseorang tidak akan masuk surga 
kecuali setelah kematiannya”, serta perkataannya “Sesungguhnya 
Nabi SAW masuk surga pada malam Isra Mi’raj dalam keadaan 
teijaga (bukan mimpi)”, menurut pendapat yang benar secara lahiriah 
nampak kontradiksi. Untuk itu, penafian itu bisa saja dipahami 
berlaku bagi selain Nabi, atau masuk surga tersebut khusus bagi 
mereka yang telah keluar dari alam fisik dan masuk ke alam malakut 
(metafisik). Jawaban terakhir ini hampir sama dengan jawaban yang 
dikemukakan As-Suhaili ketika menjawab masalah penggunaan 
bejana emas pada malam Mi’raj. 

1 Jawaban yang lebih baik adalah sesungguhnya amal-amal shalih merupakan sebab yang 
memasukkan seseorang ke dalam surga, namun hal itu dengan sebab rahmat Allah SWT serta 
karunia-Nya, bukan amal semata, seperti disebutkan dalam hadits shahih bahwa Nabi SAW 
bersabda, “Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kamu dengan sebab amalannya.” 
Para sahabat bertanya, “Dan tidak pula engkau, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Dan 
tidak pula aku, kecuali jika Allah meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya.” 


296 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





18. Tidak Disukai Berlebihan dalam Beribadah 


P J & ^ : JU ^ Al ^ JjLiC. y y 

j£. lii iijJis ?j£Jl IJA C :Jl3 ^£,11)1 y Sjjl^ J£. bb 

XX X 

o^ii- t*y aIIp Al tJ JCA yll JUs bis cLAijJ 

.-Ui3i y* bU ^x>-\ JA*J 


1150. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Nabi SAW masuk, 
tiba-tiba ada tali terbentang di antara dua tiang (masjid), maka beliau 
SAW bersabda, ''Tali apakah iniV Mereka menjawab, ‘Ini adalah tali 
milik Zainab. Apabila letih, ia bergantungan padanya’. Nabi SAW 
bersabda, “ Tidak ; lepaskanlah! Hendaklah salah seorang di antara 
kalian shalat saat masih bersemangat. Apabila telah lelah, hendaklah 
ia duduk 


J^-Ju cJu-l y y olyl cJl5" :cJli ly Al ^liJlp y 
^LSj V :cJi ?oJut> y : Jlii j*JAj Aip Al c5 lA’ Al Jji-j ^Jlp 
tJUp^l y jl* :Jlii —y £ Jj ( JJUl 

.l^b J>- JU N Al OU 


1151. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Pernah ada seorang wanita 
yang berasal dari Bani Asad di sampingku. Maka Rasulullah SAW 
masuk menemuiku dan bertanya, ‘ Siapakah iniV Aku berkata, 
‘Fulanah, ia tidak tidur malam’. (Aisyah menyebut tentang shalatnya) 
Nabi SAW bersabda, 'Ah, hendaklah kalian melakukan perbuatan 
yang kalian mampu. Karena, sesungguhnya Allah tidak pernah jenuh 
hingga kalian merasa jenuh 


FATHUL BAARI — 297 

kampungsunnah.org 



Keterangan Hadits : 

(Bab tidak disukai berlebihan dalam beribadah). Ibnu Baththal 
berkata, “Yang demikian itu tidak disukai, karena khawatir akan 
menimbulkan rasa jenuh sehingga berakibat meninggalkan ibadah.” 

'pL>j dik <U!i (Nabi SAW masuk) Dalam riwayat 

o 

Muslim terdapat tambahan, (masjid). 

1* / > s 

Ldjjl Jl-*- >iis MjlO (mereka berkata, "Ini adalah tali milik 

Zainab.”). Sejumlah pensyarah Shahih Bukhari memastikan - 
mengikuti pandangan Al Khathib- bahwa yang dimaksud adalah 
Zainab binti Jahsy, Ummul Mukminin. Namun saya tidak menemukan 
keterangan secara tegas mengenai hal itu pada jalur-jalur periwayatan 
hadits di atas. Hanya saja dalam syarah Syaikh Sirajuddin bin Al 
Malaqqin disebutkan bahwa Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan 
demikian. Akan tetapi saya tidak menemukan dalam kitab Musnad 
maupun Mushannaf- nya keterangan tambahan terhadap lafazh, 
“Mereka berkata, ‘Ini adalah tali milik Zainab’.” Ibnu Abi Syaibah 
menukil riwayat ini dari Ismail bin Aliyah, dari Abdul Aziz. Demikian 
pula Imam Muslim dan Abu Nu’aim meriwayatkan dalam kitabnya Al 
Mustakhraj melalui jalurnya. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam 
musnad-nya dari Ismail. Sementara Abu Daud meriwayatkan dari 
kedua syaikhnya dari Ismail, dimana salah satu dari kedua syaikhnya 
menukil lafazh “Zainab” tanpa menyebutkan nasab- nya, sedangkan 
dari syaikh yang satunya beliau menukil lafazh “Hamnah binti Jahsy”. 
Hal ini merupakan faktor pendukung yang menyatakan bahwa Zainab 
yang dimaksud adalah Zainab binti Jahsy. 

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Hammad dari 
Humaid, dari Anas, bahwa yang dimaksud adalah Hamnah binti Jahsy. 
Maka, kemungkinan penisbatan tali kepada keduanya adalah karena 
tali tersebut milik salah seorang dari keduanya, sementara yang 
satunya bergantungan pada tali itu. Telah disebutkan dalam 
pembahasan tentang haid bahwa menurut suatu pendapat, anak-anak 


298 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




perempuan Jahsy semuanya dipanggil Zainab. Atas dasar ini, maka 
tali tersebut adalah milik Hamnah, namun dikatakan sebagai milik 
Zainab berdasarkan namanya yang lain. Dalam shahih Ibnu 
Khuzaimah disebutkan melalui jalur Syu’bah, dari Abdul Aziz, “ Maka 
mereka berkata kepada Maimunah binti Al Harits”. Namun ini 
merupakan riwayat syadz (ganjil). Ada pula yang mengatakan 
kejadian tersebut terjadi lebih dari sekali. Adapun pendapat yang 
mengatakan bahwa Zainab yang dimaksud adalah Juwairiyah sungguh 
telah keliru, karena ia merupakan kisah lain yang disebutkan di bagian 
awal pembahasan tentang ilmu. Wallahu a'lam. Sementara dalam 
riwayat Imam Muslim terdapat tambahan lafazh, 'jltiis 

{Mereka berkata bahwa ini milik Zainab untuk dia gunakan shalat). 

cj'Ji {apabila letih), yakni merasa malas untuk berdiri dalam 

shalat. Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan disertai 
keraguan, jt cj'Ji {Apabila letih atau malas). 

Si :jjL»j 44si JUi {Maka Nabi SAW bersabda, 

"Tidak,...) Lafazh laa (Sl) di sini bisa saja berkedudukan sebagai nafy 

(penafian) sehingga maknanya; tidak boleh ada tali ini, atau perbuatan 
ini tidak terpuji. Bisa juga berkedudukan sebagai nahyu (larangan) 
yakni janganlah kalian melakukannya. Sementara dalam riwayat 
Imam Muslim, kalimat ini tidak disebutkan. 

{hendaklah ia duduk). Dasar kemungkinan kata yaq’ud 

(duduk) di sini merupakan lawan berdiri, yakni hendaklah ia duduk 
dan tidak berdiri, sehingga hal ini dapat dijadikan dalil bolehnya 
memulai shalat dengan berdiri lalu duduk di pertengahannya. 
Perbedaan pendapat mengenai hal itu telah disebutkan. Ada pula 
kemungkinan kata (duduk) di sini berarti berhenti, yakni berhenti 

melakukan shalat sunah yang telah ia niatkan untuk dikerjakan. 
Mungkin pula hal ini dapat dijadikan sebagai dalil bolehnya 
menghentikan shalat sunah di saat berlangsungnya shalat tersebut. 


FATHUL BAARI — 299 

kampungsunnah.org 



Dalam bab “Wudhu karena Tidur” pada kitab Thaharah disebutkan 
hadits, 'jij £ plli 6*>CsJi ^ lii {Apabila salah 


seorang di antara kamu mengantuk saat shalat, hendaklah ia tidur 
hingga mengetahui apa yang dibacanya). Hadits ini termasuk hadits 
Anas, dan kemungkinan merupakan bagian dari kisah di atas. 
Demikian juga dalam hadits Aisyah disebutkan, 'M 


fP 


^ »* + • * 

<UP 


a o ^ 

{Apabila salah seorang di antara kamu 


mengantuk saat melakukan shalat, maka hendaklah ia tidur hingga 

& * 

hilang rasa kantuknya). Dalam hadits ini disebutkan pula, 'j^Ld Wl 
’jZid Sl jaj {Agar jangan sampai ia memohon ampun tapi 


mencaci dirinya, tanpa disadari). Pada hadits-hadits ini berlaku 
kemungkinan yang telah disebutkan di atas. 


Pelajaran yang dapat diambil 

1. Anjuran bersikap pertengahan dan larangan berlebihan dalam 
beribadah, serta perintah untuk melakukan ibadah dengan penuh 
semangat. 

2. Wanita boleh melakukan shalat sunah di masjid. 

3. Bergantungan pada tali saat shalat adalah makruh hukumnya, 
dimana pembahasan lebih mendetail akan diterangkan pada bab 
“Bantuan Tangan saat Shalat”, setelah bab-bab tentang shalat 
sunah. 


Imam Syafi’i pernah ditanya tentang shalat sepanjang malam, 
maka beliau berkata, “Aku tidak membencinya kecuali bagi mereka 
yang dikhawatirkan akan mengganggu shalat Subuhnya.” Sabda 
beliau SAW “Ah...” merupakan isyarat bahwa perbuatan tersebut 
tidak disukai karena dapat mengakibatkan rasa jenuh dan bosan, 
supaya ia tidak berhenti melakukan ibadah yang telah menjadi 
tekadnya. Sedangkan sabda beliau SAW “ Hendaklah kalian 


300 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




melakukan amal perbuatan yang mampu kalian lakukan ” berlaku 
umum baik shalat maupun ibadah lainnya. Sementara dalam riwayat 
terdahulu dalam pembahasan tentang iman, tanpa mencantumkan 
lafazh “dari amal-amaF, maka Al Baji serta selainnya mengatakan 
bahwa yang dimaksud adalah shalat secara khusus, sebab konteks 
hadits ini berhubungan dengan shalat. Akan tetapi, memberlakukan¬ 
nya untuk seluruh amalan jauh lebih tepat. 

Adapun pelajaran lain yang dapat diambil dari hadits Aisyah 

serta pembahasan mengenai perkataan “ Sesungguhnya Allah tidak 

jenuh hingga kamu merasa jenuh ” telah disebutkan pada bab “Agama 

(ibadah) yang Paling Disukai Allah adalah yang Terus-Menerus” 

dalam pembahasan tentang iman. Di antara perkara yang perlu 

disebutkan, adalah penakwilan hadits karena adanya kemungkinan 

* 

yang terdapat pada sebagian jalur periwayatannya, yakni perkataan, 0} 

ja (jLa iwJljdl ja 'i! {sesungguhnya Allah tidak jenuh 

memberikan pahala hingga kamu jenuh melakukan amalan). Riwayat 
ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsir surah Al Muzzammil. 
Namun pada sebagian periwayatannya terdapat keterangan yang 
memberi asumsi bahwa lafazh tersebut adalah lafazh dari sebagian 
perawi yang disisipkan ke dalam hadits {mudraj). Wallahu alam. 


19. Tidak Disukai Meninggalkan Shalat Malam Bagi yang Biasa 

Melakukannya 


aJs! J y* j ^ JlS :<jis Ufr L P j ijs l*Jl ^ j j»s- ^ je- 

/ “ S s s * s 

015^* Aiil Xd£- \j 


1152. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash RA, dia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ‘ Wahai Abdullah, 


FATHUL BAARI — 301 

kampungsunnah.org 



janganlah engkau seperti si fulan, ia biasa bangun malam tapi 
meninggalkan shalat malam 

Keterangan Hadits : 

(Bab tidak disukai meninggalkan shalat malam bagi yang biasa 
bangun malam), yakni apabila perbuatannya itu tidak menyebabkan¬ 
nya melakukan ibadah. 

s- S s o 

p*y*i (seperti fulan) Saya tidak menemukan nama orang yang 

dimaksud dalam salah satu jalur periwayatan hadits ini. Seakan-akan 
maksud disembunyikannya nama orang pada kisah seperti ini adalah 
untuk menutupi kekurangannya, sama seperti pada kisah yang baru 
saja disebutkan, yakni laki-laki yang tidur hingga Subuh. Namun ada 
kemungkinan Nabi SAW tidak memaksudkan individu tertentu, tetapi 
beliau SAW hanya ingin menjauhkan Abdullah bin Amr dari 

perbuatan tersebut. 

0 

J3 j» (di malam hari), yakni sebagian waktu malam hari. 
Sementara lafazh j* tidak disebutkan dalam riwayat kebanyakan 
perawi, padahal merupakan lafazh yang menjadi maksud utama. 

Ibnu Al Arabi berkata, “Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa 
shalat malam tidak wajib hukumnya. Sebab bila shalat malam itu 
wajib hukumnya, maka Nabi SAW tidak hanya menyitir seperti ini, 
bahkan beliau SAW akan mengecam pelakunya dengan kecaman yang 
keras.” 

Sementara Ibnu Hibban mengatakan, dalam hadits ini terdapat 
keterangan bolehnya menyebutkan aib yang ada pada diri seseorang 
jika bermaksud untuk mengingatkan orang lain agar berhati-hati 
terhadap perilakunya. 

Hadits ini juga menyatakan disukainya senantiasa melakukan 
kebiasaan yang baik tanpa berlebihan. Dari sini dapat ditarik 
kesimpulan hukum tidak disukainya memutuskan ibadah meskipun 


302 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




bukan ibadah wajib. Alangkah baiknya sikap Imam Bukhari yang 
telah mengiringi bab terdahulu dengan bab ini, karena kesimpulan dari 
keduanya adalah anjuran untuk senantiasa melakukan ibadah. Jalan 
yang dapat menyampaikan ke arah itu adalah bersikap pertengahan 
dalam melaksanakannya, karena sikap berlebihan justru akan dapat 
meninggalkan ibadah. 


20. Bab 


' * ° I * I t 1 '' ® > t| t t » .s’ J Os * t ' . / ° ' * ® > I ® x 

4UP aJJi .J J15 Uj' . P aJSi j jy aWi J-P j^P 

liJjU :JlS .dJJj Jisl 

dJUlA^j 01 j Cz-$aS j liJLuP cJL*s lii 

z' /• z' 

J Oz- .z- S 

» J’" 0 » I • f'" » ■» • | 

.jvJJ Cf-** 5 


1153. Dari Abdullah bin Amr RA, dia berkata, “Nabi SAW 
bersabda kepadaku, ‘ Bukankah telah dikabarkan kepadaku bahwa 
engkau shalat di malam hari dan berpuasa di siang hariV Aku 
berkata, ‘Sesungguhnya aku melakukan hal itu’. Beliau bersabda, 
‘Sesungguhnya apabila engkau melakukan hal itu pandanganmu akan 
kabur dan dirimu akan lemah. Sesungguhnya bagi dirimu ada hak, 
bagi keluargamu ada hak. Maka, berpuasalah dan berbukalah, 
shalatlah dan tidurlah .” 


Keterangan Hadits : 

(Bab) Demikian yang terdapat dalam sumber aslinya tanpa 
menyebutkan judul, yang berfungsi sebagai pemisah antara bab 
sebelumnya dan sesudahnya. Adapun kaitannya dengan bab terdahulu 
cukup jelas. Seakan-akan Imam Bukhari hendak memberi masukan 
bahwa matan hadits pada bab sebelumnya merupakan bagian dari 


FATHUL BAARI — 303 

kampungsunnah.org 




kisah Abdullah bin Amr saat dicek oleh Nabi SAW mengenai shalat 
malam dan puasa yang dilakukannya. 

^■1 (bukankah telah dikabarkan kepadaku ). Hal ini menjadi 

dalil larangan menetapkan keputusan sebelum mengecek 
kebenarannya, karena Rasulullah SAW tidak mencukupkan dengan 
berita yang sampai kepadanya, hingga beliau bertemu dengan 
Abdullah lalu mengeceknya secara langsung. Sebab, ada 
kemungkinan Abdullah berkata hendak melakukan perbuatan tersebut 
namun bukan sungguhan, atau ia mengaitkannya dengan suatu syarat, 
dimana syarat ini tidak diketahui oleh orang yang menyampaikan 
berita kepada Nabi SAW. 

0 e 0 

01 j (dan sesungguhnya bagi dirimu ada hak atasmu), 

yakni engkau harus memberikan kepada dirimu apa yang menjadi 
kebutuhan primer dalam kehidupan manusia berupa hal-hal yang telah 
dihalalkan oleh Allah SWT bagi manusia; seperti makan, minum 
maupun istirahat yang dapat memulihkan kekuatan badan sehingga 
dapat mendukung dalam melakukan ibadah kepada Tuhannya. Di 
antara hak-hak jiwa adalah memutuskannya dari ketergantungan 
kepada segala sesuatu selain Allah SWT, hal itu khusus dengan 
keterkaitan hati. 

lis- (dan bagi keluargamu ada hak atasmu ), yakni engkau 

harus menyiapkan untuk mereka semua kebutuhan dalam hal dunia 
maupun akhirat. Yang dimaksud dengan keluarga adalah istri; atau 
lebih luas daripada itu, yaitu siapa saja yang wajib dinafkahi. 

p-lai (maka berpuasalah). Yakni bila engkau telah mengetahui 

hal itu, maka beipuasalah sekali waktu dan berbuka (tidak berpuasa) 
pada waktu yang lain untuk mendapatkan dua maslahat sekaligus. Di 
sini terdapat isyarat atas apa yang telah disebutkan terdahulu pada 
bagian awal kitab tahajud ketika beliau SAW menyebutkan puasa 
Nabi Daud alaihissalam. 


304 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Lalu hadits ini akan disebutkan kembali dalam kitab shiyam 

(puasa) disertai tambahan, seperti sabdanya, “ Sesungguhnya bagi 

matamu ada hak atasmu Dalam riwayat lain, “ Sesungguhnya bagi 

tamumu ada hak atasmu .” 

Pelajaran yang dapat diambil 

1. Boleh mengabarkan atau memberitahukan kebaikan yang akan 
dilakukan. 

2. Seorang pemimpin harus memperhatikan keadaan 
masyarakatnya, serta mengajarkan kemaslahatan mereka. 

3. Bolehnya menyebutkan landasan hukum bagi seseorang yang 
mengerti hal itu. 

4. Mengutamakan yang wajib daripada yang sunah dalam 
beribadah. 

5. Membebani diri melebihi kemampuan akan menyebabkan 
ketidak sempumaan dalam beribadah. 

6. Anjuran untuk beribadah terus-menerus, karena meski Nabi 
SAW tidak menyukai sikap Abdullah yang berlebihan, namun 
beliau SAW tetap memberi motivasi agar berlaku sedang. 
Seakan-akan beliau SAW mengatakan kepadanya, “Janganlah 
kesibukanmu dalam memenuhi hak-hak yang disebutkan itu 
menyebabkanmu menyia-nyiakan hak ibadah serta 
meninggalkan ibadah-ibadah sunah.” 


FATHUL BAARI — 305 

kampungsunnah.org 




21. Keutamaan Orang yang Terbangun Di Malam Hari Lalu 
Melaksanakan Shalat 



1154. Dari Ubadah bin Shamith, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Barangsiapa terbangun di malam hari lalu mengucapkan 
'Tidak ada sembahan yang sesungguhnya kecuali Allah semata, tiada 
sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan untuk-Nya segala pujian, 
dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan 
Maha Suci Allah, tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah. 
Allah Maha Besar, dan tidak Ada daya serta kekuatan kecuali dengan 
pertolongan Allah ’, kemudian ia mengucapkan ‘Ya Allah ampunilah 
aku (atau ia berdoa)\ niscaya akan dikabulkan untuknya. Apabila ia 
wudhu, niscaya diterima shalatnya.” 

\ * A f A ' . . «. 





306 — FATHUL BAARI 


kampungsunnah.org 










1155. Dari Abu Hurairah RA -di saat ia menceritakan tentang 
kisahnya- dan ia menyebut Rasulullah SAW, “Sesungguhnya seorang 


saudara kalian tidaklah mengucapkan perkataan batil (maksud beliau 


adalah Abdullah bin Rawahah): 

Dan di antara kita ada Rasulullah membacakan kitab-Nya, 
apabila fajar telah menyingsing. 

Ia memperlihatkan kepada kami petunjuk setelah kesesatan, 

maka hati kami yakin bahwa apa yang dikatakannya akan 
terjadi. 

Di malam hari ia jauh dari tempat tidurnya, 
di saat orang-orang musyrik asyik dalam tidurnya. ” 



1156. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, “Aku bermimpi pada 
masa Nabi SAW seakan-akan di tanganku ada sepotong sutera, dan 
seakan-akan aku tidak menginginkan suatu tempat di surga melainkan 
ia membawaku terbang ke sana. Aku juga melihat seakan-akan dua 
sosok mendatangiku dan hendak membawaku ke neraka. Lalu 


FATHUL BAARI — 307 


kampungsunnah.org 




keduanya ditemui oleh malaikat yang lain seraya berkata, ‘Janganlah 
takut, lepaskanlah dia’.” 


JlflS '{_gbjj jJlp a\)1 C~v ?£* 

. j4l & JW iir y & p :lLj 4^ iit Jfc* 

j 6 | I. S I ^ f J Os * s s t J O' 

^jA 1 - —J 4JLP 4j)S ^yOj AM! *L*P 


1157. Maka Hafshah menceritakan kepada Nabi SAW salah satu 
dari kedua mimpiku, akhirnya Nabi SAW bersabda, “Sebaik-baik laki- 
laki adalah Abdullah apabila ia shalat di malam hari.” Maka, 
Abdullah RA senantiasa shalat di malam hari. 




j i*i l; yj\ j ^ y i jp o■ v tyir, 

^31 Sii ^s ji2 ^ 3^dji S)\ 

L*I^j( 1)15^ ^j-oj I ^ olLl y -ti j*5""bjj 


1158. Mereka senantiasa menceritakan mimpi-mimpi mereka 
kepada Nabi SAW, dan pada saat itu -di malam ketujuh pada sepuluh 
terakhir (bulan Ramadhan)- Nabi SAW bersabda, “Aku melihat 
mimpi-mimpi kalian telah menyatu pada sepuluh yang terakhir. 
Barangsiapa ingin mendapatkannya, maka hendaklah ia 
mendapatkannya pada sepuluh yang terakhir.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab keutamaan orang yang terbangun di malam hari lalu ia 
shalat) Dalam kitab Al Muhkam dikatakan, bahwa makna lafazh 

adalah berteriak. Juga bermakna begadang serta membalikkan diri di 


308 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




tempat tidur pada malam hari disertai dengan ucapan (berkata-kata). 
Sementara Tsa’lab mengatakan, bahwa telah terjadi perbedaan 
pendapat mengenai makna kata ta ’aarra. Sebagian mengatakan 
teijaga dan berbicara, sebagian lagi mengartikan mengetahui (sadar), 
dan yang lainnya mengartikan menggumam. Sedangkan kebanyakan 
ulama mengatakan bahwa lafazh ta ’aarra berarti bangun disertai 
suara. 

Ibnu At-Tin berkata, “Konteks lahiriah hadits menyatakan 
bahwa lafazh bermakna bangun. Sebab beliau SAW bersabda, 

‘ Barangsiapa yang terbangun dan mengucapkan'. Di sini beliau SAW 
menyebutkan kata ‘mengucapkan’ setelah lafazh l ta’aarra\ Ada 
kemungkinan huruf fa ' pada lafazh merupakan penafsiran suara 

yang dikeluarkan oleh orang yang baru bangun, sebab terkadang 
seseorang mengeluarkan suara namun bukan dzikir kepada Allah. 
Maka beliau mengkhususkan keutamaan di atas bagi mereka yang 
mengeluarkan suara dengan dzikir kepada Allah SWT. Inilah rahasia 
sehingga menggunakan lafazh ta ’aarra dan bukan istaiqazha 

(Ja Ajl it) atau intabahafC# !)• Hanya saja hal ini dapat dilakukan oleh 

mereka yang telah terbiasa dengan dzikir hingga terbayang terus 
dalam hatinya, baik saat tidur maupun terjaga. Maka, orang yang 
memiliki sifat demikian diberi kemuliaan dengan dikabulkan doanya 
dan diterima shalatnya. 

aJj iiliJi aJ ( Bagi-Nya kerajaan dan untuk-Nya segala 

pujian). Ali bin Al Madini meriwayatkan dari Al Walid dengan 
tambahan lafazh, c-lJj ( Menghidupkan dan mematikan). Riwayat 

ini dinukil oleh Abu Nu’aim dalam biografi Umari bin Hani' dalam 
kitab Al Hilyah melalui dua jalur. 

Al OALjj a)J alk !i (segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah). 

Dalam riwayat Karimah terdapat tambahan, aJi Slj ( Dan tidak 

ada sembahan sesungguhnya selain Allah). Demikian pula yang 

FATHUL BAARI — 309 

kampungsunnah.org 



terdapat dalam riwayat Al Ismaili, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu 
Majali dan Abu Nu’aim dalam kitab Al Hilyah. Tidak ada perbedaan 
dalam riwayat-riwayat Imam Bukhari dalam mendahulukan pujian 
sebelum tasbih, sementara riwayat Al Ismaili menyebutkan 
sebaliknya. Secara lahiriah hal itu merupakan tindakan perawi, sebab 
huruf ‘waw’ (dan) tidaklah berindikasi urutan kejadian. 

Ab *ill fiji 'i j Sy- 'i j (dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali 


dengan pertolongan Allah). An-Nasa'i dan Ibnu Majah serta Ibnu 
Sunni memberi tambahan, {Yang Maha Tinggi dan Maha 

Agung). 


* o ^ x 9 

-Ipj j'- jip' : Jli p (kemudian mengucapkan "Ya Allah 


ampunilah aku”, atau berdoa). Demikian riwayat ini disebutkan 
dengan unsur keraguan, namun ada pula kemungkinan kata ‘atau’ 
untuk menunjukkan macam-macamnya. Kemungkinan pertama 
didukung oleh riwayat Al Ismaili dengan lafazh, y» jip' «-’j : J'* f 


51 



«Ipoi : Jli j' .41 (Kemudian mengucapkan 


"Ya Allah 


Ampunilah aku ” niscaya ia akan diampuni. Atau beliau mengatakan, 
“Lalu ia berdoa, maka dikabulkan doanya. ”). Al Walid ragu-ragu 
dalam menentukan mana dari kedua lafazh itu yang benar. Demikian 
pula dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dengan lafazh, i3 'Jy 

(Diampuni baginya). Maka Al Walid berkata, 43 LJj?**-»' J 'i j' (Atau 


beliau mengatakan, “Berdoa niscaya dikabulkan doanya ."). Dalam 
riwayat Ali bin Al Madini dikatakan, :Jli j' °yk\ «->j :Jli ^ 


(Kemudian ia mengucapkan, "Ya Rabb, ampunilah aku Atau beliau 
berkata, "Kemudian berdoa...”). Tetapi dalam riwayat An-Nasa'i 
hanya disebutkan bagian awalnya. 

/ s * * * ' 

cJJ Us>jj 0t3 (apabila berwudhu diterima shalatnya), yakni 

apabila ia melakukan shalat. Dalam riwayat Abu Dzar dan Abu Al 
Waqt disebutkan, Ots (Apabila ia wudhu dan shalat). 


310 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Demikian pula yang terdapat pada riwayat Al Ismaili, hanya saja ia 
menambahkan di bagian awalnya, fiis j* Oli {Apabila 

ia bertekad lalu berdiri, wudhu dan shalat). Serupa dengan ini dinukil 
pula oleh Ali bin Al Madini. 

Ibnu Baththal berkata, “Allah telah menjanjikan melalui lisan 
Nabi-Nya bahwa siapa yang bangun tidur lalu lisannya mengesakan 
Tuhannya serta tunduk kepada kerajaan-Nya, mengakui nikmat- 
nikmat-Nya dan memuji-Nya seraya menyucikan Allah dari perkara 
yang tidak sesuai dengan keagungan-Nya dengan mengucapkan 
tasbih, tunduk kepada-Nya dengan mengucapkan takbir serta pasrah 
kepada-Nya karena tidak ada daya dan kekuatannya kecuali dari 
Allah, maka akan dikabulkan apabila ia berdoa, dan akan diterima 
shalatnya apabila ia shalat. Untuk itu, sudah sepantasnya bagi mereka 
yang mendengar hadits ini untuk meraih keberuntungan dengan 
mengamalkannya serta mengikhlaskan niat kepada Allah SWT.” 

j y’ ^ * t 

cJJ {Shalatnya diterima). Ibnu Al Manayyar mengatakan, 

bahwa konteks judul bab yang disebutkan Imam Bukhari adalah 
tentang keutamaan shalat, padahal hadits yang disebutkannya adalah 
tentang diterimanya shalat. Sementara masalah diterimanya shalat 
merupakan konsekuensi ibadah yang sah, karena diterimanya shalat 
pada saat tersebut lebih diharapkan daripada waktu-waktu yang lain. 
Karena besarnya harapan shalat tersebut diterima, maka ia pun 
memiliki keistimewaan tersendiri sehingga pantas menyandang 
keutamaan. 

Akan tetapi, yang nampak bahwa maksud “diterimanya shalat” 
lebih dari sekedar sahnya shalat tersebut. Dari sini maka Ad-Dawudi 
mengatakan, “Barangsiapa yang kebaikannya diterima Allah, niscaya 
Dia tidak akan rnengadzabnya. 1 Karena Dia mengetahui akhir keadaan 
seseorang, maka Dia tidak menerima sesuatu lalu menghapusnya 


1 Apa yang dikatakan oleh Ad-Dawudi kurang tepat, dan makna lahir daripada hadits-hadits 
yang ada menyatakan sebaliknya. Tidak ada kemestian setelah diterimanya satu amalan 
niscaya tidak akan diadzab atas keburukan-keburukan yang dilakukannya, dimana ia 
meninggal dunia dengan tetap melakukan hal itu! Wallahu a lam. 


FATHUL BAARI — 311 

kampungsunnah.org 




kembali. Apabila ada jaminan amalan tidak akan dihapus, maka ia 
dijamin untuk tidak diadzab.” Oleh sebab itu Al Hasan berkata, “Aku 
sangat berharap bila mengetahui bahwa Allah menerima satu sujud 
yang kulakukan.” 


Abu Abdullah Al Firabri (perawi hadits ini dari Imam Bukhari) 
berkata, “Saya biasa mengucapkan dzikir itu setiap terjaga dari tidur, 
lalu saya tidur dan mimpi didatangi oleh seseorang dan membaca, 
‘Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik’.” 
(Qs. Al Hajj(22): 24) 


, i . i i. 








mendengar Abu Hurairah menceritakan kisah-kisahnya ), yakni 
nasihat-nasihat yang biasa beliau sampaikan kepada sahabat- 
sahabatnya. 


e 4 * 9 s * * * g' s ^ * v / * ° s jt 

W 0} j*Xwj ^JLp &\ JjLj ji) (dan dia menyebut 


Rasulullah SA W sesungguhnya saudara kamu ) Artinya, Abu Hurairah 
menyebut Rasulullah SAW, lalu menceritakan tentang sifat-sifat 
beliau SAW hingga akhirnya ia menyebutkan perkataan Abdullah bin 
Rawahah tentang sifat Nabi SAW dalam bait-bait syairnya. 


(jauh dari tempat tidurnya). Ini adalah kiasan shalat 

malam. Pada bait terakhir inilah diperoleh maksud judul bab, sebab 
kata ta ’aarra maksudnya adalah terbangun dan membalikkan badan di 
atas tempat tidur seperti yang telah diterangkan. Seakan-akan penyair 
ini mensinyalir sifat kaum mukminin yang terangkum dalam firman 
Allah SWT, “ Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang 
mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. ” (Qs. 
As-Sajdah(32): 16) 


Pelajaran yang dapat diambil 

Abdullah bin Rawahah memiliki kisah tersendiri sehubungan 
dengan bait-bait syair di atas. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Ad- 


312 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Daruquthni melalui jalur Salamah bin Waliran dari Ikrimah, ia 
berkata, “Abdullah bin Rawahah sedang berbaring di samping 
istrinya, lalu beliau berdiri dan menemui hamba sahaya wanita 
miliknya. Lalu Ikrimah menyebutkan kisah selengkapnya dimana istri 
Abdullah melihat suaminya bersama budak wanita itu, namun 
Abdullah mengingkarinya. Akhirnya, istri Abdullah meminta dari 
suaminya agar membaca ayat Al Qur'an untuk membuktikan bahwa 
suaminya tidak melakukan hubungan intim dengan budak wanita 
tersebut. Hal ini dilakukan karena istri Abdullah beranggapan bahwa 
orang junub itu tidak boleh membaca Al Qur'an. Maka, Abdullah bin 
Rawahah mengucapkan bait-bait syair tersebut. Lalu istri Abdullah 
berkata, ‘Aku beriman kepada Allah dan tidak percaya pada 
penglihatan mataku’. Ketika kejadian ini disampaikan kepada 
Rasulullah SAW, beliau tertawa hingga tampak gigi-gigi gerahamnya 
yang bagian depan.” 

Ibnu Baththal berkata, “Sabda beliau SAW ‘ Sesungguhnya 
saudara kamu tidak mengucapkan perkataan-perkataan batil ’ 
memberi asumsi bahwa syair yang baik adalah terpuji sebagaimana 
perkataan yang baik.” Akan tetapi dalam hadits tidak ada keterangan 
yang menegaskan bahwa kalimat itu adalah ucapan Rasulullah SAW. 
Bahkan, secara lahiriah kalimat itu adalah perkataan Abu Hurairah. 
Penjelasan mengenai hal itu akan disebutkan pada riwayat Az-Zubaidi 
yang diriwayatkan secara mu ’allaq. Sedangkan pembahasan 
selanjutnya mengenai hadits ini akan diterangkan pada bagian syair 
dalam pembahasan tentang Al Adab. 


FATHUL BAARI — 313 

kampungsunnah.org 



22. Senantiasa Melaksanakan Shalat Dua Rakaat (sunah) Fajar 


ji-j A& Al J A :°cJlS ££ Al ^ 

" z' “ 

( jj*, cj^. j j j j p^j r’ 

P ''f ^ e ^ ^ 

. IJu I U.^.PJu 


1159. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Nabi SAW shalat Isya' 
kemudian shalat delapan rakaat dan dua rakaat dengan duduk serta 
dua rakaat di antara dua seruan. Beliau SAW tidak pernah 
meninggalkan kedua rakaat tersebut.” 


Keterangan Hadits : 


(Bab senantiasa melakukan shalat dua rakaat (sunah) Fajar), 
yakni baik saat mukim maupun saat safar (bepergian). 

9 

(dan shalat) Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan 

9 , 

dengan lafazh J~p p (kemudian shalat). Tidak ada keterangan tentang 


witir, karena hal itu diterangkan dalam riwayat Al-Laits dengan 
lafazh, J* J &A &S”} Spp AYs* 01^ (Beliau 


shalat tiga belas rakaat, sembilan rakaat dengan berdiri dan dua 
rakaat dengan duduk). 


yjf-'Ali 'JS (dan dua rakaat di antara dua seruan), yakni 

di antara adzan dan qamat. Sementara dalam riwayat Al-Laits 
disebutkan, piaJi p J»- p (Kemudian 

beliau menunggu sesaat hingga dikumandangkan adzan pertama pada 
waktu subuh lalu beliau shalat dua rakaat). Sedangkan dalam riwayat 
Imam Muslim dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, 
disebutkan, pAh e YA j* Silblij «.talli jl» jAiA*- jIsiTj (Beliau 

SAW shalat dua rakaat ringan antara adzan dan qamat shalat Subuh). 


314 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





rakaat itu sama sekali). Lafazh ini dijadikan daiil bagi mereka yang 
mengatakan bahwa shalat dua rakaat (sudah) fajar hukumnya wajib. 
Pendapat seperti itu dinukil dari Al Hasan Al Bashri, sebagaimana 


dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah dari Al Hasan dengan lafazh, Olf 

'D ' ' p 

jil is'y. {Hasan Al Bashri berpendapat bahwa dua 


rakaat sebelum fajar hukumnya adalah wajib). Yang dimaksud 
dengan fajar adalah shalat Subuh. Lalu dinukil oleh Al Marghiyani 
pendapat yang serupa dari Abu Hanifah. Sementara dalam kitab Jami ’ 
Al Mahbubi dari Al Hasan bin Ziyad dari Abu Hanifah dikatakan, 
“Apabila kedua rakaat fajar itu dilakukan dengan duduk tanpa ada 
udzur (legitimasi syar’i), niscaya dianggap tidak sah.” 

Kemudian sebagian ulama madzhab Syafi’i —dalam madzhab 
yang lama— menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk menyatakan 
bahwa shalat sunah Subuh adalah shalat sunah yang paling utama. 
Imam Syafi’i berkata pada madzhab yang baru, “Shalat sunah yang 
paling utama adalah shalat witir.” Namun sebagian pengikutnya 
mengatakan, “Shalat sunah yang paling utama adalah shalat malam 
(Tahajud).” Hal ini berdasarkan keterangan yang telah disebutkan 
pada awal pembahasan tentang tahajud, saat menjelaskan hadits Abu 
Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 

23. Tidur Miring ke Kanan Setelah Melakukan Shalat Dua 
Rakaat (sunah) Fajar 



FATHUL BAARI — 315 


kampungsunnah.org 



1160. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Biasanya Nabi SAW 
apabila selesai shalat dua rakaat fajar, maka beliau tidur miring ke 
kanan.” 

Keterangan Hadits : 

^ (;miring ke kanan). Ada pendapat yang mengatakan 

bahwa hikmah tidur miring ke kanan, adalah karena jantung manusia 
itu posisinya berada di sebelah kiri. Apabila seseorang berbaring 
dengan posisi miring kiri, maka ia akan terlelap dalam tidurnya. 
Berbeda apabila berbaring dalam posisi miring ke kanan —dirnana 
posisi jantung menggantung— maka seseorang tidak dapat tidur 
dengan lelap. Hadits ini memberi keterangan diperbolehkannya tidur 
setelah shalat Subuh dengan posisi miring ke kanan. Adapun sikap 
Ibnu Mas’ud yang mengingkari berbaring dengan posisi terlentang 
dan perkataan Ibrahim An-Nakha’i yang menyatakan bahwa 
perbuatan itu adalah perbuatan syetan —sebagaimana dikutip oleh 
Ibnu Abi Syaibah— maka harus dipahami bahwa hadits yang 
memerintahkan berbaring setelah shalat sunah Subuh tidak sampai 
kepada keduanya. Sedangkan perkataan Ibnu Mas’ud sesungguhnya 
hanya mengingkari pandangan yang mengharuskan tidur setelah shalat 
sunah Subuh, sebab di bagian akhir kalimatnya beliau mengatakan, 
“Apabila telah salam (maka kedua shalat tersebut) telah terpisahkan .” 
Perkataan Ibnu Umar bahwa berbaring setelah shalat sunah Subuh 
termasuk bid’ah, merupakan pendapat yang syadz (ganjil), hingga 
diriwayatkan bahwa beliau (Umar) memerintahkan untuk menaburi 
kerikil bagi mereka yang tidur setelah shalat sunah Subuh. Ibnu Abi 
Syaibah meriwayatkan dari Al Hasan bahwa beliau tidak menyukai 
tidur setelah shalat sunah Subuh. Akan tetapi pendapat paling kuat 
adalah yang menyatakan hal tersebut disyariatkan dengan tujuan 
memisahkan antara shalat sunah Subuh dengan shalat Subuh, dan 
bukan disyariatkannya tidur itu sendiri seperti yang telah dijelaskan. 


316 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




24. Berbincang-bincang Setelah Shalat Dua Rakaat (Fajar) dan 
Tidak Berbaring (Tidur) 


JLp lit &[f jUloj a 1 )Lp 4JJI 0 ! aLi aIsjIp 

eSCJb cjr ou 


1161. Dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW apabila selesai shalat 
sunah fajar, jika aku dalam keadaan terjaga, maka beliau berbincang- 
bincang denganku. Sedangkan bila tidak, maka beliau tidur miring 
hingga dikumandangkan adzan untuk shalat (Subuh).” 


Keterangan Hadits: 


Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini bahwa 
beliau SAW tidak tidur setelah shalat sunah Subuh secara terus- 
menerus. Para ulama menjadikan hujjah bahwa hal itu tidak wajib. 
Mereka memahami perintah itu seperti perintah dalam hadits Abu 
Hurairah yang berindikasi mustahab (disukai). Manfaatnya adalah 
untuk istirahat dan memulihkan semangat untuk melakukan shalat 
Subuh. Oleh sebab itu, perbuatan itu tidak disukai kecuali bagi orang 
yang melakukan ibadah pada malamnya. Demikian yang ditegaskan 
oleh Ibnu Al Arabi. Pendapat ini didukung oleh riwayat yang dinukil 
oleh Abdurrazzaq bahwa Aisyah mengatakan, aSsi 


OlT j jJljj dlip {Sesungguhnya Nabi SAW 


berbaring bukan sebagai Sunnah, akan tetapi beliau SAW mengisi 
malamnya dengan ibadah, maka beliau SAW beristirahat ). Dalam 
sanad hadits ini terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan 
namanya. 


Ada pula yang mengatakan bahwa faidah perbuatan ini adalah 
untuk memisahkan antara shalat Qabliyah Subuh dengan shalat 
Subuh. Berdasarkan pendapat ini, maka perbuatan tersebut tidak 


FATHUL BAARI — 317 

kampungsunnah.org 




khusus bagi orang tertentu. Bertitik tolak dari ini Imam Syafi’i 
berkata, “Sunah (anjuran itu) berlaku pada semua perbuatan yang 
dapat memisahkan antara shalat Qabliyah Subuh dengan shalat Subuh, 
seperti berjalan, berbicara dan lain sebagainya.” Demikian yang 
diceritakan Al Baihaqi. Sementara An-Nawawi berkata, “Pendapat 
paling tepat adalah, perbuatan tersebut termasuk sunnah berdasarkan 
makna lahiriah hadits Abu Hurairah.” Sementara Abu Hurairah 
sebagai perawi hadits itu telah mengatakan, sesungguhnya 
memisahkan antara shalat Qabliyah Subuh dengan shalat Subuh 
dengan cara berjalan menuju masjid tidaklah mencukupi. 

Sehubungan dengan masalah ini, Ibnu Hazm mengeluarkan 
pandangan yang ekstrim, dimana ia menyatakan bahwa tidur setelah 
melakukan shalat Qabliyah Subuh hukumnya wajib. Lalu beliau 
menjadikan hal tersebut sebagai syarat sahnya shalat Subuh. Para 
ulama sesudahnya membantah pandangan ini, hingga sebagian ulama 
seperti Ibnu Taimiyah serta orang-orang yang sepaham dengannya 
meragukan ke-shahih-an hadits tersebut, karena Abdurrahman bin 
Ziyad telah menyendiri dalam meriwayatkan hadits itu, sementara 
keakuratan hafalan beliau diragukan. Namun, yang benar hadits 
tersebut dapat dijadikan hujjah. 

Ulama yang berpandangan bahwa tujuan tidur setelah shalat 
Qabliyah Subuh adalah untuk memisahkan antara shalat sunah 
Qabliyah Subuh dengan shalat Subuh mereka tidak membatasinya 
dengan posisi miring ke kanan. 

Perintah untuk tidur tersebut harus dipahami dalam konteks 
sunah, sebagaimana akan diterangkan pada bab sesudahnya. Sebagian 
ulama salaf mengatakan bahwa perbuatan itu hanya disukai bila 
dilakukan di rumah, tidak di masjid. Pendapat ini dinukil langsung 
dari Ibnu Umar. Lalu pendapat itu didukung oleh sebagian syaikh 
kami dengan alasan tidak pernah dinukil bahwa Nabi SAW 
melakukan hal itu di masjid, sementara telah dinukil riwayat yang 
shahih dari Ibnu Umar bahwa ia menaburkan kerikil kepada mereka 
yang melakukannya di masjid, seperti dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah. 


318 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



(beliau berbincang-bincang denganku. Jika 


tidak, maka beliau tidur miring). Secara lahiriah, apabila beliau SAW 
berbaring, maka tidak berbincang-bincang. Sedangkan bila beliau 
SAW berbincang-bincang, maka tidak berbaring. Makna inilah yang 
menjadi kecenderungan Imam Bukhari seperti tersirat pada judul bab. 
Demikian pula judul yang diberikan oleh Ibnu Khuzaimah, dimana ia 
berkata, “ Rukhshah (keringanan) untuk tidak berbaring setelah shalat 
sunah dua rakaat fajar.” Namun pendapat ini nampak bertentangan 
dengan riwayat yang dinukil Imam Ahmad dari Abdurrahman Al 
Mahdi, dari Malik, dari Abu An-Nadhr, “ Beliau SAW biasa shalat 
malam, apabila telah selesai melakukan shalat beliau SAW tidur 
miring. Jika aku (Aisyah) tidak tidur, maka beliau berbincang- 
bincang denganku. Sedangkan bila aku tidur, maka beliau pun tidur 
hingga muadzin datang kepadanya .” Dari sini dapat dikatakan bahwa 
beliau SAW berbincang-bincang dengan Aisyah dalam segala 
keadaan; baik saat beliau SAW berbaring maupun tidak. Namun perlu 
diketahui bahwa yang dimaksud oleh Aisyah dengan perkataannya 
“Beliau pun tidur ” adalah berbaring. Hal ini dijelaskan oleh riwayat 
yang disebutkan oleh Imam Bukhari sebelum pembahasan tahajud 
melalui riwayat Malik dari Abu An-Nadhr dan Abdullah bin Yazid, 

O v 

keduanya sama-sama menukil dari Abu Salamah dengan lafazh. Oli 


<uid c-*' Ojj cJS' 




keadaan terjaga (tidak tidur), maka beliau SAW berbincang-bincang 
denganku. Sedangkan apabila aku tidur, maka beliau pun tidur 
miring). 


t • o f m 

Oijj {hingga dikumandangkan adzan) Tindakan Nabi SAW 


yang berbincang-bincang dengan Aisyah dan tidak tidur setelah shalat 
Qabliyah Subuh tidak mustahab (disukai). Akan tetapi pendapat ini 
dibantah dengan mengatakan bahwa sikap Nabi SAW yang sesekali 
meninggalkan perbuatan tersebut tidak menunjukkan bahwa perbuatan 
itu tidak mustahab, bahkan sikap Nabi SAW itu menunjukkan 


FATHUL BAARI — 319 

kampungsunnah.org 



perbuatan tersebut tidak wajib, seperti disebutkan pada bagian awal 
bab ini. 


Catatan 

Telah disebutkan pada pembahasan tentang witir dari hadits 
Ibnu Abbas bahwa waktu tidur Nabi S AW adalah setelah shalat Witir 
sebelum shalat Fajar (Subuh). Namun hal itu tidaklah bertentangan 
dengan hadits Aisyah RA, sebab yang dimaksudkan dalam hadits Ibnu 
Abbas adalah tidurnya beliau SAW antara shalat Witir dengan shalat 
Subuh. Maksimal hadits Ibnu Abbas menerangkan bahwa beliau SAW 
tidak tidur antara shalat Qabliyah Subuh dengan shalat Subuh. Maka, 
ini dapat dijadikan dalil bahwa perbuatan itu tidak wajib. 

Adapun riwayat yang dinukil Imam Muslim melalui jalur Malik 
dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa beliau SAW berbaring 
setelah shalat witir telah diselisihi oleh murid-murid Imam Zuhri, 
di mana mereka menyebutkan bahwa Nabi SAW berbaring setelah 
shalat Qabliyah Subuh. Inilah riwayat yang lebih autentik. Hanya saja 
orang yang menjadikannya sebagai dalil bahwa tidur setelah shalat 
Qabliyah Subuh bukan perbuatan yang mustahab, mereka telah 
mengalami kekeliruan. Wallahu A 'lam. 


26. Berbincang-Bincang Setelah Shalat (Sunah) Dua Rakaat Fajar 


Oli" j JImj aIIp aJUl 01 l aJQI p °j& 

dd eil % J ^ iiZJ Llt dd JZ6"j 

.iMi 'jA Jts isJ 


1168. Dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW biasa shalat dua 
rakaat. Apabila aku tidak tidur, maka beliau berbincang-bincang 
denganku. Jika tidak, maka beliau tidur. Aku berkata kepada Sufyan, 


320 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




“Sesungguhnya sebagian mereka meriwayatkan dengan lafazh, ‘Dua 
rakaat fajar’.” Sufyan berkata, “Itulah yang dimaksud.” 


Keterangan Hadits : 


Imam Bukhari kembali mengulangi hadits yang telah disebutkan 
pada bab sebelumnya, adapun lafazhnya, i ( Biasa shalat 

'J*» * °£ 

dua rakaat). Sedangkan di akhir hadits dikatakan, 019 cJi 


z' j * O 9 ' e ' 0 e / B y 

.Uli ji :0 LjL> Jli £<Jb\ ajJJ (Aku berkata kepada Sufyan, 


“Sesungguhnya sebagian mereka meriwayatkan dengan lafazh, ‘Dua 
rakaat fajar’. ” Sufyan berkata, “Itulah yang dimaksud."). 


Orang yang mengucapkan kalimat “ Aku berkata kepada 
Sufyan", adalah Ali bin Al Madini (guru Imam Bukhari dalam riwayat 
ini). Yang dia maksud dengan “ sebagian mereka ” adalah Imam Malik. 
Demikianlah yang diriwayatkan Ad-Daruquthni melalui jalur Bisyr 
bin Umar dari Malik, bahwasanya ia bertanya kepadanya tentang 
seseorang yang berbincang-bincang setelah terbit fajar, maka ia pun 
menceritakan kepadaku riwayat dari Salim. Lalu ia menyebutkan 
riwayat secara lengkap. Kemudian Ibnu Khuzaimah juga 
meriwayatkan dari Sa’id bin Abdurrahman Al Makhzumi, dari Ibnu 
Uyainah dengan lafazh, j*iJi j OlT {Beliau biasa shalat dua 

rakaat fajar). 


Riwayat ini dijadikan dalil bolehnya berbincang-bincang antara 
shalat dua rakaat (sunah) fajar (shalat Qabliyah Subuh) dengan shalat 
Subuh, berbeda dengan pendapat sebagian orang yang memakruhkan 
perbuatan ini, seperti dinukil oleh Ibnu Abi syaibah dari Ibnu Mas’ud. 
Akan tetapi keautentikannya masih diragukan. Lalu Ibnu Abi Syaibah 
menukil pula pendapat tersebut dengan jalur shahih dari Ibrahim dan 
Abi Sya’tsa' dan lainnya. 


FATHUL BAARI — 321 

kampungsunnah.org 




27. Senantiasa Memelihara Dua Rakaat Fajar, dan Orang yang 
Menamakannya Sebagai Perbuatan Sunah ( Tathamvu*) 


jc. 'fLj <&> Al J P JJl p' :Lis Al iijli ^ 

■>3| -ySr, Jt liiiif £f Sif jjipi ^ ^ 


1169. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Nabi SAW tidak pernah 
memberi perhatian terhadap amalan-amalan sunah, sebagaimana 
besarnya perhatian beliau terhadap dua rakaat (sunah) fajar.” 


Keterangan Hadits : 

Lafazh yang terdapat pada hadits di bab ini adalah nawafil. 
Adapun pemakaian lafazh tathawwu ’ pada judul bab mengisyaratkan 
bahwa lafazh ini dinukil dari jalur periwayatan yang lain. Dalam 
riwayat Abu Ashim dari Ibnu Juraij yang dikutip oleh Al Baihaqi 
disebutkan, “Aku berkata kepada Atha', apakah dua rakaat fajar itu 
wajib atau hanya tathawwu’ (amalan sunah)?” Maka beliau 
menjawab, “Ubaid bin Umair telah menceritakan kepadaku... lalu 
beliau menyebutkannya.” 

Diriwayatkan pula melalui jalur lain dari Aisyah RA penamaan 
shalat dua rakaat fajar sebagai tathawwu’. Dalam riwayat Imam 
Muslim melalui jalur Abdullah bin Syaqiq disebutkan, “Aku bertanya 
kepada Aisyah tentang tathawwu’ (amalan sunah) Nabi SAW...” lalu 
disebutkan hadits seperti di atas, di dalamnya terdapat perkataan 
“Apabila telah terbit fajar, beliau biasa shalat dua rakaat ”. 


322 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




28. Apa yang Dibaca Pada Dua Rakaat (Sunah) Fajar 


jJLj sIji jk <In j 


oir :ciis i^p & ^ > 


^ySjS'j JLj lil j oc->!^ ( _J—U\-j ( _ s 



1170. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW biasa 
shalat di malam hari tiga belas rakaat. Kemudian apabila mendengar 
suara adzan Subuh, beliau shalat dua rakaat yang ringan.” 


Iju&j (Xj aIIp asi yi oir :°eJU JUl ^ 


1171. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Nabi SAW biasa 
meringankan shalat dua rakaat sebelum shalat Subuh, hingga aku 
mengatakan, ‘Apakah ia membaca Ummul Kitab (Al Faatihah)’.” 


Keterangan Hadits : 

# C v' v' yy 

5 ih’^j (tiga belas rakaat). Lafazh ini berbeda dengan 

lafazh dalam riwayat yang telah disebutkan dari Abu Salamah, dari 
Aisyah, 3 ^Js- tijj j&J (Nabi SA W tidak pernah melebihkan 

dari sebelas rakaat). Cara memadukan kedua versi ini telah dijelaskan 
pada tempat tersebut. 

&&&■ (Yang ringan) Al Ismaili berkata, “Seharusnya judul bab 

ini adalah ‘Melakukan Dua Rakaat Fajar dengan ringan.” Saya (Ibnu 
Hajar) katakan, bahwa judul bab yang disebutkan Imam Bukhari juga 
memiliki legitimasi yang sangat kuat, yakni beliau mengisyaratkan 
adanya perbedaan dimana sebagian orang mengklaim tidak ada bacaan 


FATHUL BAARI — 323 

kampungsunnah.org 




apapun pada dua rakaat fajar. Pendapat ini telah dinukil dari Abu 
Bakar Al Asham dan Ibrahim bin Aliyah. Maka, Imam Bukhari 
menegaskan keharusan untuk membaca dalam shalat tersebut. 

Apabila dikatakan “shalat ringan”, seakan-akan maksudnya 
adalah membaca surah Al Faatihah saja dengan cepat, atau membaca 
surah Al Faatihah dan surah lain dengan kadar yang sangat minim 
(pendek). Imam Bukhari cukup menyebutkan hadits Aisyah di atas, 
karena beliau tidak menemukan hadits yang sesuai dengan kriteria 
yang ditetapkannya sehubungan dengan penetapan bacaan pada shalat 
dua rakaat fajar, dan kami akan menyitir riwayat berkenaan 
dengannya pada pembahasan selanjutnya. 

Para ulama berbeda pendapat tentang hikmah dilakukannya 
shalat dua rakaat fajar dengan ringan (tidak lama). Sebagian 
mengatakan agar dapat melaksanakan shalat Subuh pada awal 
waktunya, pendapat ini yang dibenarkan oleh Al Qurthubi. Sebagian 
lagi mengatakan, hikmahnya adalah untuk membuka shalat siang 
dengan dua rakaat yang ringan sebagaimana yang dilakukan pada 
shalat malam, dan agar seseorang melaksanakan shalat fardhu atau 
keutamaan lainnya dengan penuh semangat dan persiapan. 

olsfji ly Ja {apakah ia membaca Ummul Kitab). Dalam 
riwayat Al Hamawi disebutkan, pLjilt (Ummul Qur'an). Lalu Imam 
Malik menambahkan lafazh, 'i {ataukah tidak)! 


Catatan 


Imam Bukhari telah menyebutkan matan (materi) hadits yang 
berasal dari Yahya bin Sa’id. Adapun lafazh Syu’bah telah dikutip 
oleh Imam Ahmad melalui jalur Muhammad bin Ja’far (guru Imam 


Bukhari) dalam riwayat ini, dengan lafazh, j*J ji £& 'ii 

ujIsSji l 'jij jU :JjSl *5l! J-aj {Apabila fajar terbit. 


beliau SA W shalat dua rakaat, atau beliau tidak shalat kecuali dua 


324 — FATHUL BAARI 

Rampungsunnah.org 




rakaat. Aku berkata, "Beliau tidak membaca faatihatul kitaab [Al 
FaatihahJ pada kedua rakaat itu.”) 

Demikian pula Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur 
Mu’adz dari Syu’bah, akan tetapi tidak disebutkan perkataan, j' 

Y Jwaj (Atau beliau tidak shalat kecuali dua rakaat). 


Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Yahya Al Qaththan 
dari Syu’bah dengan lafazh, ji :Jj& Y' J-W jj £& 'ij Olf 

'js {Biasanya apabila fajar telah terbit, beliau tidak 


shalat kecuali dua rakaat. Maka saya berkata, "Apakah beliau 
membaca faatihatul kitaab (Al Faatihah) pada keduanya ?”). 


Riwayat-riwayat ini telah dijadikan pegangan oleh mereka yang 
berpendapat tidak ada bacaan pada dua rakaat fajar (shalat sunah 
Qabliyah Subuh). Akan tetapi pendapat ini dikritik berdasarkan 
riwayat-riwayat yang akan disebutkan. 


Imam Al Qurthubi berkata, “Hadits ini tidaklah bermakna 
bahwa Aisyah ragu apakah Nabi SAW membaca Al Faatihah pada 
kedua rakaat itu atau tidak. Tetapi maknanya adalah bahwa kebiasaan 
beliau SAW memperpanjang shalat-shalat sunah. Maka ketika beliau 
SAW melakukan dua rakaat fajar dengan ringan, seakan-akan tidak 
ada bacaan padanya dalam shalat itu apabila dibandingkan dengan 
shalat-shalat sunah yang lain.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, “Penyebutan Ummul Qur'an (Al 
Faatihah) secara spesifik memberi asumsi bahwa beliau SAW 
senantiasa membaca surah tersebut pada shalat-shalat yang lain.” Ibnu 
Majah meriwayatkan dengan sanad yang akurat dari Abdullah bin 
Syaqiq, dari Aisyah, dia berkata, 411 JLp 411 Jj-j OlT 

'i ji : 3' U$j f jflj O'jjjLit : Jj& i>\fj 3' 

411 ja> J 5 j OjjsiSd' (Nabi SAW biasa shalat dua rakaat sebelum 
(shalat) fajar (Subuh), dan beliau bersabda, “Sebaik-baik surah yang 


FATHUL BAARI — 325 

kampungsunnah.org 



dibaca pada dua rakaat fajar adalah Qul yaa ayyuhal kaafiruun dan 
Qul huwallahu ahad. ’j. 


Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Muhammad bin 
Sirin dari Aisyah, U# \Ju OlT ( Biasanya beliau SAWmembaca 

pada dua rakaat shalat (sunah) fajar kedua surah tersebut). 
Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah, 


U# tlgli (beliau SA W membaca pada shalat dua rakaat fajar kedua 


surah itu). Dalam riwayat Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i dari hadits 
Ibnu Umar dikatakan, fjij c-iij 


(Aku mendampingi Nabi SAW selama sebulan, maka beliau membaca 
kedua surah itu pada kedua rakaat fajar). Kemudian Imam Tirmidzi 
menukil pula riwayat senada dari hadits Ibnu Mas’ud, namun tanpa 
ada pembatasan surah tertentu. Demikian pula riwayat Al Bazzar dari 
Anas. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Hibban dari Jabir terdapat 
keterangan yang mengindikasikan anjuran membaca kedua surah itu 
pada shalat dua rakaat (sunah) fajar. 


Sebagian ulama mengatakan bahwa bacaan pada dua rakaat fajar 
tidak lebih daripada Ummul Qur'an (surah Al Faatihah), dan ini 
adalah perkataan Imam Malik. Sementara dalam kitab Al Buwaithi 
dinukil dari Imam Syafi’i bahwa beliau menyukai membaca kedua 
surah yang disebutkan di atas serta Al Faatihah sebagai pengamalan 
hadits tersebut. Inilah pendapat mayoritas ulama. Mereka mengatakan 
bahwa makna perkataan Aisyah “ Apakah beliau membaca ummul 
Qur'an pada kedua rakaat itu?”, yakni apakah membaca surah Al 
Faatihah saja ataukah ditambah dengan surah lainnya. Hal ini 
disebabkan oleh singkatnya bacaan beliau SAW pada kedua rakaat itu. 
Sementara kebiasaan beliau SAW adalah membaca Al Qur'an dengan 
tartil (sesuai hukum-hukum tajwid) hingga satu surah melebihi 
panjangnya surah terpanjang dalam Al Qur'an, seperti dijelaskan 
dalam pembahasan yang lalu. 


326 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Sebagian ulama berpendapat bahwa bacaan pada dua rakaat 
fajar harus panjang. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama 
madzhab Hanafi dan dinukil pula dari An-Nakha’i. Al Baihaqi 
menyebutkan satu hadits mengenai hal itu secara marfu’ di antara 
hadits-hadits mursal Sa’id bin Jubair. Namun dalam sanad- nya 
terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan namanya. Kemudian 
ulama yang lain mengatakan bahwa bacaan pada shalat dua rakaat 
fajar itu khusus bagi mereka yang tidak membaca saat shalat malam. 
Oleh sebab itu, ia menutupinya dengan bacaan pada shalat sunah fajar. 
Pendapat ini telah dinukil dari Abu Hanifah, sebagaimana 
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih dari 
Al Hasan Al Bashri. 

Sebagian ulama berdalil dengan hadits di atas untuk menyatakan 
bahwa bacaan pada dua rakaat fajar dibaca dengan jahr (keras). 
Namun hadits di atas tidaklah mendukung pandangan ini, karena ada 
kemungkinan surah yang dibaca pada shalat dua rakaat fajar diketahui 
karena kebiasaan Nabi SAW yang memperdengarkan sebagian ayat 
dari surah yang dibacanya, sebagaimana telah disebutkan pada 
pembahasan tentang sifat shalat Nabi SAW dari hadits Abu Qatadah 
tentang shalat Zhuhur, 2$' ( Beliau SAW sesekali 

memperdengarkan [bacaan] ayat kepada kami). Bahkan pendapat 
yang menyatakan membacanya dengan sirr (pelan) didukung oleh 
riwayat Ibnu Sirin sehubungan dengan hadits di atas, j~~i 

(.Beliau membaca sirr (pelan) pada kedua rakaat itu). Riwayat ini di- 
shahih- kan oleh Ibnu Abdil Barr. 

Hadits-hadits tersebut dijadikan dalil tidak adanya keharusan 
membaca surah Al Faatihah pada shalat sunah Qabliyah Subuh, 
karena ia tidak disebutkan bersama surah Al Kaafiruun dan surah Al 
Ikhlas. Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas bahwa 
beliau SAW biasa membaca pada dua rakaat fajar firman Allah dalam 
surah Al Baqarah ayat 136, «&U uiT tjljS ( 'Katakanlah kami beriman 

kepada Allah)". Sedangkan pada rakaat kedua membaca ayat yang 


FATHUL BAARI — 327 

kampungsunnah.org 



terdapat pada surah Aali Imraan, 
\j£j iS'y* <uiT {Katakanlah, 


ayat 64 yaitu tjJtil wjlsSOt JaI iJ Ji 
“Hai ahli kitab, marilah (berpegang) 


kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara 
kami dan kamu. ”) Tapi pendapat ini dapat dijawab dengan 
mengatakan bahwa beliau SAW tidak memerintahkan langsung 
membaca Al Faatihah pada kedua rakaat fajar, karena persoalan itu 
sudah diketahui secara umum. Hal ini diindikasikan oleh perkataan 
Aisyah, ?*>! f* i ji cgjal ^ (Aku tidak tahu apakah ia membaca Al 


Faatihah pada kedua rakaat itu atau tidak membacanya), dimana hal 
ini membuktikan bahwa telah menjadi ketetapan di antara mereka 
untuk membaca surah Al Faatihah dalam shalat. Wallahu a ’lam. 


Catatan 

Keenam bab yang berhubungan dengan dua rakaat shalat 
(sunah) fajar telah disebutkan dalam kebanyakan sumber dengan 
disisipi oleh bab yang akan disebutkan, yaitu bab keterangan tentang 
shalat sunah dua rakaat-dua rakaat. Akan tetapi yang benar adalah 
yang terdapat pada sebagian sumber yang menyebutkan di bagian 
akhir keenam bab tersebut, 

Ibnu Rasyid mengatakan, nampaknya hal itu terjadi akibat 
tindakan sebagian perawi naskah Shahih Bukhari, mereka 
memasukkan satu bab pada bab yang lainnya. Indikasi ke arah itu 
dapat diketahui dari sikap Imam Bukhari yang menyebutkan bab 
“Berbincang-bincang Setelah Shalat Dua Rakaat Fajar” setelah bab 
ini, seakan-akan menjelaskan hadits yang beliau sebutkan di bawah 
bab “Orang yang Berbincang-bincang Setelah Dua Rakaat”, karena 
yang dimaksud dengan kedua rakaat ini adalah shalat dua rakaat 
(sunah) fajar. Dengan demikian, jelaslah faidah pengulangan hadits. 

Hanya saja Imam Bukhari memasukkan shalat dua rakaat 
(sunah) fajar dalam pembahasan shalat Tahajud, karena waktunya 
yang sangat dekat dengan waktu shalat Tahajud. Sebagaimana 


328 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




disebutkan bahwa shalat Maghrib merupakan witir siang, padahal 
menurut pandangan yang benar bahwa shalat Maghrib masuk kategori 
shalat malam sebagaimana shalat Subuh termasuk shalat siang 
menurut syara’. Wallahu a'lam. 


25. Shalat Sunah Dua Rakaat-Dua Rakaat 


i'f 3 -j CJ- eT 5 L? t^'j O? 

✓ y s S S j 5 " ^ 

tisyJ c. -fisjuh i ^ y jii j &\ 

y 

J0 b* jr j C>f±4 k i%f 


Hal demikian disebutkan dari Ammar, Abu Dzar, Anas, Jabir 
bin Zaid, Ikrimah dan Zuhri radhiyallahu anhum. Yahya bin Sa’id Al 
Anshari berkata, “Aku tidak pernah menjumpai salah seorang ahli 
fikih di negeri kami melainkan mereka salam setiap dua rakaat shalat 
siang.” 


&\ aIu j jLj oir : jii &\ Jji j jz* ^ 

** ^ ^ y 


✓ ✓. 

Lukl*;) C»5"" LgiS” jj -»}!I ULOImj ^JLOj 


cr? J J^ A*“' f* 'M ■ JjM -)pT_yiJl 

i/ / > s / o ✓ o i i 

0 I if ® f'' I 0 y 1 / y 0 f y y 1 I y l > y0 f £■•?/•> | y« . 

{j* dXi^jXL> iljJiu-lj ifJLJkj iJJjJ /*j 

y* y “y * ’ 

oJlj jJlpS ^ j j jjJI y j jAii OJjli OJd-isi 

^ ^ Jl J^' 'A* (i 01 j4^' 

f ‘J °j~^j -?Wj y>' J15 j'- 

y y y y y 

j'- <jg J, jA' 'a* ^ (i <Mj 


FATHUL BAARI — 329 

kampungsunnah.org 



© > ^• 0 1^ I T'* 1 i'' 

jj^lJ t<UP ^J JS* <3 -aL-Ij c^I J*-U 

"yy * / ^ ^ ^ y 

f yy . y 'H y *y ^li- * 0 f ^ ^ ^ ^ »✓ 

,41?rb>- IJLs 4 j I tulS tt~p- 

1162. Dari Jabir bin Abdulah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW 
biasa mengajari kami istikharah (menyerahkan pilihan) dalam 
berbagai persoalan, sebagaimana beliau mengajari kami surah dalam 
Al Qur'an.” Beliau SAW bersabda, “Apabila salah seorang di antara 
kalian berkeinginan melakukan suatu urusan, maka hendaklah ia 
shalat dua rakaat selain shalat fardhu. Kemudian mengucapkan, ‘ Ya 
Allah sesungguhnya aku memohon pilihan dari-Mu dengan ilmu-Mu, 
memohon ketetapan dari-Mu dengan kekuatan-Mu, dan aku meminta 
kepada-Mu dari karunia-Mu yang agung. Sesungguhnya Engkau 
berkuasa dan aku tidak berkuasa, Engkau mengetahui dan aku tidak 
mengetahui, dan Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib. Ya 
Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku dalam 
perkara dunia dan kehidupanku serta akhir daripada urusanku —atau 
beliau mengatakan: Urusanku yang sekarang dan yang akan datang— 
maka tetapkanlah ia untukku dan mudahkanlah ia bagiku, kemudian 
berkahilah aku padanya. Jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini 
buruk bagiku dalam perkara dunia dan kehidupanku serta akhir 
daripada urusanku -atau beliau mengatakan: Urusanku yang 
sekarang dan yang akan datang- maka palingkanlah ia dariku dan 
palingkan aku darinya. Dan, tetapkanlah untukku kebaikan di mana 
saja. Kemudian jadikanlah aku ridha padanya ’. ” Beliau mengatakan, 
"Lalu (hendaknya ia) menyebutkan kebutuhannya. ” 





a\)\ Jjl J13 :Jl3 Zs- lU! J\ °y=. 

y " y "yy "y 


1163. Dari Abu Qatadah bin Rib’i Al Anshari RA, dia berkata, 
“Nabi SAW bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kamu masuk 
masjid, maka janganlah ia duduk hingga shalat dua rakaat’.” 


330 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



/■ « x x O &» •, ®xx 

1164. Dari Anas bin Malik RA, ia berkata, “Rasulullah SAW 
shalat mengimami kami dua rakaat, kemudian beliau pergi.” 



aUI :JlS ll# ajui ^ J aUI X* ^ 

e 3 o £> x x e x 

X 0 X O XX X/ X Q i a I XOX O XX XX X O I i. i O XX XX X i X X O j X / i » . 

Jju J J ‘JJ t_/gJaJ' J-* J rt-*-* J 

X X X X X 

o e o e © 

-X i X © X OXX X/ X O X | X O X ©XX XX X w x / i I . 

.j-Liodl Jjhj ,j2**S jj •-JjO j* cAawjpJ! 


/ 0x / , » . X X X X / 


1165. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, “Aku shalat 
bersama Rasulullah SAW dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat 
sesudah Zhuhur, dua rakaat setelah Jum’at, dua rakaat setelah 
Maghrib dan dua rakaat setelah Isya'.” 


aJLII Jyp «JJl Jjl-j J15 : J15 'C!£s- iUl '^p'j Oi jIs- J1 °J& 

“ XXX 

ji jf Lik; fikyr, isi :Lik; ^ jJLj o& 


^3 

X 


1166. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda saat berkhutbah, ‘ Apabila salah seorang di antara 
kalian datang sedang Imam berkhutbah -atau telah keluar (dari 
rumahnya)- maka hendaklah ia shalat dua rakaat' 


^ :a ^ Ol ijj • JjA 

cJLiti :Jl5 .0*5sJl JkS j 5 Ok «JLSi jJOs Ol 




FATHUL BAARI — 331 

kampungsunnah.org 




tlljlS jup ^ jJ» ^Ul ijf-p 5JJ' J y*j 

:JIS ?££J°I ^ jJLj *3 p 5iJl Jk 451 J jj C :Lia 

gS^j JU r> ‘J l0 2l>^i gfti ^ ^ .p 

M J L5? 


iJLil ^J3l ^Cajl :ilp aJJI «j-u* jw* : 5^' -M- $ 

.j£& °^r>. ^Lj <£ 

OLp aIIi JiLp <Ui J jLj 1p Ijip :dJJC<> oLIp JiSj 
.^r> ^Oj iiii^3 ji^ii 3&i '^j Ji; 


1167. Dari Mujahid, dia berkata, “Ibnu Umar didatangi di 
rumahnya lalu dikatakan kepadanya, ‘Ini Rasulullah SAW telah 
masuk Ka’bah’.” Dia berkata, “Maka aku pun datang dan kudapati 
Rasulullah SAW telah keluar, dan aku dapati pula Bilal sedang berdiri 
di dekat pintu. Aku berkata, ‘Wahai Bilal, apakah Rasulullah SAW 
shalat di dalam Ka’bah?’ Dia (Bilal) menjawab, ‘Benar’. Aku (Ibnu 
Umar) berkata, ‘Di mana?’ Bilal Menjawab, ‘Di antara dua tiang ini’.” 
Kemudian beliau SAW keluar dan shalat dua rakaat di depan Ka’bah.” 


Abu Abdullah (Imam Bukhari) berkata, “Abu Hurairah RA 
berkata, ‘Nabi SAW mewasiatkan kepadaku dua rakaat dhuha’.” 

Itban berkata, “Rasulullah SAW datang kepadaku bersama Abu 
Bakar RA ketika matahari sudah mulai meninggi, dan kami membuat 
shaf di belakang beliau, lalu beliau shalat dua rakaat.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab tentang shalat sunah dua rakaat-dua rakaat ), yakni dalam 
shalat malam dan siang hari. Ibnu Rasyid berkata, “Maksud Imam 
Bukhari dengan hadits-hadits yang disebutkannya di bab ini adalah 


332 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




untuk menjelaskan bahwa makna perkataannya ‘dua rakaat-dua 
rakaat’ adalah mengucapkan salam setiap dua rakaat.” 


jB J jfrj j! } y Jj jte 'j- ilii ’/if) (Hal 


demikian disebutkan dari Ammar, Abu Dzar, Anas, Jabir bin Zaid, 
Ikrimah dan Zuhri). Adapun Ammar, seakan-akan Imam Bukhari 
mengisyaratkan riwayat yang dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah melalui 
jalur Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dari Ammar bin Yasir, 


Jst-a {Bahwasanya dia masuk masjid lalu 

shalat dua rakaat yang ringan [ringkas], sanad- nya tergolong hasan. 
Sedangkan Abu Dzar, maka seakan-akan Imam Bukhari menyitir 
riwayat yang dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Malik bin 
Aus dari Abu Dzar, <ui 


{Bahwasanya dia masuk masjid lalu mendekati tiang dan shalat di 
sana dua rakaat). Sementara Anas, maka sepertinya Imam Bukhari 
menyitir hadits Anas yang masyhur sehubungan dengan shalat Nabi 
SAW yang mengimami mereka di rumah mereka, di mana shalat yang 
dilakukan Nabi SAW saat itu adalah dua rakaat. Riwayat ini telah 
disebutkan pada pembahasan tentang shaf (barisan shalat). Lalu beliau 
menyebutkannya di bab ini secara ringkas. Adapun Jabir bin Zaid, 
yaitu Abu Sya’tsa' Al Bashri, aku belum menemukan riwayat darinya 
yang mengindikasikan pendapat seperti di atas. Mengenai Ikrimah, 
telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Harami bin Umarah, 


dari Abu Khaldah, dia berkata, Zj X* cJT, 


{Aku melihat Ikrimah masuk masjid, lalu shalat di sana dua rakaat). 
Sedangkan Zuhri, maka aku tidak menemukan riwayat dari beliau 
yang mengindikasikan pendapat di atas. 


{Para ahli fikih negeri kami), yakni Madinah. 


Sementara beliau (Yahya bin Sa’id) telah mendapati di Madinah 
sejumlah senior tabi’in seperti Sa’id bin Musayyab, sebagaimana 
beliau juga sempat bertemu dengan beberapa junior sahabat seperti 
Anas bin Malik. 


FATHUL BAARI — 333 

kampungsunnah.org 



Kemudian Imam Bukhari menyebutkan di bawah bab ini 
delapan hadits marfu ’ (langsung pada Nabi SAW), enam di antaranya 
maushul (memiliki sanad lengkap) sedangkan dua di antaranya 
mu ’allaq (tidak memiliki sanad lengkap); 

Pertama, hadits Jabir tentang shalat Istikharah, yangmana 
pembahasannya akan dijelaskan pada bagian da ’awat (doa-doa). 

Kedua, hadits Abu Qatadah tentang shalat Tahiyat Masjid, yang 
mana penjelasannya telah disebutkan pada bagian awal pembahasan 
shalat. 

Ketiga, hadits Anas tentang shalat Nabi SAW di rumah Uramu 
Sulaim, dan penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang 
shaf. 

Keempat, hadits Ibnu Umar tentang shalat sunah rawatib, dan 
pembahasannya akan dijelaskan pada bab berikutnya. 

Kelima, hadits Jabir tentang shalat Tahiyat Masjid ketika Imam 
berkhutbah, dan penjelasannya telah dibahas pada kitab tentang shalat 
Jum’at. 

Keenam, hadits Ibnu Umar dari Bilal tentang shalat Nabi SAW 
di dalam Ka’bah, yang penjelasannya telah dibahas pada bab-bab 
tentang kiblat, dan akan dibahas kembali pada kitab tentang haji. 

Ketujuh, perkataannya “ Dan Abu Hurairah berkata, “Nabi SA W 
mewasiatkan kepadaku dua rakaat dhuhaN Ini adalah penggalan 
hadits yang akan disebutkan secara lengkap pada kitab shiyam 
(puasa). 

Kedelapan, hadits Itban bin Malik yang merupakan bagian 
hadits yang telah disebutkan, baik secara lengkap maupun ringkas. Di 
antaranya pada bab “Masjid-masjid di Rumah-rumah”, dan akan 
disebutkan pula pada bab “Shalat Sunah Berjamaah”. 

Maksud Imam Bukhari menyebutkan hadits-hadits tersebut 
adalah sebagai bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwa 
melaksanakan shalat sunah di siang hari adalah empat rakaat 

334 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



sekaligus. Sementara mayoritas ulama cenderung memilih untuk 
salam setiap dua rakaat shalat sunah, baik di malam maupun siang 
hari. Sedangkan Abu Hanifah dan kedua muridnya mengatakan, 
bahwa seseorang diberi kebebasan untuk memilih dua rakaat atau 
empat rakaat sekaligus pada shalat sunah di siang hari. Lalu para 
ulama menganggap makruh apabila lebih dari yang demikian itu. 

Di bagian awal pembahasan witir telah dinukil tentang sebagian 
orang yang berdalil dengan sabdanya “ Shalat malam dua rakaat ” 
untuk mengatakan bahwa shalat siang berbeda dengan shalat malam. 
Untuk itu Ibnu Al Manayyar berkata dalam Al Hasyiyah, 
“Disebutkannya malam secara khusus karena adanya shalat witir. 
Maka, tidak boleh meng-qiyas-kan (menganalogikan) shalat lain 
kepada shalat witir, sehingga orang yang shalat malam melakukannya 
dengan jumlah rakaat yang ganjil. Oleh sebab itu, tidak ada dua kali 
witir dalam sehari, adapun shalat malam selain witir dilakukan dengan 
dua rakaat-dua rakaat.” 

Apabila sudah jelas faidah disebutkannya malam secara khusus, 
maka kesimpulannya adalah, shalat sunah selain witir dilakukan dua 
rakaat-dua rakaat, yang mencakup shalat malam dan siang hari. 

Penutup 

Bab-bab tentang tahajjud telah memuat 66 hadits. Riwayat yang 
mu’allaq sejumlah 12 hadits, sedangkan yang lainnya adalah maushul. 
Hadits yang diulang sejumlah 43 hadits, dan yang tidak mengalami 
pengulangan sebanyak 23 hadits. Hadits-hadits ini diriwayatkan pula 
oleh Imam Muslim kecuali hadits Aisyah tentang shalat malam tujuh 
rakaat, sembilan rakaat dan sebelas rakaat. Begitu pula hadits Anas 
yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW biasa tidak berpuasa hingga 
kami mengira beliau tidak berpuasa, dan berpuasa hingga kami 
mengira beliau tidak berbuka. Juga hadits Samurah tentang mimpi, 
hadits Salman dan Abu Darda', hadits Ubadah “ Barangsiapa yang 
terjaga di malam hari ”, hadits Abu Hurairah sehubungan dengan syair 


FATHUL BAARI — 335 

kampungsunnah.org 




Ibnu Rawahah, dan hadits Jabir tentang shalat Istikharah. Pada bab- 
bab ini juga terdapat atsar dari sahabat maupun tabi’in yang 
berjumlah 10, w allahu a'lam. 


BAB-BAB TENTANG SHALAT SUNAH 

29. Shalat Sunah Setelah Shalat Fardhu 


4^ iUl JLp g : ju AJUI J\ £ 

o i i Z Z 

© s |. ✓ o /* ©z'z' e ✓✓ o » * - / e / c s s © > >. * o w x 

j t j g jaJI Jl*j j t 

z' z' z' z' / X z' 

> « O Z' tfzz- © O 

(" t I .z' > # / J, I^T* f. z' © Z' ©^ O z' z' f . /o/ ©£'' O z' z' 

{.LijOlj ^sizdl L»l3 J tf.UXoOI 

z' 

©z' ( , 

ai C 5 ^ 


©z' 

B 4 ,^0 


0^*' ls? s - l ^ ! -**0 £^ r o* ^ D* ur-'J-* o*" csi' 0 $ 

, . z- O -z > <5^ „P , / O -J _ ^ / z' z', z' 

£$u ^ jO 4 *jU 


1172. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, “Aku shalat bersama 
Nabi SAW dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudah Zhuhur, 
dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat setelah Isya' dan dua rakaat 
sesudah shalat Jum’at. Adapun (shalat sunah) Maghrib dan Isya', 
maka dilakukan di rumahnya.” 


Ibnu Abi Az-Zinad meriwayatkan dari Musa bin Uqbah dari 
Nafi’ dengan lafazh, “(Dua rakaat) setelah Isya' dilakukan di 
keluarganya.” Riwayat ini dinukil pula oleh Katsir bin Farqad dari 
Ayyub, dari Nafi’. 


336 — FA7HUL BAARI 

kampungsunnah.org 





JLj oir 'fLj y i y 

aUI ^^1*9 (J^oi 4 pC» C-Jbfj .j»ji3l ^ijaj C» -X*j 

<S> ^ 

.1^-3 j*ll»j ^IIp 


y (_r"j-* o* - t ^ 1 <j*' ■ 


1173. Saudara perempuanku —Hafshah— telah menceritakan 
kepadaku, “Sesungguhnya Nabi SAW biasa shalat dua rakaat yang 
ringan setelah terbit fajar dan itu adalah saat dimana aku tidak masuk 
menemui Nabi SAW.” 



. .f o y J ^0 f y e > ^ ' 'yi. 

£$u ^j* Cf> J^r 


Riwayat ini dinukil pula oleh Katsir bin Farqad dan Ayyub dari 
Nafi’. Ibnu Abi Az-Zinad meriwayatkan dari Musa bin Uqbah, dari 
Nafi, dengan lafazh, “Sesudah Isya' di keluarganya”. 


Keterangan Hadits : 


{Bab-bab tentang shalat sunah). Imam Bukhari tidak 
menyebutkan judul ini secara tersendiri dalam sumber-sumber asli 
yang sempat saya periksa. 


{Bab shalat sunah setelah shalat fardhu). Di sini Imam Bukhari 
lebih dahulu menyebutkan shalat sunah setelah shalat fardhu, 
kemudian shalat sunah sebelum shalat fardhu. 


jJlij aIIp <dh £« cJsLp {aku shalat bersama Nabi 


SAW dua rakaat). Maksudnya, masing-masing keduanya melakukan 
shalat, bukannya mereka shalat dengan berjamaah. Dengan demikian, 
lafazh ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menyatakan 
bolehnya shalat sunah rawatib dengan berjamaah. Setelah empat bab 
akan disebutkan riwayat Ayyub dari Nafi’, dari Ibnu Umar, dia 


FATHUL BAARI — 337 

kampungsunnah.org 




berkata, “Aku menghafal dari Nabi S A W sepuluh rakaat ”, lalu beliau 
menyebutkannya. 

e ' * o ^ ° & i'' 

ti'i (i adapun maghrib dan isya, maka beliau 

lakukan di rumahnya). Lafazh ini dijadikan dalil bahwa shalat sunah 
rawatib malam hari lebih utama dilakukan di rumah dibandingkan 
shalat sunah rawatib di siang hari. Pandangan ini dinukil dari Imam 
Malik dan Ats-Tsauri. Namun berdalil dengan lafazh ini untuk 
mendukung pendapat tersebut adalah kurang tepat. 


Secara lahiriah perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja, 
bahkan beliau SAW sibuk dengan urusan manusia di siang hari, 
sedangkan di malam hari umumnya beliau berada di rumahnya. Dalam 
pembahasan tentang shalat Jum’at melalui jalur Malik dari Nafi’ 


O # S *. * 

disebutkan, Ijf&j Jm Olfj {Dan beliau tidak shalat 


setelah Jum ’at hingga kembali [pulang].” Hikmahnya adalah, beliau 
SAW segera menuju shalat Jum’at lalu secepatnya pulang untuk 
istirahat siang. Berbeda dengan shalat Zhuhur, dirnana beliau SAW 
menunggu hingga keadaan agak dingin selain itu sudah telah istirahat 
siang sebelumnya. 


Kemudian Ibnu Abi Laila mengeluarkan pendapat yang janggal, 
dia mengatakan bahwa shalat sunah Maghrib tidak sah bila dilakukan 
di masjid. Demikian Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dari Ibnu 
Abi Laila setelah menyebutkan hadits Mahmud bin Labid dari Nabi 



setelah Maghrib termasuk shalat yang dilakukan di rumah). 


SpC. cJlfj {dan ia adalah waktu), yang mengucapkan kalimat 


ini adalah Ibnu Umar. Lalu akan disebutkan dari riwayat Ayyub 
dengan lafazh, «S' Jb J* Sl Se-C» cilTj ViCp J3 

bijkJl bil 'i) Ajf 


{Dua rakaat sebelum shalat Subuh, dan ia adalah waktu dirnana aku 
tidak masuk menemui Nabi SAW. Hafshah telah menceritakan 


338 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



kepadaku bahwasanya Nabi SA W apabila muadzin telah 
mengumandangkan adzan dan fajar telah terbit, maka beliau shalat 
dua rakaat). Hal ini mengindikasikan bahwa ia mengambil keterangan 
tentang waktu melaksanakan dua rakaat sebelum Subuh dari Hafshah, 
bukan asli pensyariatannya. Sementara telah disebutkan di akhir 
pembahasan tentang shalat Jum’at melalui riwayat Imam Malik dari 
Nafi’, namun tidak disebutkan shalat dua rakaat sebelum Subuh. 


30. Orang yang Tidak Shalat Sunah Setelah Shalat Fardhu 


* O * O y . P y 09 . yf # e ✓ l,„ O y O y . .y 0 y 

:jlS I^jU- U : J15 

yy j? 

<Js- <JJl «dJl o-L/? :JU L -g .. : . p <dJl 

^Ji l1 i; :Lis C-j 

>• ✓ 

.&! efj :J15 .O>J| Jl c>*Jt 


1174. Dari Sufyan bin Amr, dia berkata, ‘Aku mendengar Abu 
Sya’tsa' Jabir berkata, ‘Aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, “Aku 
shalat bersama Rasulullah SAW delapan rakaat seluruhnya dan tujuh 
rakaat seluruhnya.” Aku berkata, “Wahai Abu Sya’tsa', aku kira 
beliau mengakhirkan Zhuhur dan menyegerakan Ashar, dan 
mengakhirkan Maghrib lalu menyegerakan Isya'.” Beliau berkata, 
“Aku pun mengira demikian.” 


Keterangan Hadits : 

{Bab orang yang tidak shalat sunah setelah shalat fardhu ). 
Imam Bukhari menyebutkan di bawahnya hadits Ibnu Abbas RA 
tentang mengumpulkan dua shalat. Pembahasannya secara terperinci 
telah disebutkan pada bagian mawaqiit (waktu-waktu shalat). 


FATHUL BAARI — 339 

kampungsunnah.org 






Adapun kesesuaian hadits ini dengan judul bab adalah karena 
melakukan shalat jamak (mengumpulkan dua shalat) berarti tidak 
memisahkan antara keduanya dengan shalat sunah rawatib atau shalat 
sunah lainnya. Ini menunjukkan tidak dilaksanakannya shalat sunah 
rawatib setelah shalat fardhu yang pertama, dan inilah inti bab di atas. 
Adapun mengenai shalat sunah rawatib setelah shalat fardhu yang 
kedua tidak dijelaskan dalam hadits ini, namun masih dimungkinkan 
dilaksanakannya shalat sunah rawatib sebelum melaksanakan shalat 
fardhu yang pertama. 


31. Shalat Dhuha Saat Safar (bepergian) 



1175. Dari Muwarriq, dia berkata, “Aku berkata kepada Ibnu 
Umar RA, "Apakah engkau melakukan shalat Dhuha?’ Ibnu Umar 
menjawab, ‘Tidak’ Aku berkata, ‘Bagaimana dengan Umar?’ Ibnu 
Umar menjawab, ‘Tidak’. Aku berkata lagi, ‘Bagaimana dengan Abu 
Bakar?” Ibnu Umar menjawab, “Tidak.” Aku pun berkata, 
‘Bagaimana dengan Nabi SAW?’ Ibnu Umar menjawab, ‘Aku kira 
beliau tidak melakukannya’.” 



340 — FATHUL BAARI 


kampungsunnah.org 



1176. Dari Abdurrahman bin Abi Laila, dia berkata, “Tidak ada 
satu orang pun yang menceritakan kepada kami bahwa ia melihat Nabi 
SAW shalat Dhuha selain Ummu Hani', di mana ia mengatakan bahwa 
Nabi SAW masuk ke rumahnya pada hari penaklukan kota Makkah, 
lalu mandi dan shalat delapan rakaat. Aku tidak pemah melihat sama 
sekali shalat yang lebih ringan darinya, hanya saja beliau 
menyempurnakan ruku’ dan sujud.” 

Keterangan Hadits : 

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Muwarriq, 
“Aku berkata kepada Ibnu Umar RA, ‘Apakah engkau melakukan 
shalat Dhuha?’ Ibnu Umar menjawab, ‘Tidak’ Aku berkata, 
‘Bagaimana dengan Umar?’ Ibnu Umar menjawab, ‘Tidak’, Aku 
berkata lagi, ‘Bagaimana dengan Abu Bakar? ’ Ibnu Umar menjawab, 
‘Tidak’. Aku pun berkata, ‘Bagaimana dengan Nabi SAW?’ Ibnu 
Umar menjawab, ‘Aku kira beliau tidak melakukannya Juga hadits 
Ummu Hani' tentang shalat Dhuha pada hari penaklukan kota 
Makkah. 

Para ulama mempertanyakan konteks hadits ini dengan judul 
bab. Ibnu Baththal mengatakan bahwa hadits ini tidak sesuai dengan, 
bab di atas, akan tetapi seharusnya hadits ini disebutkan pada bab 
“Orang yang Tidak Shalat Dhuha”. Saya mengira bahwa ini adalah 
kesalahan para penyalin naskah Shahih Bukhari. 

Ibnu Al Manayyar mengatakan, menurut hemat saya 
sesungguhnya Imam Bukhari ketika menghadapi adanya hadits-hadits 
yang saling kontradiksi mengenai shalat Dhuha —antara yang 
menafikan (meniadakan) seperti hadits Ibnu Umar, dan yang 
menetapkan seperti hadits Abu Hurairah tentang wasiat Nabi SAW 
kepadanya untuk melaksanakan shalat Dhuha—maka Imam Bukhari 
memahami hadits yang menafikan dalam konteks safar (bepergian) 
dan hadits yang menetapkan dalam konteks mukim (tidak bepergian). 
Hal ini didukung oleh sikap beliau yang menempatkan hadits Abu 


FATHUL BAARI — 341 

kampungsunnah.org 




Hurairah di bawah judul “Shalat Dhuha saat Mukim (tidak 
bepergian)”. Telah disebutkan dari Ibnu Umar bahwa beliau biasa 
mengatakan, “Andaikan aku melakukan shalat sunah, niscaya aku 
akan melakukan shalat tanpa qashar saat safar”. 


Adapun hadits Ummu Hani' terdapat indikasi bahwa beliau 
SAW shalat Dhuha saat safar, selama tidak memberatkan. Ibnu 
Rasyid berkata, “Dalam hadits Abu Hurairah tidak ada pernyataan 
tegas bahwa shalat Dhuha hanya dilakukan saat mukim (tidak 
bepergian), akan tetapi Ibnu Al Manayyar melandasi pendapatnya dari 
pemahaman beliau terhadap sabdanya ‘ Tidurlah setelah shalat witir’. 
Sesungguhnya lafazh ini memberi asumsi bahwa peristiwa itu teijadi 
saat mukim (tidak bepergian), karena umumnya orang yang bepergian 
kondisinya tidak menentu serta tidak tidur malam, maka tidak perlu 
diwasiatkan agar tidak tidur kecuali setelah shalat Witir. Demikian 
pula dengan anjuran puasa tiga hari dalam sebulan.” 


Ibnu Rasyid mengatakan, bahwa maksud bab ini adalah 
menjelaskan tentang penafian dan penetapan shalat Dhuha saat safar. 
Sedangkan hadits Ibnu Umar secara lahiriah menafikan shalat Dhuha, 
baik ketika safar maupun mukim. Minimal hadits tersebut berindikasi 
menafikan shalat Dhuha saat safar, berdasarkan keterangan pada bab 
“Orang yang Tidak Shalat Sunah saat Safar” dari Ibnu Umar. Dia 
berkata, Js- A.j* ^ £& 4Jil Jfe {Aku pernah 

menemani Nabi SAW, maka beliau tidak melebihkan dari dua rakaat). 


Ibnu Rasyid melanjutkan, “Ada kemungkinan dikatakan, ketika 
shalat Dhuha ditiadakan tanpa adanya batasan; baik ketika safar 
(bepergian) maupun mukim (tidak bepergian), dan minimal yang 
dipahami adalah adanya keringanan pada saat bepergian, maka dapat 
dipahami bahwa hal itu diberlakukan pada saat safar, karena hal itu 
lebih tepat untuk memberi keringanan kepada orang yang sedang 
bepergian. Selain itu, juga berdasarkan kebiasaan Ibnu Umar yang 
tidak melakukan shalat sunah di siang hari saat safar.” 


342 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Ibnu Rasyid juga berkata, “Lalu Imam Bukhari menyebutkan 
hadits Unimu H ani untuk menjelaskan bahwa apabila kondisi safar 
berada dalam keadaan aman, maka kondisinya seperti saat mukim 
(tidak bepergian). Seperti halnya orang melakukan safar dan singgah 
beberapa waktu di suatu negeri, maka pada kondisi demikian ia 
disyariatkan shalat Dhuha. Sedangkan bila kondisi tidak seperti itu, 
maka tidak disyariatkan.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Imam Bukhari menjadikan 
judul bab di atas sebagai isyarat terhadap riwayat yang disebutkan 
Imam Ahmad melalui jalur Adh-Dhahhak bin Abdullah Al Qurasyi 
dari Anas bin Malik, dia berkata, ■&' cJ'j 

oUTj ylJl (Aku melihat Rasulullah SAWmelakukan 


shalat Dhuha delapan rakaat saat safar). Maka, Imam Bukhari 
hendak menjelaskan bahwa ketidakpastian Ibnu Umar dalam 
menyikapi apakah Rasulullah SAW melakukan shalat Dhuha ataukah 
tidak melakukannya, tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak 
riwayat Anas yang secara tegas menyatakan bahwa Rasulullah SAW 
melakukannya. Bahkan, hadits Anas ini didukung pula oleh hadits 
Ummu Hani'. Sedangkan hadits Anas yang saya sebutkan tadi telah 
dikategorikan sebagai hadits shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Al 
Hakim. 


y (aku kira beliau tidak melakukannya). Sepertinya sebab 


yang menjadikan Ibnu Umar bersikap tidak tegas dalam masalah ini 
adalah karena ia mendapat kabar bahwa beliau SAW melakukan 
shalat Dhuha, namun ia tidak meyakini kebenaran berita itu. Tetapi 
telah dinukil dari beliau pernyataan tegas bahwa shalat Dhuha 
termasuk perkara yang baru. Sa’id bin Manshur meriwayatkan dengan 
sanad yang shahih dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dia berkata, 


\°yS?-\ U diaki (Sesungguhnya ia (shalat Dhuha) 


termasuk perkara baru, dan sesungguhnya ia termasuk hal terbaik 
yang mereka adakan). 


FATHUL BAARI — 343 

kampungsunnah.org 



Lalu akan disebutkan pada bagian awal bab “Umrah” melalui 
jalur lain dari Mujahid, dia berkata, “Aku dan Urwah bin Zubair 
masuk masjid, tiba-tiba Abdullah bin Umar duduk di kamar Aisyah, 
dan saat itu manusia sedang melakukan shalat Dhuha. Kami pun 
bertanya kepada beliau tentang shalat mereka, maka beliau berkata, 
‘Bid’ah’.” 


Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari 
Al Hakam bin Al A’raj dari Al A’raj, dia berkata, “Aku bertanya 
kepada Ibnu Umar tentang shalat Dhuha, maka dia berkata, ‘Bid’ah, 
dan ia adalah sebaik-baik bid’ah’.” 


Abdurrazzaq juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari 
Salim, dari bapaknya, dia berkata, “Utsman terbunuh dan tidak 
seorang pun yang melakukannya (shalat Dhuha), dan tidak ada sesuatu 
yang diadakan oleh manusia lebih aku sukai daripada shalat itu.” 

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari 
Asy-Sya’bi dari Ibnu Umar, dia berkata, “Aku tidak pernah shalat 
Dhuha sejak aku masuk Islam, kecuali jika aku thawaf di Ka’bah”. 
Yakni, pada saat itu aku shalat bukan dengan niat shalat Dhuha, 
bahkan dengan niat shalat thawaf. Kemungkinan pula beliau 
meniatkan kedua shalat itu sekaligus. 

Kemudian telah dinukil riwayat dari Ibnu Umar bahwa ia 
melakukan shalat Dhuha pada waktu-waktu tertentu, seperti yang akan 
disebutkan setelah tujuh bab melalui jalur Nafi’, bahwasanya Ibnu 
Umar tidak melakukan shalat Dhuha kecuali pada hari ia datang ke 
Makkah. Karena beliau biasa masuk kota Makkah pada saat Dhuha 
{saat matahari naik sepenggalan), beliau langsung thawaf dan shalat 
dua rakaat. Demikian pula ketika mendatangi masjid Quba'. 


Ibnu Khuzaimah meriwayatkan melalui jalur lain dari Nafi’ dari 
Ibnu Umar, *££ ja fJjj Ol 'i] 'i Zl i- <5sl Olf 


(Nabi SAW tidak shalat Dhuha kecuali bila datang dari bepergian 
jauh). Adapun tentang masjid Quba', maka Sa’id bin Manshur 
berkata, “Ibnu Uyainah telah menceritakan kepada kami dari Abdullah 


344 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



bin Dinar bahwa Ibnu Umar tidak shalat Dhuha kecuali bila 
mendatangi masjid Quba .” Kejadian ini pun masih mengandung 
kemungkinan bahwa shalat yang beliau lakukan adalah shalat 
Tahiyatul Masjid dan bukan shalat Dhuha, meskipun dilaksanakan 
pada waktu dhuha. Ada pula kemungkinan beliau meniatkan kedua 
shalat itu sekaligus seperti telah kami katakan pada masalah thawaf. 

Ringkasnya, dalam hadits-hadits Ibnu Umar ini tidak ada 
keterangan yang menolak pensyariatan shalat Dhuha. Sebab sikap 
beliau yang menafikan itu harus dipahami bahwa beliau tidak pernah 
melihatnya, bukan berarti beliau menafikan bahwa Rasulullah SAW 
tidak pernah melakukannya. Atau kemungkinan yang beliau nafikan 
adalah sifat tertentu, sebagaimana yang akan dijelaskan. 

Al Qadhi Iyadh dan ulama lainnya berkata, “Sesungguhnya yang 
diingkari oleh Ibnu Umar adalah melaksanakan shalat Dhuha terus 
menerus dan terang-terangan di masjid-masjid secara beijamaah. 
Bukan berarti shalat Dhuha itu menyelisihi sunnah.” Pendapat ini 
didukung oleh riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas’ud bahwa ia 
melihat suatu kaum melakukan shalat Dhuha, maka beliau 
mengingkari perbuatan mereka seraya berkata, “Jika kalian tetap ingin 
melakukannya, maka lakukanlah di rumah-rumah kalian.” 

C» (tidak seorang pun menceritakan kepada kami). 


Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur lain dari Ibnu Abi Laila 
disebutkan, £& <&i ^ili 0? s-A jUj ci'jM 

✓J 9 9 

'J! i J-p (Aku mendapati manusia di saat mereka 


masih banyak, namun tidak ada seorang pun yang mengabarkan 
kepadaku bahwa Nabi SAW pernah shalat Dhuha, kecuali Ummu 
Hani'). Sementara dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur 
Abdullah bin Al Harits Al Hasyimi, dia berkata, ^ cD? cJU 


ll j di %\ JLp IJi- 


l 01 




O! 


lJb-f Ju-t 


iwJU? ljj! cJL t p 'Js- (Aku bertanya dan bersungguh-sungguh 

agar menemukan seseorang di antara manusia yang mengabarkan 


FATHUL BAARI — 345 

kampungsunnah.org 



kepadaku bahwa Nabi SAW pernah shalat Dhuha, namun aku tidak 
menemukannya kecuali Ummu Hani' binti Abu Thalib yang 
menceritakan kepadaku). Lalu beliau menyebutkan hadits 
selengkapnya. Abdullah bin Al Harits yang disebutkan di sini adalah 
Abdullah bin Naufal bin Al Harits bin Abdul Muththalib. Beliau 
dikategorikan sebagai sahabat karena dilahirkan pada masa Nabi SAW 
masih hidup. Kemudian Ibnu Majah menjelaskan waktu terjadinya 
pertanyaan Abdullah bin Al Harits mengenai hal itu, dan lafazhnya. 


dUiP J») ciL {Aku bertanya pada zaman Utsman 


sedangkan manusia masih banyak). 


Ummu Hani' adalah anak perempuannya Abu Thalib, saudara 
kandung Ali RA. Tidak ada riwayat beliau dalam Shahih Bukhari 
kecuali hadits ini dan satu hadits lagi yang telah disebutkan dalam 
pembahasan tentang thaharah (bersuci). 


tfl e / ^ «p /■ y 

JSsi psj (beliau SA W masuk ke rumahnya 


pada hari penaklukan kota Makkah, lalu mandi dan shalat). Secara 
lahiriah Nabi mandi di rumah Ummu Hani'. Akan tetapi dalam kitab 
Al Muwaththa' dan Shahih Muslim disebutkan melalui jalur Abu 
Murrah dari Ummu Hani’ bahwasanya ia pergi menemui Nabi SAW 
yang saat itu berada di dataran tinggi Makkah, maka ia menemukan 
beliau SAW sedang mandi. Kedua versi ini dapat dipadukan dengan 
mengatakan bahwa beliau SAW mandi lebih dari sekali pada hari itu. 
Pendapat ini didukung oleh riwayat yang dinukil oleh Ibnu 
Khuzaimah melalui jalur Mujahid dari Ummu Hani', dimana 
disebutkan di dalamnya bahwa Abu Dzar menutupi Nabi SAW. 


Kemungkinan lain dikatakan sesungguhnya Nabi SAW singgah 
di rumah Ummu Hani' di dataran tinggi Kota Makkah, sedang saat itu 
Ummu Hani' berada di rumah lain di Makkah. Kemudian Ummu 
Hani' datang kepada beliau SAW dan menemukannya sedang mandi, 
sehingga kedua perkataan di atas dapat diterima. Sedangkan adanya 
riwayat yang berbeda dalam menyebutkan orang yang menutupi Nabi 
SAW saat itu, ada kemungkinan bahwa orang pertama menutupi 


346 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



beliau SAW saat sebelum memulai mandi, sedangkan orang yang 
satunya lagi menutupi Nabi SAW ketika sedang mandi. Wallahu 
a'lam. 


oUTj (i delapan rakaat ) Dalam riwayat Kuraib dari Ummu 

# s 

Hani' yang dinukil Ibnu khuzaimah terdapat tambahan lafazh, j* jiU-i 

o * % 

(Beliau mengucapkan salam setiap dua rakaat). Keterangan 

ini merupakan bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa shalat 
Dhuha dilakukan sekaligus, baik delapan rakaat maupun kurang 
darinya. Dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Abi Aufa 
disebutkan bahwa beliau SAW shalat Dhuha sebanyak dua rakaat. 
Lalu seorang wanita bertanya kepadanya, maka beliau berkata, 
“Sesungguhnya Nabi SAW shalat pada hari penaklukan kota Mukkah 
sebanyak dua rakaat.” Hal ini dipahami bahwa Ibnu Abi Aufa sempat 
melihat Nabi SAW shalat dua rakaat, sementara Ummu Hani' melihat 
lebih dari itu. Keterangan ini semakin mendukung bahwa beliau 
melakukan kedelapan rakaat itu dengan terpisah-pisah (dua rakaat-dua 
rakaat). 

J&-I JaS l'%j> ji (aku tidak pernah —sama sekali — melihat 


shalat yang lebih ringan darinya ), yakni shalat Nabi SAW. Di bagian 
akhir bab-bab tentang shalat Qashar disebutkan dengan lafazh, toij Ui 


y o & ( 9 * 9 

Jai (Aku tidak pernah 


—sama sekali — melihat 


beliau melakukan shalat yang lebih ringan darinya). Sementara dalam 
riwayat Abdullah bin Al Harits yang disebutkan di atas, Sl 


LijUi dJJi JT os'yih «•jS'j JjU (Aku tidak tahu apakah berdiri 


pada shalat tersebut lebih lama ataukah ruku’ dan sujudnya. Lama 
semuanya hampir sama). 


Hadits ini dijadikan dalil disukainya melakukan shalat Dhuha 
dengan ringan (tidak lama). Tapi hal ini perlu ditinjau kembali, karena 
kemungkinan yang menyebabkan beliau SAW meringankan shalat 
saat itu adalah agar dapat meluangkan waktu untuk mengurus masalah 


FATHUL BAARI — 347 

kampungsunnah.org 



yang berhubungan dengan penaklukan kota Makkah. Sementara telah 
dinukil dari perbuatan Nabi SAW bahwa beliau shalat Dhuha lalu 
memperpanjang pelaksanaannya, seperti dikutip oleh Ibnu Abi 
Syaibah dari hadits Hudzaifah. 

Selain itu, hadits ini dijadikan sebagai dalil adanya shalat sunah 
Dhuha. Al Qadhi Iyadh meriwayatkan dari suatu kaum bahwa dalam 
hadits Ummu Hani' tidak ada indikasi ke arah itu. Mereka 
mengatakan, “Bahkan sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah 
SAW saat itu adalah shalat sunah setelah penaklukan suatu negeri, 
sebagaimana halnya Khalid bin Walid melakukan shalat seperti itu 
pada sebagian kemenangannya.” 

Al Qadhi Iyadh juga mengatakan, bahwa hadits Ummu Hani' 
tidak tegas menyatakan bahwa maksud shalat yang dilakukan oleh 
Nabi SAW saat itu adalah shalat Dhuha, akan tetapi Ummu Hani’ 
hanya mengabarkan bahwa shalat yang dilakukan oleh Nabi SAW saat 
itu teijadi pada waktu dhuha. Sementara ada yang mengatakan bahwa 
shalat tersebut adalah sebagai pengganti shalat yang tidak sempat 
beliau SAW lakukan pada malam sebelumnya. 

Imam Nawawi menanggapi pandangan di atas, bahwa hadits 
tersebut dapat dijadikan dalil adanya shalat Dhuha, berdasarkan 
riwayat yang dinukil oleh Abu Daud dan ahli hadits lainnya melalui 
jalur Kuraih dari Ummu Hani' sehubungan dengan kisah mandinya 
Nabi SAW pada hari penaklukan kota Makkah, &CL pvifj OUi ^> 

{Kemudian beliau SA W shalat delapan rakaat sebagai shalat 

sunah Dhuha). Dalam kitab At-Tamhid Ibnu Abdul Barr 
meriwayatkan melalui jalur Ikrimah bin Khalid dari Ummu Hani', dia 



(jAjaM ei* :J\i {Rasulullah SAW memasuki Makkah lalu shalat 

delapan rakaat. Aku pun bertanya, "Shalat apakah ini?” Beliau 
menjawab, "Ini adalah shalat Dhuha.”). 


348 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Hadits di atas juga dijadikan dalil bahwa maksimal jumlah 
rakaat shalat Dhuha adalah delapan rakaat. Namun hal itu dianggap 
tidak tepat oleh As-Subki, dan dia lebih memilih untuk tawaqquf 
(tidak menentukan pendapat). Akan tetapi maksimal rakaat shalat 
Dhuha yang dinukil dari Rasulullah SAW adalah delapan rakaat. 
Namun telah dinukil pula dari beliau jumlah rakaat yang kurang dari 
itu, seperti hadits Ibnu Abi Aufa yang menyatakan bahwa Nabi SAW 
shalat Dhuha dua rakaat. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adiy. Lalu 

akan disebutkan hadits Itban yang sama seperti itu. Demikian juga 

' 

dengan hadits Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim, y» Oir 

tiiji yU\ (Biasanya Nabi SAW shalat Dhuha empat rakaat), dan 

hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al 
Ausath yang menyatakan Nabi SAW shalat Dhuha enam rakaat. 


Di samping itu, ada riwayat yang bersumber dari perkataan 
beliau SAW yang menerangkan lebih dari delapan rakaat, seperti 
hadits Anas dari Nabi SAW, Jp. &>"j y Jh? 

(Barangsiapa shalat Dhuha dua belas rakaat, maka Allah 

akan membangunkan untuknya istana di surga). Hadits ini 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengklasifikasikannya 
sebagai hadits gharib. Akan tetapi dalam sanad -nya tidak ada perawi 
yang dinyatakan lemah secara mutlak. Dalam riwayat Ath-Thabrani 
dari hadits Abu Darda', dari Nabi SAW disebutkan, 

jk iL y y ^ U? y y # Uz p ykj 
j q %\ y ry y y y ^ J? oui y y * 

~ ^ y' 

(Barangsiapa shalat Dhuha dua rakaat, maka tidak ditulis 


sebagai orang-orang lalai; barangsiapa shalat Dhuha empat rakaat, 
maka ditulis sebagai orang-orang yang bertaubat; barangsiapa shalat 
Dhuha enam rakaat, maka dicukupkan untuknya pada hari itu, 
barangsiapa shalat Dhuha delapan rakaat, maka ditulis dalam 
golongan ahli ibadah, dan barangsiapa shalat Dhuha dua belas 
rakaat maka di bangunkan untuknya rumah di surga). Sanad hadits 


FATHUL BAARI — 349 

kampungsunnah.org 



ini lemah, namun dikuatkan oleh hadits Abu Dzar yang diriwayatkan 
Al Bazzar hanya saja sanadnya juga lemah. Dari sini maka Ar- 
Rauyani serta ulama yang sependapat dengannya mengatakan, bahwa 
maksimal rakaat shalat Dhuha adalah dua belas rakaat. 

Imam Nawawi dalam kitab Syarh Al Muhadzdzab mengatakan, 
dalam masalah ini telah dinukil satu hadits yang lemah. Seakan-akan 
An-Nawawi mensinyalir hadits Anas. Tetapi apabila dipadukan 
dengan hadits Al Bazzar dan hadits Abu Darda', maka dapat dijadikan 
hujjah. Lalu Imam At-Tirmidzi menukil dari Imam Ahmad, “Riwayat 
paling shahih mengenai shalat Dhuha adalah riwayat Ummu Hani'.” 

Oleh sebab itu. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Ar- 
Raudhah bahwa shalat Dhuha yang paling utama adalah delapan 
rakaat dan maksimalnya adalah dua belas rakaat. Nampaknya Imam 
Nawawi membedakan antara jumlah rakaat paling utama dan jumlah 
rakaat yang maksimal. Akan tetapi, hal ini tidak dapat digambarkan 
kecuali jika dua belas rakaat tersebut dilakukan dalam satu kali salam, 
karena shalat dua belas rakaat dianggap sebagai shalat sunah mutlak 
menurut pandangan yang mengatakan bahwa maksimal jumlah rakaat 
shalat Dhuha adalah delapan rakaat. Adapun bila seseorang 
melakukannya secara terpisah (dua rakaat-dua rakaat), maka 
sesungguhnya ia telah melaksanakan shalat Dhuha, sedangkan rakaat 
yang lebih daripada itu dianggap sebagai shalat sunah. Dengan 
demikian orang yang shalat dua belas rakaat -dengan cara seperti ini- 
lebih utama daripada yang hanya melakukan delapan rakaat. Hal itu 
karena orang yang shalat Dhuha dua belas rakaat berarti telah 
melakukan jumlah rakaat paling utama dan ditambah lagi dengan 
shalat sunah. 

Sebagian ulama -di antaranya Abu Ja’far Ath-Thabari, Al 
Hulaimi dan Ar-Rauyani dari madzhab syafi’i- menyatakan bahwa 
dalam shalat Dhuha tidak ada batas maksimalnya. Telah diriwayatkan 
melalui jalur Ibrahim An-Nakha’i, dia berkata, “Seseorang bertanya 
kepada Aswad bin Yazid, ‘Berapa rakaat saya shalat Dhuha?’ Dia 
menjawab, ‘Sebanyak yang engkau mau’.” Sementara dalam hadits 

350 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Aisyah yang dikutip Imam Muslim disebutkan, Ji ^JLcu Olf 

<&! *.& U jJjjj (Beliau biasa shalat Dhuha empat rakaat, lalu 

menambah sebagaimana yang dikehendaki Allah). Namun riwayat ini 
harus dipahami dalam konteks hadits-hadits yang menyebutkan 
adanya batasan tertentu, sehingga semakin menguatkan pandangan 
bahwa batas maksimal shalat Dhuha adalah dua belas rakaat. Wallahu 
a’lam. 

Ulama lain mengatakan bahwa jumlah rakaat shalat Dhuha yang 
paling utama adalah empat rakaat. Al Hakim meriwayatkan dalam 
kitabnya Al Mufrad dibagian shalat Dhuha dari sejumlah Imam ahli 
hadits, bahwasanya mereka lebih memilih melakukan shalat Dhuha 
empat rakaat, karena banyaknya hadits-hadits yang disebutkan 
berkenaan dengan hal itu; seperti hadits Abu Darda' dan Abu Dzar 
yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Nabi SAW, dari Allah SWT, 
’djhi iliH Jjl jfi oliTj Uji (Wahai anak cucu 

Adam, shalatlah untuk-Ku empat rakaat pada permulaan siang, 
niscaya Aku akan mencukupkan bagimu akhir dari hari itu). Demikian 
pula hadits Nu’aim bin Hammad yang dikutip oleh An-Nasa’i, hadits 
Abu Umamah, Abdullah bin Amr dan An-Nawwas bin Sam’an, yang 
semuanya terdapat dalam riwayat Ath-Thabrani. Lalu hadits Uqbah 
bin Amir dan Abu Murrah Ath-Tha'ifi, keduanya diriwayatkan oleh 
Imam Ahmad. Juga hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam 
Muslim sebagaimana telah disinggung terdahulu, serta hadits Abu 
Musa dari Nabi SAW, jiSjdi ^ 4l <5ii ^ f 

(Barangsiapa shalat Dhuha empat rakaat, niscaya Allah akan 
membangunkan untuknya rumah di surga). Demikian Ath-Thabrani 
meriwayatkan dalam kitab Al Ausath. 

Selanjutnya hadits Abu Umamah dari Nabi SAW yang 
diriwayatkan Al Hakim, “Tahukah kalian akan firman Allah SWT, 
‘Dan jawaban-jawaban Ibrahim yang selalu menyempurnakan 
janji " (Qs. An-Najm(53): 37) Lalu dia melanjutkan, “Dan di antara 
amalan beliau setiap harinya adalah shalat Dhuha empat rakaat.” 


FATHUL BAARI — 351 

kampungsunnah.org 




Ibnu Qayyim telah merangkum dalam kitabnya Al Huda seputar 
pendapat tentang shalat Dhuha, yang mencapai enam pendapat: 

Pertama, mustahab (disukai), namun mereka berbeda dalam 
menentukan jumlah rakaatnya. Sebagian mengatakan, minimal dua 
rakaat dan maksimal dua belas rakaat. Sebagian lagi mengatakan, 
maksimal delapan rakaat. Yang lain berpendapat seperti yang pertama 
namun mereka mengatakan tidak ada syariat shalat Dhuha enam dan 
sepuluh rakaat. Lalu sebagian lagi mengatakan hal yang sama seperti 
yang kedua, namun tidak disyariatkan untuk melakukan enam rakaat. 
Ada pula yang mengatakan dua rakaat dan empat rakaat, bahkan ada 
yang mengatakan tidak ada batas maksimalnya. 

Kedua, shalat Dhuha tidak disyariatkan kecuali karena suatu 
sebab. Pendukung pendapat ini berhujjah bahwa Nabi SAW tidak 
pernah melakukan shalat Dhuha kecuali karena sebab tertentu, lalu 
pelaksanaan shalat itu teijadi pada waktu dhuha. Adapun sebabnya 
adalah bermacam-macam. Dalam hadits Ummu Hani' tentang shalat 
beliau SAW pada hari penaklukan kota Makkah disebutkan bahwa 
sebab shalatnya adalah penaklukan negeri, dan sesungguhnya shalat 
sunah karena menaklukkan suatu negeri adalah delapan rakaat. 
Demikian pula dengan riwayat Ath-Thabrani mengenai perbuatan 
Khalid bin Walid ketika menaklukkan kota Hirah. Dalam hadits 
Abdullah bin Abi Aufa dikatakan bahwa beliau SAW shalat Dhuha 
ketika diberi kabar gembira tentang pemenggalan kepala Abu Jahal. 
Shalat ini masuk kategori shalat syukur, sama seperti shalat yang 
beliau lakukan ketika menaklukkan kota Makkah. Sedangkan shalat 
beliau SAW di rumah Itban adalah untuk memenuhi undangan Itban 
agar Nabi SAW shalat di rumahnya untuk dijadikan sebagai masjid, 
dimana waktu itu bertepatan dengan waktu dhuha, maka perawi 
meringkas pernyataannya dimana ia mengatakan, “Nabi SAW shalat 
Dhuha di rumah Itban”. Demikian pula hadits yang senada dengan 
riwayat Itban yang disebutkan secara ringkas, dimana Anas berkata, 
“Aku tidak pernah melihat shalat Dhuha kecuali pada hari itu.” 
Ditambah lagi dengan hadits Aisyah yang menyatakan Nabi SAW 


352 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



tidak pemah shalat Dhuha kecuali datang dari bepergian jauh. Untuk 
itu beliau melarang mendatangi keluarga pada malam hari, sehingga 
beliau SAW selalu tiba dari perjalanan pada pagi hari dan langsung ke 
masjid, kemudian shalat di waktu dhuha. 

Ketiga, tidak disukai sama sekali. Sehubungan dengan ini telah 
dinukil riwayat dari Abdurrahman bin Auf bahwa beliau SAW tidak 
pemah melakukan shalat Dhuha, demikian pula yang dinukil dari Ibnu 
Mas’ud. 


Keempat, disukai tapi tidak dilakukan secara terus-menerus. 
Pendapat ini merupakan salah satu dari dua pendapat yang dinukil dari 
Imam Ahmad. Pendapat ini berdasarkan hadits Abu Sa’id yang 
diriwayatkan Al hakim, Jjal aJi &s> <&i JLs OlS* 

’S Jjfll ’S ^9- ’S (Biasanya Rasulullah SAW shalat 

Dhuha hingga kami mengira ia tidak akan meninggalkannya. Dan 
biasa pula beliau meninggalkan shalat Dhuha hingga kami 
mengatakan beliau tidak akan melakukannya lagi). Diriwayatkan dari 

n ** s 

Ikrimah, {Biasanya Ibnu Abbas shalat 

* 

Dhuha sepuluh hari, lalu tidak melakukannya sepuluh hari pula). Lalu 
Ats-Tsauri meriwayatkan dari Manshur, '°Ja3\^u 0! OjkjSj ijAf 

{Mereka tidak menyukai bila shalat Dhuha dilakukan terus- 

menerus seperti layaknya shalat fardhu). Kemudian dari Sa’id bin 
Jubair disebutkan, lis j! of riij 

{Sesungguhnya aku kadang tidak melakukan shalat Dhuha sementara 
aku ingin melakukannya, hanya karena khawatir akan diharuskan 
(diwajibkan) kepadaku). 

Kelima, disukai untuk dilakukan di rumah, untuk menghindari 
kekhawatiran tersebut. 


Keenam, shalat Dhuha adalah bid’ah. Pendapat seperti ini telah 
dinukil melalui jalur yang shahih dari Urwah, dari Ibnu Umar. Ketika 
Anas ditanya tentang shalat Dhuha, maka ia berkata, “ Shalat-shalat 


FATHUL BAARI — 353 

kampungsunnah.org 



lima waktu” Kemudian diriwayatkan pula dari Abu Bakar bahwa 
beliau melihat orang-orang melakukan shalat Dhuha, maka dia 


berkata, Yj alit -dii <Ssi Jj-»j U {Rasulullah 


SAW tidak melakukannya dan tidak pula mayoritas sahabatnya ). 


Al Hakim telah mengumpulkan hadits-hadits yang berhubungan 
dengan shalat Dhuha dalam juz tersendiri, lalu dia menyebutkan dasar 
sebagian besar pendapat tersebut. Jumlah perawi yang menukil hadits 
tentang adanya shalat Dhuha mencapai dua puluh sahabat. 


Catatan 


Al Hakim meriwayatkan melalui jalur Abu Al Khair dari Uqbah 
bin Amir, dia berkata, 01 j»Lij AXe- <&i iiii J 

Ij tr iUI) :V& {Rasulullah SA W memerintahkan kepada 


kami untuk shalat Dhuha dengan membaca beberapa surah tertentu, 
di antaranya surah Asy-Syams dan Adh-Dhuha). Kesesuaian surah 
tersebut sangat jelas. 


32. Orang yang Tidak Shalat Dhuha dan Menganggapnya Sebagai 
Perkara yang tidak Mengikat 


5« Jt» ?!» jy.j C. :oiu Sill iiili 


J\j jd*S\ 


1177. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Aku tidak pernah melihat 
Rasulullah SAW melakukan shalat sunah Dhuha, dan sesungguhnya 
aku melakukannya.” 


354 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Keterangan Hadits : 


(Bab orang yang tidak shalat Dhuha dan menganggapnya 
sebagai perkara yang tidak mengikat), yakni meninggalkan shalat 
Dhuha sebagai perkara yang diperbolehkan. 


. t c- 


4* Sr*J li (aku tidak 


pernah melihat Rasulullah SAW shalat sunah Dhuha) Asal kata 
subhah adalah tasbiih, maksudnya adalah sunah. Dinamakannya 
shalat sunah dengan shalat subhah karena hukum tasbih yang 
diucapkan pada shalat fardhu adalah sunah. Ada juga yang 
berpendapat dinamakannya shalat sunah dengan subhah, karena 
kedudukannya seperti tasbiih dalam shalat fardhu. 

Jjj (dan sesungguhnya aku melakukannya). Demikian 

lafazh yang disebutkan di tempat ini, sementara telah disebutkan 
terdahulu dalam bab “Anjuran untuk Shalat Malam” dengan lafazh, 
(Dan sesungguhnya aku menyukainya). Ini adalah riwayat 

Malik dari Ibnu Syihab. Tetapi kedua versi itu memiliki proporsi 
masing-masing. Versi pertama berkonsekuensi pengamalan, 
sedangkan versi kedua tidak. 


Telah dinukil dari Aisyah berbagai versi riwayat yang 
berhubungan dengan shalat Dhuha, seperti yang disebutkan Imam 
Muslim. Dalam riwayatnya melalui jalur Abdullah bin Syaqiq 
disebutkan, tSl :cil5 all JbJ j aIIp 4&1 Jb» cis 

o^i» 

of Of *>'l (Aku berkata kepada Aisyah, “Apakah Nabi SAW 

biasa shalat Dhuha?” Aisyah berkata, “Tidak, kecuali bila datang 
dari bepergian jauh. ’j. Dari jalur Mu’adzah dari Aisyah disebutkan, 
4il *U jJjjj lijjl aIIp 4»t <&l Jjl>j OlT (Rasulullah 

SAW biasa shalat Dhuha empat rakaat lalu menambah sebagaimana 
yang dikehendaki Allah). 

Pada versi pertama, Aisyah menyatakan tidak pernah melihat 
Nabi SAW melakukan shalat Dhuha. Sedangkan pada versi kedua 


FATHUL BAARI — 355 

kampungsunnah.org 




penafian itu dibatasi, yaitu apabila beliau kembali dari perjalanan 
jauh. Sedangkan pada versi ketiga menetapkan adanya shalat Dhuha 
secara mutlak. 

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat dalam memahami 
ketiga versi tadi. Ibnu Abdul Barr serta sejumlah ulama lainnya lebih 
mengunggulkan versi yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim 
dibandingkan versi yang hanya diriwayatkan Imam Muslim. Mereka 
mengatakan, sesungguhnya pernyataan Aisyah yang tidak melihat 
Nabi SAW melakukannya tidak berarti Nabi SAW tidak pernah 
mengerjakan shalat tersebut. Maka, versi yang menetapkan adanya 
shalat Dhuha seperti dinukil oleh sahabat lainnya harus lebih 
dikedepankan daripada hadits Aisyah yang menafikannya. 

Sementara ulama yang lain memadukan riwayat-riwayat yang 
ada. Sehubungan dengan itu Al Baihaqi mengatakan, “Menurut hemat 
saya, maksud perkataan Aisyah ‘Aku tidak pernah melihat beliau SAW 
melakukannya' 1 yakni melakukannya secara terus-menerus. Sedangkan 
perkataannya ‘Dan aku melakukannya*, yakni melakukannya secara 
terus-menerus. Demikian pula dengan perkataan beliau ‘ Dan tidak 
ada sesuatu pun yang diadakan manusia...''’ maksudnya melakukan 
shalat Dhuha terus-menerus.” 

Al Baihaqi berkata pula, “Dalam hadits-hadits yang lainnya 
-yakni hadits yang telah disebutkan terdahulu dari Imam Malik- 
terdapat indikasi ke arah itu, dimana Aisyah berkata, ‘Dan 
sesungguhnya beliau kadang meninggalkan suatu amalan, sementara 
beliau sangat ingin melakukannya, hanya karena khawatir manusia 
akan turut melakukannya sehingga diwajibkan kepada mereka’.” 
Demikian pendapat Al Baihaqi. 

Al Muhib Ath-Thabari meriwayatkan bahwa beliau 
mengompromikan antara perkataannya “ Beliau SAW tidak shalat 
Dhuha melainkan bila datang dari bepergian jauh ” dengan 
perkataannya “ Beliau SA W biasa shalat empat rakaat lalu menambah 
sebagaimana yang dikehendaki Allah ”, bahwa riwayat pertama 


356 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



bermaksud menjelaskan shalat Dhuha di masjid. Sedangkan riwayat 
kedua menjelaskan pelaksanaannya di rumah. Lalu Ath-Thabari 
berkata, “Namun pandangan ini tidak selaras dengan hadits Aisyah 
yang ketiga (yakni hadits yang disebutkan pada bab ini). Tapi 
mungkin yang dinafikan Aisyah adalah sifat tertentu. Sedangkan cara 
mengompromikan seperti ini dia kutip dari Ibnu Hibban.” 

Al Qadhi Iyadh dan ulama lainnya mengatakan bahwa makna 

9 

kalimat U ( Beliau tidak melakukannya) adalah aku tidak pemah 

melihat beliau melakukannya, untuk memadukan dengan kalimat 

(Beliau biasa melakukannya) dimana pengingkaran Aisyah itu 

berdasarkan apa yang dilihatnya secara langsung. Sedangkan 
pernyataan bahwa beliau SAW melakukan shalat Dhuha, adalah 
berdasarkan berita yang beliau terima dari orang lain. 


Ada pula yang mengatakan bahwa kedua versi itu dapat 
diselaraskan dengan cara memahami bahwa shalat Dhuha yang 
dinafikan Aisyah adalah shalat Dhuha yang dikenal saat itu, yakni 
shalat dengan sifat dan gerakan tertentu serta dilakukan pada waktu 
tertentu pula. Adapun Rasulullah SAW hanya melakukan shalat 
Dhuha apabila kembali dari peijalanan jauh tanpa ada ketentuan 
jumlah rakaat ataupun ketentuan-ketentuan lainnya, sebagaimana 
perkataan Aisyah sendiri, Uf>' «lIp && 

A " / , ji p „ 

U Jj jjj {Rasulullah SAW shalat (dhuha) empat rakaat dan 
menambah sebagaimana yang dikehendaki Allah). 


Catatan 

Hadits Aisyah menerangkan lemahnya riwayat yang 
mengatakan bahwa shalat Dhuha itu wajib bagi Nabi SAW. Para 
ulama memasukkan hal ini sebagai salah satu keistimewaan beliau 
SAW, padahal keterangan wajibnya shalat Dhuha atas Nabi SAW 
tidak ditemukan dalam riwayat-riwayat yang shahih. 


FATHUL BAARI — 357 

kampungsunnah.org 




Adapun pendapat Al Mawardi dalam kitab Al Hawi bahwa 
beliau SAW senantiasa melakukan shalat Dhuha setelah penaklukan 
kota Makkah hingga meninggal dunia, dibantah oleh riwayat yang 
dinukil Imam Muslim dari hadits Ummu Hani' yang menyatakan 
bahwa Nabi SAW tidak melakukan shalat Dhuha baik sebelum 
maupun sesudah penaklukan kota Makkah. Tidak dapat dikatakan 
bahwa penafian Ummu Hani' akan hal tersebut tidak berarti Nabi 
SAW tidak pernah melakukan shalat Dhuha sesudah penaklukan kota 
Makkah, karena, Aisyah RA telah menerangkan kebiasaan Nabi SAW 
yang jika melakukan suatu amalan niscaya akan melakukannya terus 
menerus. Dari sini ini, maka perbuatan Nabi SAW yang melakukan 
shalat Dhuha terus-menerus (bila terbukti demikian- peneij.) tidak 
dapat dijadikan alasan untuk menetapkan bahwa shalat Dhuha 
diwajibkan untuk beliau SAW. 


33. Shalat Dhuha Saat Tidak Bepergian (mukim) 


&\ y i ^ 'j oOs- tfii 


Hal itu dikatakan oleh Itban bin Malik dari Nabi SAW. 


i j .t r. 


•»» * * * f . > . I O . ✓ .s' 0 | I . „ ^9 s' /||, / ✓ „X * f o v' 

•Jj Jk fyj «iGj ijfi 


1178. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Kekasihku telah 
mewasiatkan kepadaku tiga hal, aku tidak akan meninggalkan 
ketiganya hingga aku mati; berpuasa tiga hari setiap bulan, shalat 
Dhuha dan tidur setelah melakukan shalat Witir.” 


358 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



O j'* O z' 

a* cr 31 u* 


Jli :JV5 UjUV\ dJJU ^ LV- :JIS * 

S/ 5=^ ^ IjM 0 is^l — ll)lS”j— jCstj'yi ^ Jj-rJ 

Jt ^ji jJL.3 y & jk yj yi siCaii 
oSte JlSj 4lip jjC-ai f-llj ^ c 4^J 

/*H*J <;ip <dj| ^jJw? 015^1 I'UP <Ul ^^vSj ijj^r p*)li 

“ ■"' “s? '' 

.^ j3l iUi ^Jp 4~>lj ^ :Jli3 j^^Caj 


1179. Dari Anas bin Sirin, dia berkata; Aku mendengar Anas 
bin Malik Al Anshari berkata, “Seorang laki-laki dari golongan 
Anshar -dan ia seorang yang bertubuh besar- berkata kepada Nabi 
SAW, ‘Aku tidak mampu shalat bersamamu’. Lalu ia membuatkan 
makanan untuk Nabi SAW, kemudian mengundang beliau SAW ke 
rumahnya. Ia memerciki ujung tikar dengan air untuk Nabi SAW, dan 
beliau pun shalat dua rakaat di atas tikar itu.” 

Fulan bin Fulan bin Al Jarud berkata kepada Anas RA, “Apakah 
Nabi SAW biasa melakukan shalat Dhuha?” Anas berkata, “Aku tidak 
melihat beliau SAW melakukannya kecuali pada hari itu.” 


Keterangan Hadits : 


{Bab shalat Dhuha saat tidak bepergian, hal itu dikatakan oleh 
Itban bin Malik dari Nabi SAW). Seakan-akan Imam Bukhari 
mensinyalir riwayat yang dinukil oleh Imam Ahmad melalui jalur 
Zuhri dari Mahmud bin Ar-Rabi’, dari Itban bin Malik, JL* isi JJLj of 


t j£a& s*ijj ^siali aAIL aLj <Gi <5si {Rasulullah 


SAW shalat sunah Dhuha di rumahnya. Lalu mereka pun berdiri di 
belakang beliau SAW dan shalat mengikuti shalatnya). Imam Muslim 
juga meriwayatkan melalui jalur Ibnu Wahab dari Yunus, tetapi tidak 
disebutkan lafazh &4-> (Sunah). Demikian juga yang dinukil Imam 


FATHUL BAARI — 359 

kampungsunnah.org 




Bukhari secara lengkap maupun ringkas pada berbagai tempat, 
sebagaimana akan disebutkan setelah dua bab. 

(kekasihku mewasiatkan kepadaku). Khalil adalah 

sahabat yang sangat tulus, yang kecintaannya telah merasuk ke dalam 
hati. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah khullah 
(kasih) lebih tinggi tingkatannya daripada mahabbah (cinta), atau 
justeru sebaliknya. 

Perkataan Abu Hurairah dalam hadits ini tidak bertentangan 
dengan sabda Nabi SAW yang telah disebutkan terdahulu, ' cJS" 

L;i oJAA! *>C&- (Andai aku mengambil seorang khaliil [kekasih] 

* 

niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khaliil [kekasih]). 
Sebab yang dilarang adalah beliau SAW menjadikan seseorang 
sebagai kekasih, dan bukan sebaliknya. Maka, tidak dapat dikatakan 
bahwa “kasih” dianggap ada pengecualian dari kedua belah pihak, 
karena di sini kita mengatakan bahwa sahabat tersebut melihat dari 
salah satu sisi. Atau kemungkinan yang beliau maksud dengan khaliil 
(kekasih) hanyalah persahabatan atau kecintaan semata. 

J»- 34^’ ^ riAta (tiga hal yang aku tidak akan 

meninggalkannya hingga aku mati) Ada kemungkinan kalimat ^ 

(aku tidak akan meninggalkannya... dan seterusnya) termasuk bagian 
dari wasiat, yakni hendaknya aku tidak meninggalkan ketiga hal itu... 
dan seterusnya. Namun ada pula kemungkinan kalimat ini merupakan 
kabar dari sahabat tentang dirinya. 

c^Lej (dan shalat Dhuha) Imam Ahmad memberi 

es * 

tambahan dalam riwayatnya, fg JT (Setiap hari). Dalam pembahasan 

* 

tentang shiyam (puasa) melalui jalur Abu At-Tayyah dari Abu Utsman 

£ o 

disebutkan dengan lafazh, &5i (Dua rakaat shalat Dhuha). 

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, kemungkinan beliau SAW hanya 
menyebutkan batas minimal yang mesti dilakukan. 

360 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa shalat Dhuha hukumnya 
mustahab (disukai) dan batas minimalnya adalah dua rakaat. Adapun 
sikap Nabi SAW yang tidak melakukan perbuatan tersebut secara 
terus menerus tidak menafikan kesimpulan di atas, karena hal itu telah 
diperoleh dari perkataan beliau SAW dan tidak menjadi syarat bahwa 
suatu hukum harus didasarkan pada dalil yang bersumber dari 
perkataan dan perbuatan sekaligus. Hanya saja, apa yang dilakukan 
oleh Nabi SAW secara terus-menerus lebih dikedepankan daripada 
yang tidak beliau lakukan secara berkesinambungan. 

J j fyj (dan tidur setelah shalat witir ). Dalam riwayat Abu 

* ' * 

At-Tayyah disebutkan, pdi 01 J3 jj\ 01) (Dan hendaknya aku shalat 
Witir sebelum, tidur). 

Hadits ini menerangkan disukainya mendahulukan pelaksanaan 
shalat Witir sebelum tidur, dan yang demikian itu berlaku bagi mereka 
yang tidak yakin akan bangun pada malam hari. 

Wasiat yang serupa dengan ini telah diberikan pula kepada Abu 
Darda' seperti yang dikutip Imam Muslim, dan juga kepada Abu Dzar 
seperti yang dikutip An-Nasa'i. 

Adapun hikmah wasiat ini adalah untuk melatih jiwa agar 
terbiasa melakukan shalat serta puasa sehingga dapat melaksanakan 
keduanya dengan lapang dada, dan menutupi kekurangan yang 
mungkin teijadi saat melaksanakan kewajiban. Di antara faidah shalat 
Dhuha adalah, bahwa ia mencukupi sedekah yang ada pada persendian 
manusia setiap harinya, dimana jumlahnya tiga ratus enam puluh 
persendian sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari hadits Abu 
Dzar, dlli jp L£j*4j (Dan cukupkah atas semua itu dua 

rakaat shalat Dhuha). 

Al Hafizh Abu Al Fadhl bin Al Husain meriwayatkan dalam 
Syarah At-Tirmidzi bahwa barangsiapa biasa shalat Dhuha lalu 
meninggalkannya, maka ia akan buta. Maka, banyak orang yang tidak 
mau melakukan shalat Dhuha karena takut akan hal tersebut, padahal 


FATHUL BAARI — 361 

kampungsunnah.org 



tidak ada sumber yang menerangkan seperti itu. Bahkan, nampaknya 
hal itu termasuk perkara yang sengaja diisukan oleh syetan di 
kalangan masyarakat awam untuk menghalangi mereka untuk 
mendapatkan kebaikan yang banyak, khususnya kebaikan seperti yang 
terkandung dalam hadits Abu Dzar. 

Dua hal vang perlu diperhatikan 

Pertama, Nabi SAW mewasiatkan ketiga perkara ini hanya 
kepada tiga sahabatnya. Hal itu karena shalat dan puasa merupakan 
ibadah badaniyah (ibadah yang dilakukan oleh anggota badan) yang 
paling mulia. Sedangkan ketiga sahabat yang disebutkan di atas 
bukanlah hartawan. Lalu shalat disebutkan dua kali karena ibadah ini 
dilakukan pada malam dan siang hari, berbeda dengan puasa. 

Kedua, Dalam hadits Abu Hurairah tidak ditemukan adanya 
pembatasan baik saat safar (bepergian) maupun mukim (tidak 
bepergian). Sementera judul bab hanya dibatasi pada saat tidak 
bepergian. Pada dasarnya hadits itu menunjukkan pada saat tidak 
bepergian, karenanya merupakan makna terkuat yang dapat kita 
simpulkan. Meski demikian, memahaminya dalam konteks safar 
(bepergian) dam mukim (tidak bepergian) sekaligus merupakan hal 
yang mungkin. Adapun memahaminya dalam konteks safar saja 
terlalu jauh dari maksud sebenarnya, karena safar umumnya 
merupakan saat dimana diberikan banyak keringanan. 

jf jJrj ja (seorang laki-laki dari kalangan Anshar 

berkata ) Dikatakan bahwa beliau adalah Itban bin Malik, karena kisah 
dalam hadits ini mirip dengan kisah Itban. Hadits ini sendiri telah 
disebutkan pada bab “Apakah Imam Shalat Bersama orang-orang 
yang Hadir” di bagian pembahasan tentang imam. 

(shalat Dhuha ) Ibnu Rasyid berkata, “Keterangan ini 

menunjukkan bahwa hal itu seperti sesuatu yang telah dikenal di 
antara mereka. Sebab bila tidak demikian, maka shalat beliau SAW di 

362 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




rumah salah seorang Anshar tersebut meski dilakukan pada saat 
Dhuha, tidak harus dikatakan sebagai shalat Dhuha.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa ini adalah kisah Itban bin 
Malik. Sementara telah disebutkan di bagian awal bab bahwa Itban 
menamakannya sebagai shalat Dhuha. Dengan demikian, tercapailah 
apa yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari. Adapun indikasi 
pembatasan beliau dengan perkataan “saat tidak bepergian” cukup 
jelas, karena Nabi SAW melakukan shalat tersebut di rumah Anas. 


34. Shalat Dua Rakaat Sebelum Zhuhur 


& Jk *J\ # :J15 &\ J* 

x ✓ / 

o o S X X O X & 

X e X OXX ^xX X .X X O X oXX ^x>x X O » »1 | OXX -XX y' X O X X | X X 

j j claJju j j t j j (*-*-*< j 

X XXX 

x x ^x e ° o 0 e ° 0 

Jl5 ‘S (_s? ‘Sri 1^? S 

.4j (i-3 ^ & jk y i n bc. ciir, .^i 


1180. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, “Aku telah menghafal 
(menjaga) dari Nabi SAW sepuluh rakaat; dua rakaat sebelum Zhuhur, 
dua rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah Maghrib di rumahnya, dua 
rakaat setelah Isya' di rumahnya dan dua rakaat sebelum Subuh. Saat 
itu adalah saat dimana Nabi SAW tidak boleh ditemui.” 


J&Tj jk yLj dlp\ dl\ \l\ oir jz%- 


1181. Hafshah menceritakan kepada saya bahwa apabila 
muadzin mengumandangkan adzan dan fajar terbit, maka beliau shalat 
dua rakaat. 


FATHUL BAARI — 363 

kampungsunnah.org 



9Jj ^ OIS" Olp eS Ju^> jl ^ ^0=>j 

olIuJ! jS jIsaST jj jilaJl jJ &J 


4^0/. o ✓ a s * j o. 

( j r P j^suPj iS^N' (_jJl A*jb 


1182. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Sesungguhnya Nabi SAW 
tidak pernah meninggalkan shalat empat rakaat sebelum Zuhur dan 
dua rakaat sebelum Subuh.” 


Riwayat ini dinukil pula oleh Ibnu Abi Adi dan Amr dari 
Syu’bah, 


Keterangan Hadits : 

Dalam bab ini Imam Bukhari lebih dahulu menyebut shalat- 
shalat sunah rawatib sesudah shalat fardhu, kemudian beliau 
menyebutkan pula shalat sunah rawatib sebelum shalat fardhu. Telah 
disebutkan pembahasan tentang shalat dua rakaat fajar serta 
pembicaraan mengenai hadits Ibnu Umar, dimana konteksnya sangat 
jelas dengan judul bab. 

Adapun hadits Aisyah, maka perkataannya dalam hadits 
tersebut J3 gjn *il OliT ( Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah 

meninggalkan shalat empat rakaat sebelum Zhuhur ) tidak sesuai 
dengan judul bab. Namun mungkin dikatakan bahwa maksud Imam 
Bukhari adalah hendak menjelaskan shalat dua rakaat sebelum Zhuhur 
bukan sesuatu yang mutlak, dalam artian tidak boleh ditambah lagi. 

Ad-Dawudi berkata, “Disebutkan dalam hadits Ibnu Umar 
‘Beliau SAW shalat sebelum Zhuhur dua rakaat’ , sementara dalam 
hadits Aisyah dikatakan ‘ empat rakaat’. Hal ini harus dipahami bahwa 
setiap salah seorang dari keduanya menyebutkan sifat yang dilihatnya 
masing-masing.” Lalu beliau berkata pula, “Ada kemungkinan Ibnu 
Umar lupa dua rakaat dari yang seharusnya, yaitu empat rakaat.” 


364 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Saya (Ibnu Hajar) katakan, “Kemungkinan yang disebutkan 
terakhir ini merupakan kemungkinan yang sangat jauh. Adapun 
pendapat yang lebih utama adalah memahami kedua hadits itu dalam 
dua kondisi, yakni kadang beliau SAW shalat dua rakaat dan pada 
kesempatan yang lain beliau SAW shalat empat rakaat.” 

Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa beliau SAW shalat 
terlebih dahulu di rumahnya dua rakaat, lalu keluar ke masjid dan 
shalat lagi dua rakaat. Maka, Ibnu Umar hanya melihat dua rakaat 
yang dilakukan di masjid tanpa melihat dua rakaat yang dilakukan di 
rumah. Sementara Aisyah melihat keduanya sekaligus. 


Adapun pendapat yang telah kami kemukakan didukung oleh 
riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dari hadits Aisyah, ^ 'c& 

% f J ^ x 

i p Ujj! (Beliau SAW biasa shalat di rumahnya empat 


rakaat sebelum Zhuhur lalu keluar). Abu Ja’far Ath-Thabari berkata, 
“Empat rakaat adalah yang sering dilakukan oleh beliau SAW, 
sedangkan dua rakaat hanya sesekali saja.” 


35. Shalat (sunah) Sebelum Shalat Maghrib 


Jls \°jb> : Jli l&j aIIp aJUl 4Jl Jup 

“ X X " x 

o d)l ^ if-Li ( / r J ^5 (J 15 


1183. Dari Abdullah Al Muzani, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “ Shalatlah (sunah) sebelum shalat Maghrib. ” Lalu beliau 
berkata pada kali yang ketiga, “Bagi siapa yang mau.’ ” Karena, 
beliau tidak suka jika orang-orang menjadikannya sunnah. 


FATHUL BAARI — 365 

kampungsunnah.org 



Nl y aIap 'oj! : Jli 5JUI j> ^ ju> ^ 

l ? i :&> jui >ji jS j^sr, *ry <45 ^ 

X s j' S ^ 0 ~ J' / 

dliuj ui :oi -jU^j <Ul ^Ul J °yj>'j j4^ Jf& il*ij ifs" 

. Jiill : Jli 


J' O Z’ J’ J' s 0 & 

O „j'„j * o J'* I „ S» t ✓ ✓,, , f , O^ o 1.0 ^ o 


1184. Dari Martsad bin Abdullah Al Yazani, dia berkata, “Aku 
mendatangi Uqbah bin Amir Al Juhani, maka aku berkata, ‘Tidakkah 
engkau merasa heran atas perbuatan Abu Tamim, beliau biasa shalat 
dua rakaat sebelum Maghrib’. Uqbah berkata, ‘Sesungguhnya kami 
melakukan shalat itu pada masa Rasulullah SAW’. Aku berkata, 
‘Apakah yang menghalangimu melakukannya saat ini?’ Beliau 
menjawab, ‘Kesibukan’.” 


Keterangan Hadits : 


(Bab shalat (sunah) sebelum shalat Maghrib). Imam Bukhari 
tidak menyebutkan shalat sebelum Ashar. Dalam hal ini disebutkan 
riwayat dari Abu Hurairah dengan lafazh, J* a*)i J3 JLt> \'J>\ A 11 

'■ajj' (Semoga Allah merahmati seseorang yang shalat empat rakaat 


sebelum maghrib). Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu 
Daud serta At-Tirmidzi, lalu dianggap shahih oleh Ibnu Hibban. Hal 
tentang itu telah dinukil pula dari perbuatan beliau SAW, sebagaimana 
tercantum dalam hadits Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh At- 

j- e j- j’ 0 j j 

Tirmidzi dan An-Nasa'i, JA *j\ (Bahwasanya 

beliau SA W biasa shalat empat rakaat sebelum Ashar). Akan tetapi, 
hadits ini tidak memenuhi kriteria hadits shahih dalam kitab Shahih 
Bukhari. 


* Ini adalah kekeliruan, dan yang benar ia adalah hadits Ibnu Umar sebagaimana diketahui 
dari sumber yang disebutkan oleh beliau sendiri. Sementara dalam kitab Bulughul Maram, 
beliau menisbatkannya kepada Ibnu Umar, dan inilah yang benar, Wallahu a'lam. 


366 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





V jCd\ l%fi Jli lji^> (shalatlah sebelum shalat Maghrib). Abu 
Daud menambahkan dalam riwayatnya dari Al Firabri, dari Abdul 

• • - / i 

Warits, dengan sanad seperti di atas, <-■>'jL* {Shalatlah 

, oC i 

Jmu rakaat sebelum Maghrib). Kemudian beliau bersabda, J3 'jLe 

e e 

j vj {Shalatlah dua rakaat sebelum Maghrib). Sementara Al 

Ismaili meriwayatkan melalui jalur ini, lalu mengulang kalimat tadi 
sebanyak tiga kali. Ini sesuai dengan perkataan yang tercantum dalam 

, ✓ o> ^ ^ 

riwayat Imam Bukhari, yaitu ^ {Beliau berkata pada 

kali yang ketiga, '“Bagi yang mau.’'). Lalu dalam riwayat Abu Nu’aim 

* *' ' s ' m «// ° ^ ® "'o- 

dalam kitab /1/ Mustakhraj disebutkan, 4^ vj&J* 'jJ-? 

’ S S S 

s ss 

°vJ :Jti {Shalatlah sebelum Maghrib dua rakaat. Beliau 
mengucapkannya tiga kali, lalu bersabda, "Bagi siapa yang mau. " ). 
sIIj 01 Xjt\'£ {karena beliau tidak suka bila orang- 


orang menjadikannya sebagai sunnah). Al Muhib Ath-Thabari 
mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak bermaksud menafikan 
disukainya perbuatan itu, karena tidak mungkin sesuatu yang tidak 
disukai itu diperintahkan. Bahkan hadits ini menjadi dalil paling kuat 
tentang disukainya perbuatan tersebut. 


Yang dimaksud dengan sunnah adalah syariat atau sesuatu yang 
menjadi keharusan. Sepertinya, yang dimaksud adalah menurunkan 
derajatnya dari posisi shalat sunah rawatib. Oleh sebab itu, mayoritas 
ulama madzhab Syafi’i tidak memasukkannya dalam bagian shalat- 
shalat rawatib, tetapi sebagian ulama menggolongkannya sebagai 
shalat rawatib. Namun pendapat terakhir ini dikritik, karena tidak 
adanya keterangan yang menjelaskan Nabi SAW melakukan shalat 
tersebut secara terus-menerus. Pembahasan lebih mendetail mengenai 
hal ini telah disebutkan dalam bab “Berapa Lama antara Adzan dan 
Qamat” pada pembahasan tentang Adzan. 

jM--- Jtsi {Uqbah berkata... dan seterusnya). Hal ini 

dijadikan dalil lamanya waktu Maghrib. Tapi sebenarnya hal ini tidak 


FATHUL BAARI — 367 

kampungsunnah.org 



dapat dijadikan hujjah bagi hal tersebut, sebagaimana telah kami 
jelaskan di awal bab. Sebagian mengatakan; hanya saja dua rakaat 
tersebut dianjurkan bagi mereka yang suci dan menutup aurat agar 
tidak mengakhirkan Maghrib dari awal waktunya. Tidak diragukan 
lagi bahwa melaksanakannya pada awal waktu adalah lebih utama. 
Begitu pula bahwa waktu disukainya melaksanakan kedua rakaat 
tersebut adalah selama belum dilaksanakannya shalat. 

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini telah disebutkan 
pada bab terdahulu. Di sini terdapat bantahan terhadap pendapat Al 
Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi, “Tidak ada seorang pun yang 
mengeijakan kedua rakaat tersebut setelah masa sahabat, sebab Abu 
Tamim adalah seorang tabi’in dan ia melakukannya.” Kemudian 
disebutkan oleh Al Atsram dari Ahmad bahwasanya ia berkata, “Aku 
tidak pernah melakukan keduanya kecuali satu kali ketika aku 
mendengarkan hadits.” Lalu disebutkan pula hadits-hadits yang cukup 
akurat dari Nabi SAW dan sahabat serta tabi’in. Hanya saja beliau 
SAW mengatakan “bagi yang mau ”, maka bagi siapa yang mau 
supaya mengeijakannya. 


36. Shalat Sunah Berjamaah 


jUl-j Alip aJUI jLp i Jf- CLglp AjUI 


Hal itu disebutkan Anas dan Aisyah RA dari Nabi SAW. 


jUI-j aIJlp aLi jLp aISi J jLj jii aK 3jlki ‘J* 

LS? J* Crt H* J LS? AaetA 


1185. Dari Mahmud bin Rabi’ Al Anshari, bahwasanya ia telah 
mengerti tentang Rasulullah SAW dan tentang air dari sumur di rumah 
mereka yang disemburkan beliau SAW ke wajahnya. 


368 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



^ > f >. * «-S» °vn i U' ' 0 •i '' 0 "' ^ ■*£'?’* -* 0 ' ''"''' 

O^S j 4 JLP AaJI J LS 1 J’ yJjL^ ^j) OL*^ 4 jl 5 ja± 3 >t^a ^S'jB 

^JUsi c~^ : Jj-Sj Ap AM ^JLp aJJI J £-* 

cjUA^I Of.li bl ilj OlS^j Jb ,_^j 

^JL 1 <j Ap ilil JA Al JJ* j c^-ti . JIS ojlO^-l Jp 

g£? O^J L^- < 5 ?^ 0 |j <.<Sj«2-i ^ j&l {^1 t<3 C-lib 

^ ^JwsZi ^Ij di-j3 CjSS^S cojlIl?e-l Jp JjOUjJ ijUazNI Oj-lsr- bl 
jJjisb-u 4 -JLp aIII ^Ju^j aUI j 3 3-*^ •\Jt^ 3Jt UlSL* 

b> Jbu Aif. 4UI ^jV?j Jo jfj jvll-j <Ap Al JA> Al JJ-j Jp ibii 

^ ” 

Ji a 3 oiib JI* j Ap 4 UI JA 4Jl JOil£L»li cjl^Sl Ji£il 

o&A Ji i 3 o>b rs£ 3^ JJ 01 LA J :jis J- j&j 
JA ;JLj A^ Ai Ai jj/, fui t <j JLf 01 LA (jili 


S> / ./ 


Jp 4i^4>a3 Cj*-L 01 ?“ LL*j Jl» j»J cj JLs tes-ljj UjLLz?j 
i Jj ^ jUbj Ap aISI JA 5 JJI JJ-j jljJl Jil 4 J gA Jjp 

Jis b Ip-gl* J^-j JlA toIjJl ^ Jbjl J'* ,_^>- jV-g-^1 Jbrj <--A 
jii^ -^j-^jj ^iii *y iib ip.$iA i}^j Jl* 5 .eiji *y ?oJ3b 

&\ Ni '4 Jb yf cilb ji ; S/ aIIp &\ J .4 aJJI 

&} y Ai!i> cj&f Al :JUi ?Al dUl ^ 

z ” 

:r Lj aA- Ai Ai Sj^'j Jii .OiiibiJi Ji vi Aj^ Sij Aj 

.Ai dul Ai y\ 4 y jii ^ jiSi J^ f J- ji Ai ou 

^ " Z z z z 

Ai j j-j ojf J c: J ^Ji j sjk; jii 


FATHUL BAARI — 369 

kampungsunnah.org 



^ y 'Jj J\ £> J- p J & ai 3 l 

{ Jup 5-Ui J ^jk>\ C« 5-Ulj : Jli vjj! jj! ^Ip liy^oli — fj^' u^j^ 

jt ^jIp jJJ cJjtiii ^Ip dJJi .Jai cJi C* :jis 4 lip 4 UI 

& ^ y 'o& & jtf y ^y> y jSf J>. ^ 

.'• < »f - .» tt® fr ^ o 'l • <- , ,&. >^ , ■* 

—6ja*xj j i 4asoxj C-JJL®lS C - JlA A S 14> jp Lp- 4jJLar j uj 4JP 


x o.y } 1 


J o .-f 7 


•'■ • r w o^ & • 11 • 1 • (i" ' •» o^|, „ - 'li-’ 0 - ^ f o * s. 

^*pi Oi-iP ' 3 p (|«JL)i c^ju t 47 j.L»jI c-».Xs ( _g* :> ' *— a j~» j»j 


*if' S f .f? e -. ^ f-' o|-' f 0 f'' -l i 1 " t* .- -. ( i 77 o 7 .. TV > 

43Uw» j»J tbl 4j j^-'j 4Jlp C~*JL*> fi^Av2Jl j*JL«» L»i$ t4>^iu 


> If * O ^ y' s -*» O j, 8 » ✓ , ✓ •. X | » . O ✓ 

.6j^» (Jji Lo *ui)Jj>c3 t^J-33 ^^p 


1186. Mahmud mengaku telah mendengar Itban bin Malik Al 
Anshari RA -dan ia termasuk salah seorang yang turut dalam perang 
Badar bersama Rasulullah SAW- berkata, “Aku dahulu shalat 
mengimami kaumku di Bani Salim. Antara aku dengan mereka, ada 
sebuah lembah yang apabila turun hujan maka cukup berat bagiku 
untuk melewati lembah itu untuk mencapai masjid mereka. Akhirnya 
aku mendatangi Rasulullah SAW dan berkata kepadanya, 
‘Sesungguhnya aku telah mengingkari penglihatanku. Sesungguhnya 
lembah yang memisahkan antara aku dan kaumku banjir apabila hujan 
turun. Maka terasa sulit bagiku untuk melaluinya. Aku sangat 
menginginkan bila engkau datang dan shalat pada salah satu tempat di 
rumahku agar aku menjadikannya sebagai mushalla (tempat khusus 
untuk shalat). Rasulullah SAW bersabda, ‘Aku akan melakukannya’. 
Berangkatlah Rasulullah SAW dan Abu Bakar RA ketika matahari 
telah meninggi. Rasulullah SAW mohon izin masuk, lalu aku pun 
mengizinkannya. Beliau SAW tidak duduk hingga bertanya, 
‘Dibagian mana engkau suka aku shalat (dari bagian rumahmu)?’ Aku 
mengisyaratkan tempat yang aku sukai agar beliau SAW shalat di 
sana. Rasulullah SAW pun berdiri dan takbir, sedangkan kami 
membuat shaf di belakangnya. Beliau SAW shalat dua rakaat 


370 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




kemudian salam, dan kami pun salam ketika beliau salam. Lalu kami 
menahan beliau untuk menyantap makanan yang telah kami siapkan 
untuknya. Kemudian orang-orang di sekitar mendengar bahwa 
Rasulullah SAW ada di rumahku, maka beberapa laki-laki di antara 
mereka datang hingga banyaklah orang yang datang ke rumahku. Lalu 
salah seorang laki-laki di antara mereka berkata, ‘Apakah yang 
dilakukan oleh Malik, aku tidak melihatnya?’ Salah seorang laki-laki 
di antara mereka menjawab, ‘Dia itu munafik, tidak mencintai Allah 
dan Rasul-Nya’. Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘ Jangan berkata 
begitu, tidakkah engkau melihatnya mengucapkan laa ilaaha illallah 
demi mencari keridhaan AllahV Laki-laki tersebut berkata, ‘Allah dan 
Rasul-Nya lebih mengetahui. Adapun kami, demi Allah, tidaklah 
melihat kasih sayang dan pembicaraannya kecuali mengarah kepada 
orang-orang munafik’. Rasulullah SAW bersabda, ''Sesungguhnya 
Allah telah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan laa 
ilaaha illallah untuk mengharap ridha Allah 

Mahmud berkata, “Aku menceritakan hadits itu kepada suatu 
kaum yang di antara mereka terdapat Abu Ayyub, yaitu seorang 
sahabat Rasulullah SAW yang wafat dalam peperangan dimana Yazid 
bin Muawiyah sebagai pemimpin mereka di negeri Romawi, namun 
Abu Ayyub mengingkari hal tersebut dan berkata, ‘Demi Allah, aku 
tidak mengira Rasulullah SAW pernah mengucapkan apa yang engkau 
katakan’. Maka, hal itu terasa berat bagiku. Akhirnya aku beijanji 
kepada Allah jika aku selamat dan kembali dari peperangan, maka aku 
akan bertanya kepada Itban bin Malik RA apabila aku masih 
menemukannya dalam keadaan hidup di masjid kaumnya. Kemudian 
aku kembali lalu melakukan haji -atau umrah- setelah itu melakukan 
perjalanan hingga sampai ke Madinah. Aku pun mendatangi Bani 
Salim dan ternyata Itban -yang telah tua dan buta- sedang shalat 
mengimami kaumnya. Ketika selesai salam, aku pun memberi salam 
kepadanya seraya memperkenalkan diri. Kemudian aku bertanya 
kepadanya tentang hadits tersebut, maka dia pun menceritakan 


FATHUL BAARI — 371 

kampungsunnah.org 



kepadaku sebagaimana yang beliau ceritakan kepadaku pada kali 
pertama.” 


Keteraean Hadfts : 


(Bab shalat sunah berjamaah ). Kemungkinan yang dimaksud 
adalah shalat sunah secara mutlak, namun ada pula kemungkinan yang 
dimaksud lebih umum daripada itu. 


jJLj Slii 




disebutkan oleh Anas dan Aisyah dari Nabi S A W) Adapun hadits Anas 
yang dimaksud adalah hadits beliau SAW tentang shalat Nabi SAW di 
rumah Ummu Sulaim, dimana di dalamnya disebutkan, pfO'j di c 


es'jj (Aku membuat shaf bersama seorang 






beliau SAW). Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang 
shaf dan lainnya. Sedangkan maksud hadits Aisyah adalah tentang 
shalatnya Nabi SAW di masjid, dan pembahasan mengenai hadits ini 
telah diterangkan pada bab “Anjuran untuk Shalat Malam”. 

l'fi- (maka Abu Ayyub mengingkari hal tersebut). Abu 

Ayyub sendiri telah menjelaskan dasar pengingkarannya, yakni 
dugaannya yang kuat bahwa Rasulullah SAW tidak pernah 
mengucapkan perkataan seperti itu. Dasar dugaannya itu adalah 
adanya kejanggalan pada sabda Nabi SAW, “ Sesungguhnya Allah 
telah mengharamkan neraka bagi mereka yang mengucapkan laa 
ilaaha Mallah.” Sebab, secara lahiriah tidak seorang pun masuk 
neraka di antara mereka yang bertauhid tapi berbuat maksiat. Ini 
menyalahi sejumlah ayat dan hadits yang masyhur, di antaranya hadits 
tentang syafaat. Akan tetapi keduanya dapat diselaraskan, yaitu bahwa 
yang diharamkan adalah kekal di neraka. 


Riwayat Mahmud terhadap hadits Itban ini didukung riwayat 
Anas bin Malik, seperti dinukil Imam Muslim. Seakan-akan yang 
mendorong Mahmud menemui Itban untuk mendengarkan hadits 


372 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




kedua kalinya, adalah karena setelah Abu Ayyub mengingkari 
haditsnya, maka dia memvonis bahwa dirinya tidak menghafal dengan 
baik kalimat yang diingkari oleh Abu Ayyub. Oleh sebab itu, dia pun 
merasa puas dengan mendengarnya dari Anas pada kali yang kedua. 

Pada hadits ini terdapat sejumlah faidah yang telah diterangkan 
pada bab “Masjid-masjid di Rumah”. Di dalamnya terdapat 
keterangan sebagaimana judul bab di atas, yakni shalat sunah secara 
beijamaah. 

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik tentang bolehnya 
mengimami beberapa orang dalam shalat sunah. Adapun bila 
dilakukan beramai-ramai dan manusia dikumpulkan untuk 
melakukannya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Pendapat ini 
berdasarkan kaidah ‘Menutup Jalan Menuju Kerusakan”, karena 
dikhawatirkan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan 
mengenai hal itu menduga bahwa perbuatan tersebut adalah fardhu. 
Sementara Ibnu Habib -salah seorang murid Malik- mengecualikan 
shalat malam di bulan Ramadhan, karena hal itu telah masyhur dinukil 
dari perbuatan sahabat serta generasi sesudah mereka. 

Pelajaran yang dapat diambil 

1. Sifat lembut dan kasih sayang Nabi S AW terhadap anak-anak. 

2. Seseorang boleh menyebutkan alasan permintaan maaf. 

3. Mencari arah kiblat. 

4. Tempat di rumah yang dikhususkan untuk shalat tidak keluar 
dari kepemilikan pemilik rumah tersebut. 

5. Larangan bagi seseorang mengkhususkan tempat tertentu untuk 
shalat hanya berlaku di masjid umum. 

6. Celaan bagi orang yang tidak menghadiri majelis seorang tokoh 
besar. 


FATHUL BAARI — 373 

kampungsunnah.org 




7. 

Mencela seseorang dengan apa yang tampak darinya tidak 
dianggap sebagai ghibah (menggunjing). 

8. 

Menyebutkan seseorang dengan apa yang ada pada dirinya 
untuk memperkenalkan diri adalah diperbolehkan. 

9. 

Mengucapkan dua kalimat syahadat cukup untuk 
diberlakukannya hukum-hukum yang berkaitan dengan kaum 
muslimin. 

10. 

Seorang yang belajar hadits harus lebih memastikan dari 
syaikhnya akan keakuratan riwayat yang diterimanya, apabila ia 
khawatir lupa. Lalu bagi syaikh hendaknya mengulangi hadits 
itu kembali. 

11. 

Melakukan peijalanan untuk menuntut ilmu atau tujuan lainnya. 

Iman Bukhari telah memberi judul bab ini lebih banyak dari apa 
yang disebutkan tadi. 


37. Shalat Sunah di Rumah 

:^X*j S p ail aJUI J jLj JlS : Jli ilil '^pj "J»s- J* 


.IjjJ 'j j ^ (_s® 


•" o " £ ✓ * os 

1187. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, * Jadikanlah di rumah-rumah kalian sebagian dari shalat- 
shalat kalian, dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan 


Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abdul Wahhab dari Ayyub. 

374 

— FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Keterangan Hadits : 

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar, 
“Jadikanlah di rumah-rumah kalian sebagian dari shalat-shalat 
kalian Telah disebutkan dengan lafazh seperti ini melalui jalur lain 
dari Nafi’ dalam bab “Dibencinya Shalat di Pekuburan” pada 
pembahasan tentang masjid-masjid. 

*->y? j* (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abdul 

Wahhab), yakni Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ayyub. Riwayat 
pendukung ini telah dinukil oleh Imam Muslim dari Muhammad bin 
Al Mutsanna dari Ayyub dengan lafazh, IjjS lijiAS Sij ^ 

(Shalatlah di rumah-rumah kalian dan jangan jadikan rumah kalian 
[seperti] kuburan). 


FATHUL BAARI — 375 

kampungsunnah.org 




20. KITAB KEUTAMAAN SHALAT DI MASJID 
MAKKAH DAN MADINAH 


1. Keutamaan Shalat di Masjid Makkah dan Madinah 


CJli L*jjl 4 JS- 4 JU 1 Ajiu* • C>xmi *(J« 4 PjS ( y& 

"jz 'pLj &iu\ yii ^ i> oi Z~j t jJL j & & *Js\ 


. 6jJP OjJlS' 


1188. Dari Qaza’ah, dia berkata, “Aku mendengar Abu Sa’id 
RA empat.” Ia berkata, “Aku mendengar dari Nabi SAW, dan dia 
telah berperang bersama Nabi SAW dalam dua belas peperangan.” 


t y J» 


yy & 


v :Jl5 1H.J aIp aUI ^ a!p aUI a^y> jp 

“yy “ " / 

^11^5 (Jj-w jJl ^«Jl 

^<£3*^1 aJp aU! 


1189. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Tidak [boleh] dipersiapkan perjalanan jauh kecuali kepada tiga 
masjid; Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW [Masjid Nabawij 
dan Masjidil Aqsha.” 


aOO* : JlS ^Jp 4jU1 ls^ 5 01 *up <djl L ^k>j ^ 

.^1 Jl JbtbMw«Jl ^1 al j*f Cwji* oOW 3 4_jJl l y* j*>- Ij-A t Js> 


FATHUL BAARI — 377 

kampungsunnah.org 





1190, Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda, “ Satu 
shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di tempat 
selainnya, kecuali Masjidil Haram.” 

Keterangan Hadits : 

Dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan lafazh basmalah 
sebelum penulisan bab. 

Ibnu Rasyid mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak 
mencantumkan Baitul Maqdis pada judul bab, padahal Baitul Maqdis 
disebutkan dalam hadits bersama dengan kedua masjid itu (Masjidil 
Haram dan Masjid Nabawi). Hal itu dikarenakan dia menyebutkan 
Masjidil Aqsha pada bab tersendiri lalu beliau menyebutkan kata 
shalat, meski lafazh tersebut tidak ditemukan dalam hadits, dengan 
tujuan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan peijalanan ke 
masjid-masjid adalah untuk shalat di dalamnya. Sebab, lafazh masjid 
memberi asumsi pada pelaksanaan shalat. Demikian perkataan Ibnu 
Rasyid. 

Nampaknya, tujuan Imam Bukhari menyebutkan judul seperti 
ini dalam pembahasan shalat sunah adalah untuk menjelaskan bahwa 
yang dimaksud dengan shalat di sini adalah shalat sunah. Namun ada 
kemungkinan yang dimaksud adalah makna yang lebih umum 
termasuk shalat sunah. Demikian pula pendapat mayoritas ulama 
mengenai hadits di bab ini. Namun Ath-Thahawi berpandangan bahwa 
keutamaan itu hanya khusus bagi shalat fardhu, seperti yang akan 
diterangkan. 

OTjf & alli 4 (i aku mendengar Abu Sa ’id empat ) 

Yakni menyebut empat kali, atau aku mendengar darinya empat kali, 
atau empat kalimat. 

\jk d\4j {dan dia telah berperang) Yang mengucapkan 

perkataan ini adalah Qaza’ah, sedangkan yang menjadi objek 
pembicaraan adalah Abu Sa’id Al Khudri. 

378 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




# X r 

ojjp IJZ (dua belas kali peperangan) Demikianlah Imam 

Bnkhari menyebutkan tanpa mencantumkan matan hadits. Setelah itu, 
Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang melakukan 
perjalanan jauh. Maka, Ad-Dawudi menduga bahwa Imam Bukhari 
menyebutkan dua sanad untuk satu matan. Akan tetapi perkataannya 
ini kurang tepat, sebab hadits Abu Sa’id memuat empat perkara 
seperti disebutkan Imam Bukhari, sedangkan hadits Abu Hurairah 
terbatas pada melakukan peijalanan jauh saja. Tapi, meski demikian 
tidak ada halangan untuk menyatukan kedua hadits itu dalam satu 
matan berdasarkan kaidah Imam Bukhari yang membolehkan 
meringkas hadits. 

Ibnu Rasyid berkata, “Oleh karena salah satu dari kempat 
perkara itu adalah ‘tidak boleh melakukan peijalanan jauh’, maka 
beliau menyebutkan bagian awal hadits hingga bertemu dengan hadits 
Abu Sa’id Al Khudri, Seakan-akan maksud beliau melakukan hal ini 
adalah untuk menerangkan pentingnya menghafal hadits. Di samping 
itu, beliau juga tidak melupakan untuk menerangkannya, karena hadits 
yang dimaksud akan disebutkan pada bab kelima.” 

JG-jll ^ (tidak [boleh] mempersiapkan perjalanan jauh) 

Maksudnya adalah, larangan untuk safar (bepergian jauh) ke tempat 
selain itu. Ath-Thaibi mengatakan bahwa ini merupakan larangan 
paling tegas, seakan beliau menyatakan, “Tidak pantas untuk 
dijadikan tujuan bepergian selain tempat-tempat tersebut, karena 
keistimewaan yang dimilikinya.” 

e o 

(Masjidil haram ) Yakni yang diharamkan, dan 

yang dimaksud adalah seluruh wilayah tanah Haram. Namun ada pula 
yang mengkhususkan tempat yang digunakan untuk shalat, dan tidak 
termasuk rumah-rumah serta tempat-tempat lainnya di wilayah tanah 
Haram. Ath-Thabari mengatakan bahwa pendapat terakhir didukung 
oleh sabda beliau 'ii (dan masjidku ini), karena lafazh ini 

memberi asumsi bahwa yang dimaksud adalah masjid (tempat yang 

FATHUL BAARI — 379 

kampungsunnah.org 



digunakan untuk shalat), maka seharusnya yang dikecualikan juga 
memiliki makna yang sama. 

Pendapat lain mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah 
Ka’bah. Pendapat ini dinukil Imam Ath-Thabari, dan didukung oleh 
riwayat An-Nasa'i dengan lafazh Al*x)t ( Kecuali Ka’bah ). Tapi 

pernyataannya harus ditinjau kembali, karena riwayat yang dinukil 

V* M e * 0 

An-Nasa'i adalah *s/j ( Kecuali masjid Ka’bah ). Meskipun 

kata “masjid” tidak dicantumkan, tapi tetap merupakan makna yang 
dimaksud. 

Pendapat pertama didukung oleh riwayat Ath-Thayalisi melalui 
jalur Atha', dimana dikatakan kepadanya, “Apakah keutamaan 
tersebut hanya berlaku bagi masjid atau seluruh wilayah tanah 
Haram?” Beliau berkata, “Bahkan berlaku bagi seluruh wilayah tanah 
Haram, karena semuanya adalah masjid.” 

Alit JLfi Jj-jjlt (dan masjid Rasul), yakni 

Muhammad S A W. Adapun pemakaian kata “masjid Rasul” dan bukan 
‘masjidku’ adalah untuk pengagungan. Namun ada kemungkinan 
perubahan ini berasal dari sebagian perawi hadits. Ini didukung oleh 
sabdanya dalam hadits Abu Sa’id yang menyebutkan dengan lafazh, 
i j (dan masjidku). 

(dan masjid Al Aqsha). Yakni Baitul Maqdis, 

sebab penamaan Masjid Al Aqsha (yang teijauh) adalah karena 
jaraknya yang sangat jauh dari Masjidil Haram. Ada pula yang 
mengatakan; karena jauhnya perbedaan waktu atau masa antara 
keduanya. Namun pendapat terakhir ini kurang tepat, karena telah 
disebutkan dalam hadits shahih bahwa perbedaan waktu dibangunnya 
kedua masjid itu adalah empat puluh tahun. Pembahasan lebih 
terperinci akan disebutkan pada biografi Ibrahim Al Khalil saat 
membahas tentang kisah-kisah para nabi, disertai penjelasan tentang 
permasalahan yang berkaitan dengannya beserta jawabannya. 


380 — FATHUL BAARI 

"kampungsunnah.org 



Selanjutnya Az-Zamakhsyari mengatakan, dinamakan Al Aqsha 
karena saat itu tidak ditemukan satu masjid pun sesudahnya. Lalu ada 
yang mengatakan karena jauhnya dari hal-hal yang keji dan kotor. 
Pendapat lain mengatakan; dinamakan Al Aqsha (paling jauh) bila 
dibandingkan dengan Masjid Madinah, karena Masjid Madinah 
terletak jauh dari Makkah, sementara masjid Al Aqsha lebih jauh lagi 
dari Makkah dibanding Masjid Madinah. 

Baitul Maqdis memiliki sekitar dua puluh nama, di antaranya: 
Iliya', Baitul Muqaddas, Al Quds, Syalam, Aura Salam, Kaurah, Bait 
Iyel, Shahyun, Mishruts, Kaur Syaila, Baabus, dan seterusnya. Lalu Al 
Husain bin Khaluwaih (pakar bahasa) telah merangkum nama-nama 
Baitul Maqdis dalam kitabnya yang berjudul Laisa. Adapun persoalan 
yang berhubungan dengan Makkah dan Madinah akan diterangkan 
dalam pembahasan tentang haji. 

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang keutamaan dan 
keistimewaan masjid-masjid tersebut dibanding masjid-masjid yang 
lain, karena masjid-masjid itu adalah masjid-masjid para nabi. Di 
samping itu, masjid pertama merupakan kiblat kaum muslimin serta 
tempat melaksanakan haji, masjid kedua adalah kiblat bagi umat-umat 
terdahulu, sedangkan masjid ketiga dibangun atas dasar takwa. 

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang melakukan 
perjalanan jauh selain ke tiga masjid tersebut, seperti mengunjungi 
orang-orang shalih yang masih hidup maupun yang telah mati, atau 
mengunjungi tempat-tempat utama dengan maksud memperoleh 
berkah serta melakukan shalat di tempat itu. 

Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini berkata, “Diharamkan 
melakukan perjalanan jauh selain ke tiga masjid tersebut berdasarkan 
makna lahiriah hadits di atas.” Al Qadhi Husain memberi isyarat yang 
mendukung pendapat ini, dan pendapat ini pula yang dipegang oleh 
Iyadh serta sejumlah ulama lainnya. Pendapat ini diindikasikan oleh 
riwayat para penulis kitab Sunan berupa pengingkaran Bushrah Al 
Ghifari terhadap Abu Hurairah karena melakukan perjalanan jauh ke 


FATHUL BAARI — 381 

kampungsunnah.org 



negeri Thur. Dia berkata kepada Abu Hurairah, “Seandainya aku 
mendapatimu sebelum pergi, niscaya engkau tidak akan berangkat.” 
Lalu dia berdalil dengan hadits di atas. Hal ini menunjukkan bahwa 
hadits tersebut berlaku secara umum, dan Abu Hurairah 
menyetujuinya. 

Adapun pendapat yang benar menurut Imam Al Haramain serta 
ulama-ulama madzhab Syafi’i adalah, bahwa perbuatan tersebut tidak 
haram. Lalu mereka menjawab hadits di atas dengan sejumlah 
jawaban, di antaranya; bahwasanya keutamaan yang sempurna hanya 
diraih dengan melakukan perjalanan jauh ke tiga masjid tadi, berbeda 
halnya dengan tempat-tempat yang boleh dikunjungi. Dalam riwayat 
Imam Ahmad -yang akan disebutkan nanti- dengan lafazh, ss juij 'i 

oi ydb (Tidak pantas bagi kendaraan disiapkan [untuk 

perjalanan jauh]). Riwayat ini sangat jelas mengindikasikan bahwa 
hal itu tidaklah haram.* 

Pendapat lain mengatakan bahwa larangan ini berlaku khusus 
bagi mereka yang bemadzar untuk shalat di salah satu dari ketiga 
masjid tersebut, dimana nadzar seperti ini tidak wajib dilaksanakan. 
Demikian dikatakan oleh Ibnu Baththal. 

Al Khaththabi mengatakan, bahwa lafazh hadits tersebut 
berbentuk khabar (berita), namun bermakna menetapkan kewajiban 
shalat di tempat-tempat yang digunakan untuk tabarruk (mencari 
berkah) bagi orang yang bemadzar. Yakni, tidak ada keharusan untuk 
memenuhi nadzar ke tempat-tempat tersebut selain tiga masjid ini. 

Pendapat lain mengatakan, bahwa maksud hadits tersebut adalah 
untuk menjelaskan hukum masjid. Tidak diperbolehkan melakukan 
perjalanan jauh ke salah satu masjid di antara masjid-masjid yang ada 


1 Persoalannya tidak seperti yang beliau katakan, bahkan hadits itu sangat jelas 
menyatakan pengharaman dan pelarangan. Lafazh seperti ini menurut kebiasaan 
syara’ mengandung perkara yang sangat besar, seperti firman-Nya, “ Dan tidak 
pantas bagi Sang Rahman mengambil anak”. Juga firman-Nya, “ Mereka berkata. 
Maha Suci Engkau, tidaklah pantas bagi kami menjadikan para wali sesudah-Mu.” 

382 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




untuk shalat di dalamnya kecuali tiga masjid yang disebutkan di atas. 
Adapun mengunjungi selain tiga masjid tersebut, seperti mengunjungi 
orang yang shalih, kerabat, sahabat, menuntut ilmu, bisnis ataupun 
untuk rekreasi, maka tidak masuk dalam cakupan larangan hadits itu. 
Hal ini didukung oleh riwayat yang dikutip oleh Imam Ahmad melalui 
jalur Syahr bin Hausyab, dia berkata, “Aku mendengar Abu Sa’id 
mengatakan ketika disebut tentang shalat di Thursina, ‘Rasulullah 
SAW bersabda, 4ls Z&S ol 'i 

o* o e o e 

tSJjriLSj j -Ujs-JUl {Tidakpantas bagi seorang yang 


shalat menyiapkan kendaraan untuk perjalanan jauh ke salah satu 
masjid untuk tujuan melakukan shalat di dalamnya, selain Masjidil 
Haram, Masjidil Aqsha dan masjidku)'T Riwayat Syahr ini masuk 
kategori hasan, meski terdapat beberapa kekurangan. 


Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah 
berangkat untuk melakukan i’tikaf pada ketiga masjid tadi, 
sebagaimana Al Khaththabi menukilnya dari sebagian golongan salaf 
dimana mereka berkata, “Tidak boleh melakukan i’tikaf selain pada 
ketiga masjid, namun saya tidak melihat adanya dalil yang 
mendukungnya. 


Hadits itu dijadikan dalil bahwa barangsiapa bemadzar 
mendatangi salah satu dari tiga masjid tersebut, maka hukumnya 
menjadi wajib baginya. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Ahmad, 
Syafi’i, Al Buthi dan dipilih oleh Abu Ishak Al Marwazi. Namun Abu 
Hanifah mengatakan bahwa nadzar tersebut tidak wajib hukumnya. 

Imam Syafi’i berkata dalam kitab Al Umm, “Nadzar itu wajib 
hukumnya apabila dikaitkan dengan Masjidil Haram, karena adanya 
keterkaitan dengan ibadah kurban, berbeda dengan dua masjid yang 
lainnya.” Pendapat inilah yang banyak didukung oleh para ulama 
madzhab Syafi’i. Sementara Ibnu Al Mundzir berkata, “Nadzar 
menjadi wajib bila dikaitkan dengan dua tanah suci (Makkah dan 
Madinah). Sedangkan bila dikaitkan dengan Masjid Al Aqsha, maka 
hukumnya tidak wajib.” Lalu Ibnu Al Mundzir memperkuat 


FATHUL BAARI — 383 

kampungsunnah.org 



argumentasinya dengan hadits Jabir, 

^ )» / / CO 

UgA J-^ 5 :Jl3 t^UiuJl C-J ^9 



aIIp 4Ul yu Jll ^-j 01 

v' 

Of iSU d,.Oi dS)t OJ OjJj , , : .-M 


(Sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, “Aku 
bemadzar apabila Allah menaklukkan untukmu kota Makkah maka 
aku akan shalat di Baitul Maqdis. ” Maka Nabi SA W bersabda, 
“Shalatlah di sini”). 


Ibnu At-Tin mengatakan, di sini terdapat hujjah bagi pendapat 
Imam Syafi’i bahwa melakukan perjalanan jauh ke Masjid Madinah 
dan Masjid Al Aqsha serta shalat pada keduanya termasuk ibadah 
untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka, seharusnya hukum 
nadzar yang dikaitkan dengan keduanya juga wajib seperti halnya 
Masjidil Haram. 

Adapun pembahasan lebih mendetail tentang wajib tidaknya 
nadzar yang dikaitkan dengan mendatangi salah satu dari ketiga 
masjid itu, dan perselisihan ulama yang berhubungan dengannya, telah 
dijelaskan dalam kitab-kitab Furu 

Hadits di atas juga dijadikan dalil bahwa orang yang bemadzar 
mendatangi selain ketiga masjid tersebut untuk shalat atau maksud- 
maksud lain, maka ia tidak wajib memenuhi nadzar tersebut, karena 
masjid-masjid yang lain tidak memiliki kelebihan. Maka, ia cukup 
shalat di masjid mana saja. 

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hal itu tidak 
diperselisihkan, kecuali riwayat dari Al-Laits yang mengatakan bahwa 
nadzar tersebut wajib dilaksanakan. Adapun pendapat yang dinukil 
dari madzhab Hambali adalah bahwa orang tersebut wajib membayar 
kafarat (denda) seperti kafarat orang yang melanggar sumpah dan 
nadzamya dianggap tidak pernah ada. Sementara dari madzhab Maliki 
dinukil riwayat yang mengatakan, apabila tempat tersebut memiliki 
kekhususan dengan suatu ibadah tertentu, maka ia wajib menepati 
nadzamya. Sedangkan apabila tidak, maka ia tidak wajib 
melaksanakannya. 


384 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Dari Muhammad bin Maslamah Al Maliki telah dinukil bahwa 
nadzar tersebut wajib dilaksanakan jika tempat yang didatangi adalah 
masjid Quba', karena Nabi SAW biasa mendatanginya pada setiap 
hari Sabtu seperti yang akan disebutkan. 

Al Karmani mengatakan bahwa masalah ini banyak 
diperbincangkan pada masa kami di negeri Syam, dan tidak sedikit 
buku atau karangan yang ditulis tentang pendapat-pendapat dari 
masing-masing yang mengatakan wajib atau tidaknya hal ini. 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Imam Bukhari mensinyalir 
bantahan dari Syaikh Taqiyuddin As-Subki dan ulama lainnya 
terhadap Ibnu Taimiyah, serta dukungan yang diberikan oleh Al 
Hafizh Syamsuddin bin Abdul Had i serta ulama lainnya kepada Ibnu 
Taimiyah, dan ini merupakan perkara masyhur di negeri kami. 
Adapun kesimpulannya, mereka menjadikan konsekuensi 1 dari 
pendapat Ibnu Taimiyah ini untuk mengharamkan perjalanan jauh 
untuk ziarah ke kubur Nabi SAW, dimana ini merupakan perkara yang 
mereka ingkari. 

Di antara dalil yang dikemukakan untuk menolak pandangan 
Ibnu Taimiyah dalam perkara ini adalah ijma’ (kesepakatan) ulama 
tentang disyariatkannya ziarah ke kubur Nabi SAW. Hanya saja, 
dinukil dari Imam Malik bahwa beliau membenci perkataan “Aku 

1 Konsekuensi yang mereka katakan pada dasarnya tidak meruntuhkan pandangan 
Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah sendiri menerima konsekuensi tersebut, karena ia 
bukanlah perkara buruk bagi mereka yang mengenal Sunnah secara mendalam. 
Semua hadits yang berhubungan dengan keutamaan mengunjungi kubur Nabi SAW 
adalah lemah, bahkan ada yang palsu sebagaimana hasil penelitian Abu Al Abbas 
dalam kitabnya Al Manasik. Meski hadits-hadits tersebut shahih, tetap tidak dapat 
dijadikan hujjah tentang bolehnya melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi 
kuburan Nabi SAW tanpa bermaksud mendatangi Masjid Nabawi. Bahkan, hadits- 
hadits tersebut bersifat global dan tanpa batasan. Sementara hadits-hadits yang 
menjelaskan larangan melakukan perjalanan jauh, selain kepada tiga masjid tersebut, 
membatasi cakupan hadits-hadits tadi. Syaikh Ibnu Taimiyah tidak mengingkari 
ziarah (kunjungan) ke kuburan Nabi SAW bila tidak harus melakukan perjalanan 
jauh. Akan tetapi, beliau hanya mengingkari perjalanan jauh dalam rangka 
mengunjungi kuburan Nabi SAW semata tanpa maksud mendatangi Masjid Nabawi. 
Wallahu a'lam. 


FATHUL BAARI — 385 

kampungsunnah.org 




telah mengunjungi kubur Nabi SAW”. Namun para pengikutnya 
menjelaskan bahwa maksud beliau adalah membenci lafazh tersebut 
sebagai wujud kesopanan, bukan syariat ziarah itu sendiri. Sebab 
perkara ini merupakan amalan yang utama serta sarana yang agung, 
yang dapat menyampaikan kepada Dzat Yang Maha Agung. 
Sesungguhnya disyariatkannya ziarah ke kubur Nabi SAW merupakan 
perkara yang disepakati tanpa ada yang menyalahinya. 

Sebagian peneliti mengatakan, bahwa sebagian lafazh dalam 
sabda Nabi SAW “Kecuali kepada tiga masjid ” tidak disebutkan. 
Lafazh tersebut mungkin bersifat umum, yakni “Tidak boleh 
melakukan perjalanan jauh ke suatu tempat atau karena suatu urusan 
kecuali tiga masjid”, atau lafazh yang dimaksud lebih khusus daripada 
itu. Tapi kemungkinan pertama tidak dapat dibenarkan, karena 
konsekuensinya dilarang juga melakukan perjalanan jauh untuk bisnis, 
mempererat hubungan kekeluargaan, menuntut ilmu serta yang 
lainnya. Dengan demikian, yang dimaksud adalah kemungkinan 
kedua. Akan tetapi seharusnya kemungkinan yang kita kemukakan 
lebih sesuai, yaitu tidak bolehnya melakukan perjalanan jauh ke suatu 
masjid dengan maksud shalat di masjid itu, kecuali tiga masjid 
tersebut. Dengan pengertian seperti ini, tertolaklah pendapat yang 
melarang melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi kuburan 
Rasulullah SAW dan orang-orang shalih. Wallahu a'lam. 

As-Subki mengatakan, bahwa tidak ada tempat di bumi ini yang 
memiliki keutamaan secara dzatnya sehingga dianjurkan untuk 
mendatanginya kecuali tiga tempat tersebut. Adapun yang saya 
maksud dengan tempat yang utama adalah tempat yang dinyatakan 
utama oleh syariat, sehingga dikaitkan dengannya hukum syara’. 
Adapun tempat-tempat lainnya tidak boleh ditempuh hanya untuk 
mengunjungi tempat itu. Tapi tempat-tempat tersebut boleh 
dikunjungi untuk wisata, jihad, menuntut ilmu atau yang seperti itu di 
antara tujuan-tujuan sunah maupun mubah lainnya. 

As-Subki melanjutkan, bahwa masalah ini agak membingung¬ 
kan sebagian orang. Mereka mengira bahwa mengunjungi seseorang 

386 — FATHUL BAARI 

kampungsuimah.org 



yang berada di luar ketiga tempat tersebut juga termasuk dalam 
larangan tersebut, dan ini merupakan suatu kesalahan, sebab makna 
hadits tersebut adalah “Tidak boleh melakukan perjalanan jauh ke 
suatu masjid atau tempat dengan tujuan mengunjungi tempat itu 
semata kecuali mengunjungi tiga masjid yang disebutkan di atas. 
Adapun melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi teman atau 
menuntut ilmu -bukan karena tempatnya tapi karena orang yang 
berada di tempat itu- maka hal ini diperbolehkan”. 

ta* l'iip (Shalat di masjidku ini). Imam An-Nawawi 

berkata, “Seharusnya seseorang berusaha untuk shalat di tempat yang 
menjadi masjid pada zaman Rasulullah S A W, dan bukan di bagian 
masjid yang ditambahkan sesudahnya, karena keutamaan itu hanya 
disebutkan pada masjid beliau SAW”. Beliau SAW menegaskan hal 
itu dengan lafazh hadza (ini). Berbeda dengan Masjid Makkah, 
dimana keutamaan di sana ada pada seluruh wilayah Makkah, bahkan 
Imam An-Nawawi mendukung pendapat yang mengatakan bahwa 
keutamaan dalam hadits di atas berlaku pada seluruh wilayah tanah 
Haram. 

o • * 

pt/J' *it (kecuali Masjidil Haram). Ibnu Baththal berkata, 

“Pengecualian di sini bisa saja bermakna Masjidil Haram memiliki 
keutamaan yang sama dengan Masjid Madinah, atau lebih, sebaliknya. 
Kemungkinan pertama jauh lebih tepat. Sebab bila yang dimaksud 
adalah dua kemungkinan lainnya, maka kadarnya tidak dapat 
diketahui melainkan berdasarkan dalil yang menerangkannya, berbeda 
halnya jika dikatakan bahwa keduanya memiliki kemuliaan yang 
sama.” 


Seakan-akan Ibnu Baththal tidak menemukan dalil yang kedua. 
Imam Ahmad telah meriwayatkan dan di-shahih-kan oleh Ibnu 
Hibban melalui jalur Atha' dari Abdullah bin Zubair, dia berkata, 


“Rasulullah SAW bersabda, UIs <Jh\ j* Jjail iJLi Isjj*LS ^ 




FATHUL BAARI — 387 

kampungsunnah.org 



ti* (Shalat di masjidku ini lebih utama daripada seribu kali shalat di 

masjid lainnya kecuali Masjidil Haram, dan shalat di Masjidil Haram 
lebih utama daripada seratus kali shalat di masjid ini). 

Sementara dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, CilJi ^ 


iSjuil J) i %0 2JU j* Jiaif (Shalat di masjid tersebut [Masjidil 


Haram] lebih utama daripada seratus kali shalat di Masjid Madinah). 


Ibnu Abdul Barr menaggapi hadits ini, bahwa para ulama 
berbeda pendapat apakah Ibnu Zubair menukil langsung dari Nabi 
SAW atau hadits tersebut hanya bersumber dari beliau. Akan tetapi 
para perawi yang menyatakan Ibnu Zubair menukil langsung dari 
Nabi SAW memiliki tingkat kepakaran dan keakuratan lebih tinggi. 
Disamping itu, persoalan seperti di atas tidak dapat dikatakan 
berdasarkan pendapat semata. 


Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Jabir, dari Nabi SAW, 
disebutkan, etj-* Uj °ja JUail 

* s r * ~ 

* / J #/ c e i>/ 

e' 'y? Uls o%j> cii' 3JU ja Jja3\ ^ e%fij (Satu kali shalat di 


masjidku lebih utama daripada seribu kali shalat di masjid lainnya 
kecuali Masjidil Haram. Dan shalat di Masjidil Haram lebih utama 
daripada seratus ribu kali shalat di masjid lainnya). 


Dalam naskah lainnya disebutkan. 


o'j~*> Uli ViCp 3JU ja (Lebih 


utama daripada seratus kali shalat di masjid lainnya). Versi pertama 
bermakna lebih utama daripada seratus ribu kali shalat di masjid 
lainnya kecuali Masjid Madinah. Sedangkan versi kedua bermakna, 
lebih utama daripada seratus kali shalat di Masjid Madinah. Adapun 
para perawi hadits ini tergolong tsigah (terpercaya), dan ini adalah 
riwayat Atha' dari Jabir. 


Ibnu Abdul Barr mengatakan, bisa saja Atha' menukil hadits itu 
dari Abdullah bin Zubair dan Jabir, dan inilah pandangan yang 
dijadikan landasan ulama ahli hadits. Hal ini didukung oleh kenyataan 


388 — FATHUL BAARI 

Rampungsunnah.org 



bahwa Atha' adalah perawi yang memiliki riwayat sangat banyak, dia 
dikenal menukil riwayat dari Jabir dan Ibnu Zubair. 


Al Bazzar dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu Darda', 
dari Nabi SAW, ^ iftCallj yil* &Uj ^ 

sVws 2JU—^aiuh cJj ^ 5‘A-aJ'j t cVw9 JiJu (Shalat di Masjidil 


Haram lebih utama daripada seratus ribu kali shalat, shalat di 
masjidku lebih utama daripada seribu kali shalat, dan shalat di Baitul 
Maqdis lebih utama daripada lima ratus kali shalat). Al Bazzar 
mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. 


Dari riwayat-riwayat ini menjadi jelas bahwa yang dimaksud 
dengan pengecualian pada hadits di bab ini adalah keutamaan Masjidil 
Haram dibanding Masjid Nabawi. Ini menolak penakwilan Abdul 1 ah 
bin Nafi’ serta ulama lainnya. Ibnu Abdul Barr meriwayatkan melalui 
jalur Yahya bin Yahya Al-Laitsi bahwa ia bertanya pada Abdullah bin 
Nafi’ tentang takwil hadits ini, maka dia berkata, “Maknanya bahwa 
shalat di masjidku lebih utama daripada shalat di Masjidil Haram di 
bawah seribu kali shalat.” Ibnu Abdul Barr berkata, “Lafazh (di 
bawah) mencakup angka satu, maka shalat di Masjid Madinah lebih 
utama daripada shalat di Masjid Makkah sebanyak sembilan ratus 
sembilan puluh sembilan kali shalat. Akan tetapi cukup jelas 
kelemahan pendapat ini.” 


Ibnu Abdul Barr kembali mengatakan, “Sebagian ulama 
madzhab kami mengklaim bahwa shalat di Masjid Madinah lebih 
utama seratus kali daripada shalat di Masjid Makkah. Mereka 
mendukung pendapat tersebut dengan riwayat Sulaiman bin Atiq dari 
Ibnu Zubair, dari Umar, dia berkata, ja J£- 

WJ (Satu shalat di Masjidil Haram lebih baik daripada 


seratus kali shalat di tempat lainnya). Akan tetapi pendapat ini 
dikritik, bahwa berita akurat yang dinukil melalui sanad ini adalah 
dengan lafazh, elj-j O f&e j* ^ 

i'jCfi aSUj djs- i&ai UJlii (Satu shalat di Masjidil Haram lebih 


FATHUL BAARI — 389 

kampungsunnah.org 



utama daripada seribu kali shalat di masjid lainnya kecuali masjid 
Rasul, sesungguhnya keutamaan Masjidil Haram atasnya adalah 
seratus kali shalat).'’’’ 

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata, 
“Sulaiman bin Atiq dan Atha' telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu 

o o 

Zubair, keduanya mendengar beliau berkata, *£• fi/dt ^ 

dj ViCfi <UU ja (Satu shalat di Masjidil Haram lebih baik daripada 


seratus shalat di tempat ini), lalu beliau memberi isyarat kepada 
masjid Madinah.” Dalam riwayat An-Nasa'i dari Musa Al Juhani dari 
Nafi’ dari Ibnu Umar terdapat keterangan yang mendukung hal ini, 
adapun lafazhnya sama dengan lafazh riwayat Abu Hurairah, di mana 


di akhirnya dikatakan, &U* £* Jiil (Kecuali 


Masjidil Haram, karena sesungguhnya ia lebih utama seratus kali 
shalat darinya (Masjid Madinah)). 


Hadits-hadits ini dijadikan dalil tentang keutamaan Makkah atas 
Madinah, karena suatu tempat dikatakan mulia apabila ibadah yang 
dilakukan di tempat itu lebih utama daripada di tempat yang lain, 
demikian pendapat mayoritas ulama dan ini diriwayatkan pula dari 
Imam Malik yang juga merupakan pendapat Ibnu Wahab, Mutharrif 
dan Ibnu Habib sebagai murid-murid Imam Malik. Akan tetapi 
pendapat yang masyhur dari Imam Malik serta dipegang oleh 
mayoritas muridnya justeru menyatakan bahwa Madinah lebih utama 
daripada Makkah. Mereka melandasi pendapat tersebut dengan sabda 



antara kuburku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman 
surga) Sementara beliau SAW telah bersabda, g? y 

ri) CIjJi ja (Satu tempat sebesar cambuk di akhirat lebih baik 


daripada dunia dan seisinya). 

Menanggapi hal ini Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa ini 
adalah penggunaan suatu riwayat sebagai dalil permasalahan yang 
tidak menjadi implikasi daripada riwayat tersebut. Tentu saja ia tidak 


390 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



dapat menyamai nash yang menyatakan keutamaan Makkah. 
Kemudian Ibnu Abdul Barr menyebutkan hadits Abu Salamah dari 
Abdullah bin Adi bin Al Hamra', dia berkata, “Aku melihat 
Rasulullah SAW berdiri di atas unta terlatih seraya bersabda, <&'j 

cJVi dJl* ’cJsrjA J\ S jlj i<3si j3si y) <Si jeji ^9x1 (Demi 


Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi 
yang paling dicintai oleh Allah. Kalau bukan karena aku diusir 
darinya, niscaya aku tidak akan keluar). ,, 


Hadits shahih ini diriwayatkan oleh para penulis kitab-kitab 
Sunan dan digolongkan sebagai hadits shahih oleh Imam Tirmidzi, 
Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan selain mereka. Ibnu Abdul Barr 
berkata, “Ini adalah nash (keputusan mutlak) atas perselisihan yang 
terjadi, maka tidak boleh berpaling darinya lalu mengambil yang 
lain.” Wallahu a'lam. 


Mayoritas ulama madzhab Maliki meralat pandangan mereka 
tentang keutamaan Madinah atas Makkah. Tetapi Al Qadhi Iyadh 
mengecualikan tempat dikuburkannya Nabi SAW, ia menukil 
kesepakatan bahwa tempat dikuburnya Nabi SAW merupakan tempat 
paling utama di muka bumi. Tapi pendapat ini dikritik bahwa tempat 
yang mereka maksudkan tidak ada kaitannya dengan hadits di atas, 
sebab tempat yang dimaksud dalam hadits adalah tempat yang 
memberi keutamaan tersendiri bagi orang yang beribadah di tempat 
itu. Al Qarafi menjawab kritik ini dengan mengatakan; sesungguhnya 
sebab keutamaan sesuatu tidak terbatas pada banyaknya pahala 
amalan yang dilakukan, bahkan terkadang keutamaan itu disebabkan 
oleh hal lain, seperti keutamaan kulit pembungkus mushaf atas semua 
kulit. Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Syarh Al Muhadzdzab, 
“Aku tidak melihat pendapat mengenai hal itu yang dinukil dari para 
ulama madzhab kami.” 


Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa berdalil dengan kubur 
Rasul SAW hanya pantas dihadapkan kepada mereka yang 
mengingkari keutamaan kuburan beliau SAW. Adapun bagi mereka 


FATHUL BAARI — 391 

kampungsunnah.org 



yang mengakuinya dan berpandangan bahwa tidak ada tempat yang 
lebih mulia darinya selain Makkah, maka ia telah menempatkan 
persoalan pada proporsinya. 

Ulama lainnya mengatakan, bahwa sebab tempat kuburan beliau 
SAW lebih mulia adalah karena adanya riwayat yang menyatakan 
bahwa seseorang dikubur di tanah asalnya. Riwayat ini dinukil oleh 
Ibnu Abdul Barr pada bagian akhir kitab beliau yang berjudul At- 
Tamhid melalui jalur Atha' Al Khurasani dengan sanad mauquf. 
Namun Zubair bin Bakkar meriwayatkan bahwa tanah yang diambil 
oleh Jibril untuk menciptakan Nabi SAW adalah tanah Makkah. 
Dengan demikian, tanah yang menimbun tubuh beliau SAW adalah 
tanah Makkah, sehingga keutamaan ini kembali kepada Makkah 
(dengan catatan apabila riwayat tersebut shahih). Wallahu a'lam. 

Begitu pula hadits di bab ini, dijadikan dalil tentang keutamaan 
shalat di kedua masjid tersebut tanpa membatasi jenis shalat yang 
dilakukan. Telah disebutkan pandangan Ath-Thahawi yang 
menyatakan bahwa keutamaan yang disebutkan dalam hadits hanya 

✓ > e/ 

khusus bagi shalat fardhu berdasarkan sabda beliau SAW, Jiait 

*ill tej ^ tyj\ (Shalat seseorang yang paling utama adalah di 

rumahnya kecuali shalat fardhu). Akan tetapi, bisa saja dikatakan 
tidak adanya halangan untuk memberlakukan hadits tersebut 
sebagaimana cakupannya. Maka, pahala shalat sunah di rumah-rumah 
di Madinah atau di Makkah berlipat ganda dibanding shalat sunah 
yang dilakukan di rumah-rumah di selain kedua tempat itu. Demikian 
pula halnya dengan shalat sunah di kedua masjid tersebut, meski pada 
dasarnya shalat sunah di rumah lebih utama dalam tinjauan global. 

Keutamaan yang dimaksud kembali kepada pahala dan tidak 
mencakup perkara sahnya ibadah yang dilakukan berdasarkan 
kesepakatan ulama, sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi dan 
selainnya. Apabila seseorang memiliki tanggungan dua shalat, lalu ia 
melakukan salah satunya di salah satu dari kedua masjid tersebut, 


392 — FATHUL BAARI 

Rampungsunnah.org 



maka tanggungan yang gugur darinya hanyalah satu shalat. Wallahu 
a ’lam. 

Sementara perkataan Al Muqri Abu Bakar An-Naqqasy dalam 
tafsirnya memberi asumsi yang berbeda dengan pendapat tadi, dimana 
beliau berkata, “Menurut hemat saya, bahwa satu kali shalat di 
Masjidil Haram sama dengan shalat seseorang yang telah mencapai 
usia lima puluh lima tahun enam bulan dua puluh hari.” 

Demikianlah, penggandaan yang disebutkan pada bab ini tidak 
ada kaitannya dengan penggandaan shalat karena berjamaah, dimana 
pahala shalat dilipatgandakan menjadi dua puluh tujuh derajat seperti 
telah disebutkan pada pembahasan tentang jamaah. Akan tetapi, 
apakah kedua penggandaan ini dikumpulkan ataukah tidak 
dikumpulkan masih merupakan obyek penelitian. 


2. Masjid Quba' 


<j, 'o? ^ ^ j** & 0 ^ 

& . - J O s O y yy . y y & 0 

* U °'t. > • 0 . ✓. * .S > s ^y . “S'' * ' ' . 0X0 

C--Jvj < 5 jb:* 0v5 4jl5 j 

JS"" 4-J \j 015"" 4jU (.CC J 

y' y " y y 

Oli^j :Jli ^ y’S; DI °<Jl 

C$Tj oj^jj 015"" ji-i-Dj alil aJJl J jLj 01 


1191. Dari Nafi’ bahwa Ibnu Umar RA tidak melakukan shalat 
pada saat dhuha kecuali pada dua hari; hari saat beliau masuk 
Makkah, karena sesungguhnya beliau biasa masuk Makkah saat dhuha 
(matahari naik sepenggalan) lalu thawaf di Ka’bah kemudian shalat 
dua rakaat di belakang maqam (Ibrahim). Dan, hari saat beliau 
mendatangi Masjid Quba', dimana beliau mendatanginya pada setiap 
Sabtu. Apabila telah masuk Masjid Quba', maka beliau tidak suka 


FATHUL BAARI — 393 

kampungsunnah.org 



untuk keluar hingga shalat di dalamnya. Nafi berkata, “Beliau (Ibnu 
Umar) menceritakan bahwa Rasulullah SAW biasa mengunjunginya 
(Masjid Quba'), baik dengan berkendaraan maupun beijalan kaki.” 


y'O f 


r j c UT Uji aiT, :Jis 

Si y ^ ^ jt j5 ^ jpu y j 'jw y 


J > ✓ 


1192. Nafi’ berkata, “Ibnu Umar berkata, ‘Sesungguhnya aku 
melakukan sebagaimana aku melihat sahabat-sahabatku melakukan¬ 
nya, dan aku tidak melarang seseorang untuk shalat di waktu manapun 
pada malam atau siang hari, hanya saja jangan melakukannya pada 
saat terbit matahari dan saat akan terbenam’.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab masjid Quba'), yakni keutamaannya. Dalam kitab Al 
Mathali’ dikatakan, bahwa Quba' terletak sekitar tiga mil dari 
Madinah. Sementara Yaqut mengatakan, bahwa Quba' terletak dua 
mil di sebelah kiri seseorang yang menuju Makkah, dan ia termasuk 
pinggiran kota Madinah. Penamaan ini sendiri diambil dari nama 
sumur yang terdapat di daerah itu. 

Adapun masjid yang dimaksud adalah masjid Bani Amr bin 

Auf, yang merupakan masjid pertama dibangun Rasulullah SAW. 

Pada pembahasan selanjutnya akan disebutkan perbedaan pendapat 

dalam menentukan apakah Masjid Quba' adalah masjid yang 

dibangun atas dasar takwa. Pembahasan ini akan disebutkan pada bab 

“Hijrah” insya Allah. 

» * * + 

Jjfc d&j (dan beliau biasa mengatakan), yang dimaksud adalah 

Ibnu Umar. Hal ini telah diterangkan pada bagian akhir pembahasan 
tentang waktu-waktu shalat ( mawaqiit ). 


394 — FATHUL BAARI t 

icampungsunnah.org 




Hadits di atas menerangkan tentang keutamaan Quba' dan 
masjidnya, serta keutamaan shalat di masjid tersebut. Tetapi tidak ada 
riwayat yang menyebutkan bahwa shalat di masjid ini pahalanya 
dilipatgandakan dibanding masjid-masjid yang lain, berbeda dengan 
ketiga masjid yang disebutkan pada bab sebelumnya. 


3. Orang yang Mendatangi Masjid Quba' Setiap Sabtu 


jJjl ois" : J15 Cjfs- 4J| 'y>s- jll °^1 J lio ^ 4)1 all j! 

X " S 0 s 

i)! j1 ! oiTj .\2f\jj i^n cL jr J: jJLj 411 isi 

0 s 

.£1:11411 A 411 y 


1193. Dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dia berkata, 
“Biasanya Nabi SAW mendatangi masjid Quba' pada setiap Sabtu 
dengan beijalan kaki atau berkendaraan. Abdullah bin Umar RA juga 
biasa melakukannya.” 


Keterangan Hadits : 


Maksud Imam Bukhari mencantumkan bab ini adalah untuk 
membatasi apa yang disebutkan secara mutlak (tanpa batasan) pada 
bab sebelumnya, dimana dalam hadits marfu ’ di bab sebelumnya tidak 
ditentukan pada hari apa beliau SAW mengunjungi Quba', sedangkan 
pada riwayat marfu ’ di bab ini hal tersebut dijelaskan. 


Di antara keutamaan Masjid Quba' adalah seperti apa yang 
diriwayatkan oleh Umar bin Syaibah dalam kitab Akhba Madinah 

* * 0 t 

dengan sanad shahih dari Sa’ad bin Abi Waqqas, dia berkata, 


«■tJ t» f f» 1 cJ d)! ^Ji j ^ 

Jj)|I iUTi fai {Sesungguhnya aku shalat dua rakaat di masjid 


Quba ' lebih aku sukai daripada mendatangi Baitul Maqdis dua kali. 


FATHUL BAARI — 395 

kampungsunnah.org 




Kalau mereka mengetahui apa yang ada pada Qubaniscaya mereka 
akan memukul pundak-pundak unta menuju ke sana). 


4. Mendatangi Masjid Quba' dengan Berjalan Kaki dan 

Berkendaraan 


20JI ^51 oir :Jli J I ^ 

* ✓ CS ✓ > 

l'* . • i f 0 i 11 * O'* * °i ' i y . \* * l'"' , * ''i' l''- ^ 0 x 

•A®'- 1 jjP 4JJ> UjJj>- j ?**" 3 -5'j . L~iL»j w )j f.Ui 

J* 


Cx/' 

•0=-*^ J **• 


1194. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, “Nabi SAW biasa 
mendatangi Quba' dengan berkendaraan dan berjalan kaki.” Ibnu 
Numair menambahkan, “Ubaidullah telah menceritakan kepada kami 
dari Nafi’, ‘Maka, beliau shalat dua rakaat di dalamnya’.” 


Keterangan Hadits : 

Imam Bukhari menyebutkan judul di atas pada bab tersendiri, 
karena hadits yang akan disebutkan memuat hukum lain selain yang 
telah disebutkan. 

Dalam hadits ini terdapat petunjuk bolehnya mengkhususkan 
sebagian hari dengan sebagian amalan-amalan shalih, serta 
melakukannya secara terus-menerus. Selain itu juga, bahwa larangan 
melakukan perjalanan jauh bukan berindikasi haram, 1 karena Nabi 

1 Pendapat ini tidak tepat. Adapun pendapat yang benar adalah larangan tersebut 
berindikasi haram, sebagaimana hukum asal yang diindikasikan oleh larangan beliau 
SAW. Adapun hadits tentang Quba' harus dipahami bahwa larangan dalam hadits 
adalah untuk perjalanan jauh, bukan sekedar berkunjung ke suatu tempat yang tidak 
masuk kategori perjalanan jauh. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi antara 
larangan dengan perbuatan Nabi SAW yang mengunjungi masjid Quba'. Penjelasan 
seperti ini telah disinyalir oleh Ibnu Hajar sendiri ketika membahas hadits-hadits 
tentang larangan melalaikan perjalanan jauh kecuali ke tiga masjid. 


396 — FATHUL BAARI 

Rampungsunnan.org 





SAW biasa mendatangi masjid Quba' dengan menunggang hewan. 
Namun pernyataan ini ditanggapi, bahwa kedatangan beliau SAW ke 
Quba' adalah untuk mempererat hubungan dengan kaum Anshar dan 
memperhatikan kondisi mereka, serta orang-orang yang tidak sempat 
hadir shalat Jum’at bersama beliau SAW. Ini merupakan rahasia 
mengapa kunjungan tersebut dilakukan para hari Sabtu. 


5. Keutamaan Tempat Antara Kuburan dan Mimbar (Nabi SAW) 


4^ JUi 4J1 J0! <131 ^ J jQi Juj J 4jJl 

~ s* ✓ 

. 0 l» s s & 

„•K/ | ./• 0 — s P «'O v O y' ^ P»» . ✓ \\ m * * 

Jekj OC ^3J U* ^ 


1195. Dari Abdullah bin Zaid Al Mazini RA bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, “ Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di 
antara taman-taman surga.” 


£ l :J 15 j£.jsu >3 ^ & 

/ - O 1* 

O X .✓ -'O o' *>».' I .X O P / ''O y' o y' 

‘5^’ l/ 3 -J O? L& 


1196. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman- 
taman surga, dan mimbarku di atas telagaku .” 


Keterangan Hadits : 

(Bab keutamaan tempat antara kuburan dan mimbar). Ketika 
Imam Bukhari menyebutkan keutamaan shalat di Masjid Madinah, 
maka beliau ingin menjelaskan bahwa sebagian tempat di masjid 
tersebut lebih utama dari bagian yang lain. Lalu Imam Bukhari 
menyebutkan kuburan dalam judul bab dan menukil dua hadits yang 


FATHUL BAARI — 397 

kampungsunnah.org 




menyebutkan lafazh “rumah”. Hal ini karena kuburan berada dalam 
rumah, dan ditambah lagi pada sebagian jalur periwayatannya dengan 
menggunakan kata “kuburan”. Al Qurthubi mengatakan bahwa 
riwayat yang shahih adalah yang menggunakan lafazh “rumahku”, 
namun telah diriwayatkan pula dengan lafazh “kuburanku”. Seakan- 
akan keduanya mempunyai makna yang sama karena beliau SAW 
dikuburkan di rumahnya. 

^p'y ij* j£»j (i dan mimbarku di atas telagaku). Kalimat ini 

tidak ditemukan dalam riwayat Abu Dzar. Hadits, sanad dan matan¬ 
nya. akan disebutkan secara lengkap di bagian akhir penjelasan tentang 
keutamaan Madinah di akhir pembahasan tentang haji. 


6. Keutamaan Masjid Baitul Maqdis 


& f-d Jr 'c> 

y y 

S/ : J15 L5 0!*pli Ji- aISI ^O Jl)I jp £p,L 

y <y y y o 

Oy O y . y o y y t' yo y • l'" S M O'° £ 

Ji. •{* J** J- 5 J' O-" >1 us*j4 ^ L ~ J 

^ 0 y y y 

Jk J>- ^i oi; :j;io jO sio >i 

35^ Ji ij jo> lif i} o> £ J>- i oij cjilit 

yy y 

9 e ^ e ^ ^ 

jOOj c^»I^ pJl AsssO» :j^-w 


1197. Dari Qaza’ah -mantan budak Ziyad- dia berkata, “Aku 
mendengar Abu Sa’id Al Khudri RA menceritakan empat hal dari 
Nabi SAW yang membuatku sangat takjub. Beliau SAW bersabda, 
'Tidak boleh seorang wanita safar (bepergian jauh) selama dua hari 
kecuali ada bersamanya suaminya atau mahramnya. Tidak ada puasa 
pada dua hari; hari raya Fitri dan hari raya Adha. Tidak ada shalat 
setelah dua shalat; setelah shalat Subuh hingga matahari terbit dan 


398 


rAjTHUL BAARI . 

Tcampungsunnah.org 



setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam. Dan, tidak 
dipersiapkan perjalanan jauh kecuali ke tiga masjid; Masjidil Haram, 
Masjidil Aqsha dan masjidku (Masjid Nabawi).” 

Keterangan Hadits : 

^ (seorang wanita tidak boleh safar). Penjelasannnya 
akan disebutkan pada pembahasan tentang haji. 

'tfyfi Y) (dan tidak ada puasa). Keterangannya akan disebutkan 

pada pembahasan tentang shaum (puasa), sedangkan sabda Nabi yang 
berhubungan dengan shalat telah dibahas pada bagian akhir penjelasan 
tentang waktu-waktu shalat. Sementara sabdanya “ tidak boleh 
melakukan perjalanan jauh ...” telah dibahas di atas. 

Penutup 

Bab-bab tentang shalat sunah dan yang berkaitan dengannya 
telah memuat hadits-hadits marju ’ (langsung dinisbatkan kepada Nabi 
SAW) sejumlah 34 hadits, diantaranya 10 hadits mu’allaq, dan 
lainnya maushul. Hadits yang disebutkan secara berulang sebanyak 22 
hadits, sedangkan hadits yang tidak mengalami pengulangan 
berjumlah 12 hadits. Hadits tersebut juga diriwayatkan Imam Muslim 
kecuali hadits Ibnu Umar tentang shalat Dhuha, hadits Abdullah bin 
Mughaffal tentang shalat dua rakaat sebelum Maghrib, dan hadits 
Uqbah bin Amir juga tentang shalat sebelum Maghrib. 

Di dalamnya terdapat pula atsar-atsar (riwayat) yang hanya 
berakhir pada sahabat atau generasi sesudah mereka, yang seluruhnya 
berjumlah 11 atsar; yaitu 6 atsar disebutkan pada bab pertama, atsar 
Ibnu Umar dari bapaknya dan Abu Bakar tentang meninggalkan shalat 
Dhuha, Atsar Abu Tamim tentang shalat dua rakaat sebelum Maghrib, 
dan atsar Mahmud bin Rabi’ dari Abu Ayyub. Semua atsar ini 
maushul (memiliki sanad yang lengkap), Wallahu a'lam. 


FATHUL BAARI — 399 

kampungsunnah.org 







21. KITAB PERBUATAN DALAM SHALAT 


1. Membantu Dengan Tangan Dalam Shalat Apabila Termasuk 

Urusan Shalat 


o SLJsr ^ aDI j ^ Lp JUj 

^JS’ 4jj^dS ^ 

^ . f .# • s .» - e . f * 40 - - 

.L y yrL,»gJ jl IJJb»- 0’ 


S iAi 4*1/,, i* £r cp S 


j r t ✓ ✓ 


Ibnu Abbas RA berkata, “Seseorang boleh menggunakan 
bantuan [bagian] tubuhnya yang ia kehendaki ketika shalat.” 

Abu Ishaq meletakkan songkoknya saat shalat lalu 
mengenakannya. Ali RA meletakkan telapak tangannya di atas 
lengannya yang kiri, kecuali untuk menggaruk kulit atau memperbaiki 
baju. 


^ I I. z' ^ C . | O s’ O y f s ? % Sfc . O IO O S’ O y 

^ Lf- Cf- ^ ^ 0 ^ cf- L ^-T o* 

* ' S'* 

-&*. [/j- i*z> &\ f f ol; ’£\ && 

^Ji! { J^ 3 4-^ j Jp^Jts' Csj&Jh'sj ?li ;JlS 

^>- jvil-J 4sls- 4i!l 4lll (J ysij ^Ui ^gi aJL&Ij j 4 -JlP 

<!)» Jji/, JiiZ-i Ji t jjL 5 jJJ jf jj! 4s ji jiii La^i 

f * p y 

S~ s 0 s° t*'H' f y o y y y ' y 'y" 65 " J tf> 

c^LI ly ,w ^-®s'j gy®- ^_yJl p_Lwj «uLp 4jJl 

Cs^* 1 ci^* f 15 j'/ <J ^ 


0 J 4 SS> /*_o! a>- 


FATHUL BAARI — 401 

kampungsunnah.org 




Jt ** s? & yy & y f y 

- 80 -. l' * P ' * \ U • i || * oy . .y * y «2 t * *, * 

C—«JlS ‘La-^ P 4JJI t^P J iji jL •^-p’ (J'-* . ^13 |t_) C 05 .j^5 j 

* a * y y } y y s * ^ e / 

.y < i. i yy y y y ^ Qy i. y O w , ) Qy , «* *. ✓ y/ ./* i J 9 yy 9 

41)1 Jj-~xj ^Pj» 40>p Ijr 'l O-oJli C-.A.S pJ t* JJU 0*1*23 

oju di ,xJi. £1 dr,. J; .i ,xd &; x; il» 


? x 4ii jd jit jaii ij i' 

. i o ^ / O ^ * e > O > e & y 

& . 8 // ^yry M' j, 8 /'/' M' 4 S*»/ 0 t 8 // S* 4 o yy y*y | y , 

p-’ t(jir*S j f’ ‘Os^J f’ ‘O 2 ^ j j»- 1 (*-* es^* 

* «s / -* / ^ ,8 / - y . } < y * 0 

O yy j»/ . v' . y . w , , , / / I. / . / v»y / y ■ o 5S t //O r m' ^ 8// y-y 

jjOO j J*ai os-b? m*Loh p_> c^Jjl j»j i t j~*S J 

a G> y s % y 

y o+ . .y . y y y * t Ox . 


1198. Dari Kuraib (mantan budak Ibnu Abbas), dia 
mengabarkan dari Abdullah bin Abbas RA, bahwa beliau bermalam di 
—tempat— Maimunah Ummul Mukminin RA (dimana ia adalah bibi 
Ibnu Abbas). Abdullah bin Abbas RA berkata, “Aku berbaring pada 
posisi melintang di bantal, sedangkan Rasulullah SAW dan istrinya 
dengan posisi memanjang. Lalu Rasulullah SAW tidur hingga 
pertengahan malam, atau sedikit sebelumnya atau sedikit sesudahnya. 
Kemudian Rasulullah SAW bangun dan duduk seraya menyapu rasa 
kantuk dari mukanya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca 
sepuluh ayat terakhir dari surah Aali ‘Imraan. Kemudian beliau berdiri 
menuju ember yang digantung, lalu berwudhu seraya memperbaiki 
wudhunya. Kemudian beliau berdiri dan shalat.” Abdullah bin Abbas 
RA berkata, “Aku pun berdiri dan melakukan seperti yang beliau 
dilakukan, kemudian aku pergi dan berdiri di sampingnya. Maka 
Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku, dan 
memegang telingaku yang kanan lalu memalingkannya dengan 
tangannya. Kemudian shalat dua rakaat, kemudian dua rakaat, 
kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, 
kemudian dua rakaat, kemudian beliau shalat Witir. Lalu beliau 
berbaring hingga datang muadzin (juru adzan) kepadanya. Maka, 
beliau SAW berdiri dan shalat dua rakaat yang ringan (ringkas) 
kemudian keluar dan shalat Subuh.” 


402 — F THUL BAARI t 

Kampungsunnah.org 





Keterangan Hadits : 

('Membantu dengan tangan dalam shalat apabila termasuk 
urusan shalat. Ibnu Abbas RA berkata, ‘‘Seseorang boleh 
menggunakan bantuan tubuhnya yang ia kehendaki ketika shalat. ” 
Abu Ishaq meletakkan songkoknya saat shalat lalu mengenakannya. 
Ali RA meletakkan telapak tangannya di atas lengannya yang kiri, 
kecuali untuk menggaruk kulit atau memperbaiki baju). Pengecualian 
dalam kalimat ini merupakan kelengkapan atsar Ali, sebagaimana 
yang akan kami terangkan. Sementara sebagian kaum mengira 
pengecualian itu adalah bagian dari judul bab. 

Ibnu Rasyid mengatakan bahwa kalimat “ Kecuali untuk 
menggaruk kulit atau memperbaiki baju ” merupakan pengecualian 
dari lafazh “Apabila termasuk urusan shalat”. Dikecualikannya hal-hal 
darurat pada seseorang adalah untuk menghilangkan hal-hal yang 
menganggu ketenangan. Dia juga mengatakan, bahwa pengecualian 
ini seharusnya disebutkan sebelum kalimat “Ibnu Abbas berkata”. 
Demikian menurut Ibnu Rasyid. 


Klaim bahwa pengecualiaan itu masuk bagian judul bab 
sebelumnya telah dikemukakan oleh Al Ismaili dalam kitab 
Mustakhraj- nya, dia berkata, “Perkataannya ‘ Kecuali untuk 
menggaruk kulit...’ seharusnya menjadi bagian judul bab, tepatnya 
setelah perkataan ‘ Apabila termasuk urusan shalat’.” 


Sementara itu, Alauddin Al Mughlathai menegaskan bahwa 
kalimat ini adalah perkataan Imam Bukhari dan bukan perkataan Ali 
RA. Lalu pendapat beliau diikuti oleh sebagian ulama. Tapi pada 
dasarnya pendapat ini keliru, karena pengecualian yang dimaksud 
merupakan lanjutan atsar (berita) Ali RA. Demikian Muslim bin 
Ibrahim (salah seorang guru Imam Bukhari) meriwayatkan dari 
Abdussalam bin Abu Hazim, dari Ghazwan bin Jarir Adh-Dhabbi, dari 
bapaknya -dimana beliau senantiasa menyertai Ali bin Abu Thalib 
RA- dia berkata, 4*1» j Ji- pp!' cju L/p? y& SbCaJi tij 'p- OiT 

Cy ji 'ahr ti&j 0' t'gfy J&- dAUT Jij* bU (Apabila Ali 


FATHUL BAARI — 403 

kampungsunnah.org 




RA berdiri untuk shalat, dia bertakbir seraya meletakkan tangan 
kanannya di atas lengan kirinya, dan senantiasa dalam kondisi 
demikian hingga ruku’, kecuali apabila beliau hendak menggaruk 
kulit atau memperbaiki baju). 

Senada dengan ini kami riwayatkan pula dalam kitab As-Safinah 
Al Jara 'idiyah melalui jalur As-Salafi dengan sanad- nya yang sampai 
kepada Muslim bin Ibrahim. Begitu pula Ibnu Abi Syaibah 

S D * 9 

meriwayatkan melalui jalur di atas dengan lafazh, j' 'j js 

bSLAr tl&d {Kecuali memperbaiki pakaiannya atau menggaruk 

badannya). Riwayat inilah yang sesuai dengan judul bab. Sebab 
apabila atsar dari Ali RA hanya sampai pada kalimat ‘‘‘‘lengannya yang 
kiri ”, maka tidak ada kaitannya dengan judul bab kecuali dari sisi 
yang sangat jauh. 

Kemudian makna lahiriah hadits-hadits ini juga menyalahi judul 
bab, sebab dalam judul bab dikatakan “Apabila perbuatan tersebut 
termasuk urusan shalat”, sedangkan hadits-hadits tersebut bersifat 
mutlak (tanpa batasan). Seakan-akan Imam Bukhari ingin 
mengisyaratkan bahwa hadits-hadits yang bersifat mutlak tersebut 
dibatasi oleh apa yang beliau katakan pada judul bab supaya tidak 
mencakup perbuatan yang sia-sia. 

Termasuk juga dalam kategori menggunakan bantuan tangan, 
adalah seseorang bergantungan pada tali saat letih serta bertumpu 
pada tongkat atau yang sepertinya. Sebagian ulama salaf telah 
memberi rukhshah (dispensasi) dalam hal ini. Sementara telah 
disebutkan bahwa Nabi memerintahkan untuk melepaskan tali yang 
dipakai untuk menahan tubuh apabila terasa letih dalam melaksanakan 
shalat pada pembahasan shalat malam. 

1 c e * f y s 

-LsMj {dan beliau memegang telingaku yang 

kanan lalu memindahkannya). Kalimat ini menjadi dalil judul bab di 
atas, karena beliau SAW memegang telinga Ibnu Abbas untuk 
memindahkannya dari sebelah kiri beliau SAW ke sebelah kanannya, 


404 — FATHUL BAARI 

Kampungsunnah.org 



dan ini masuk bagian maslahat shalat. Kemudian beliau SAW 
memegang telinga Ibnu Abbas yang juga bertujuan 
menenteramkannya, karena ini terjadi pada malam hari, sebagimana 
diterangkan pada pembahasan tentang shaf (barisan dalam shalat). 

Ibnu Baththal berkata, “Dari lafazh hadits ini, Imam Bukhari 
menarik kesimpulan hukum sebagai berikut; apabila seseorang boleh 
menggunakan tangannya ketika shalat demi kemaslahatan orang lain, 
maka menggunakannya untuk kemaslahatannya sendiri demi 
menguatkannya dalam melakukan shalat serta lebih menghidupkan 
semangatnya tentu lebih diperbolehkan. Adapun faidah lain hadits 
Ibnu Abbas telah disebutkan pada bab-bab tentang witir. 


2. Perkataan yang Dilarang Saat Shalat 


^ aui ^3i liT :Jtf & iui 4J1 


5 ul 'S > Z' I . ^ / v - r 

.«"O »-*’ 9 t j/ K|| © © * * * . «S I. l'' 0 1'' * *«Z 1| • ''l-''' 

\JJor j LsjhiJ . LlJlP 30)l ^5 

o’jCaJi ^ 01 : Jl5j Ulip Vj 4!ip 

•> o > i •© 1 . c % os > o J-.-' © , ^ ^ s 

^ UJj ja/7'aA Lj 

y» >3 «u» m & & 'r>Q ^ 

.o£J ji-3 4^ &\ 


1199. Dari Abdullah RA, dia berkata, “Kami dahulu memberi 
salam kepada Nabi SAW, sedang beliau melakukan shalat dan beliau 
pun membalas salam kami. Ketika kami kembali dari negeri Najasyi, 
kami memberi salam kepadanya. Namun beliau tidak menjawabnya, 
dan beliau bersabda, ‘Sesungguhnya dalam shalat ada kesibukan '.” 

Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami, Ishaq bin 
Manshur telah menceritakan kepada kami, Huraim bin Sufyan telah 


FATHUL BAARI — 405 

kampungsunnah.org 



menceritakan kepada kami dari Al A’masy, dari Ibrahim, dari 
Alqamah, dari Abdullah RA, dari Nabi SAW yang serupa dengannya. 


0 ‘J % J> JB :JB J 'J* 

‘C >-15 jS-I cjJL -j 4 JLp 4 UI Jig-P 

1 e^Cailj oljiiUJl Ijlasi?-) :oJjT L J>- 

,oj(, jrcy\3 ^ 


1200. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, dia berkata; Zaid bin Arqam 
berkata kepadaku, “Sesungguhnya kami biasa berbicara saat shalat 
pada masa Nabi SAW. Salah seorang di antara kami berbicara kepada 
sahabatnya akan keperluannya, hingga turun ayat, ‘ Peliharalah segala 
shalat (mu), dan peliharalah shalat wustha. Berdirilah karena Allah 
(dalam shalatmu) dengan khusyu’. (Qs. Al Baqarah (2): 238) Maka, 
kami pun diperintahkan untuk diam.” 


Keterangan Hadits : 


Judul bab ini memberi asumsi bahwa sebagian perkataan tidak 
dilarang pada waktu shalat, sebagaimana akan disebutkan perbedaan 
pendapat mengenai hal ini. 


obCali jij aJJi ( _ j U<j> ^ ££ {kami dahulu 


biasa mengucapkan salam kepada Nabi SA W sedang beliau 
melakukan shalat ). Dalam riwayat Abu Wa'il disebutkan, ^ uT 

Usr&u SbUall {Kami biasa mengucapkan salam saat shalat dan 


memerintahkan akan keperluan kami). Sedangkan dalam riwayat Abu 
Al Ahwash disebutkan, SbCali ^ jak> uia*j jJuJ 


{Aku keluar untuk suatu keperluan, maka kami saling memberi salam 
—sementara kami — dalam shalat). Hadits serupa akan disebutkan 
Imam Bukhari berkenaan dengan hadits tasyahud. 


406 —F 


‘iLTHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Nama dan sekilas biografi tentang Najasyi, akan disebutkan 
dalam pembahasan tentang Jana 'iz (jenazah). 


Catatan 

Ibnu Abi Syaibah menukil riwayat mur sal Ibnu Sirin bahwa 
Nabi SAW menjawab salam Ibnu Mas’ud pada kisah ini dengan 
isyarat. Imam Bukhari telah menyebutkan masalah ini pada bab 
tersendiri, sebagaimana akan dinilai pada akhir pembahasan sujud 
sahwi. 


,Ji (maka beliau tidak menjawab salam kami). Dalam 

e f 

riwayat Imam Muslim dari Ibnu Fudhail terdapat tambahan lafazh, : &i 

obCflit ^ villip ^JlJ & i»t J 'jL>j \j (Kami berkata, "Wahai 

Rasulullah, dahulu kami memberi salam kepadamu saat engkau shalat 
dan engkau pun menjawab salam kami.”). Demikian pula dalam 
riwayat Abu Awanah yang terdapat dalam pembahasan tentang hijrah. 

SbCaJt ^ 0] (sesungguhnya dalam shalat terdapat 

kesibukan). Penyebutan kata dalam bentuk nakirah (indefinit). 


bisa saja bertujuan untuk menjelaskan macam-macam kesibukan 
tersebut, yakni berupa membaca Al Qur'an, dzikir dan doa. Atau 
bertujuan untuk mengagungkan kesibukan tersebut, yaitu kesibukan 
dalam bermunajat kepada Allah SWT yang membutuhkan kosentrasi 
penuh dalam berkhidmat, sehingga tidak layak ada kesibukan lain 
(yang mengganggunya). 


Imam An-Nawawi berpendapat, makna kalimat tersebut adalah 
bahwa orang yang shalat harus menyibukkan dirinya dengan shalatnya 
dan merenungkan apa yang diucapkannya, sehingga tidak pantas 
untuk mengalihkan perhatiannya kepada hal lain seperti memberi 
salam atau sepertinya. 


FATHUL BAARI — 407 

kampungsunnah.org 




Dalam riwayat Abu Wa'il terdapat tambahan lafazh, 6-b-j «5si o i 

-• ^ j * o / / ^ & M £ 

O-^Uilyj I jliSj ^ o f olbi jJ «5ll OJj t j.QJ U a y>! 'v. {Sesungguhnya Allah 


menetapkan apa yang dikehendaki-Nya di antara urusan-Nya. 
Sesungguhnya Allah telah menetapkan agar kalian tidak berbicara 
dalam shalat). Sementara dalam riwayat Kultsum Al Khuza’i 
ditambahkan, pj£Ut* tiyti .'JgSb «a s‘y>j& j*5d Uj <5ii jSjb *sli 


{Kecuali dzikir kepada Allah serta apa-apa yang pantas bagi kalian, 
maka berdirilah kalian menghadap Allah dengan khusyu Kemudian, 
kami pun diperintah untuk diam.). 


{serupa dengannya ). Secara lahiriah lafazh riwayat Huraim 


tidak sama dengan lafazh riwayat Ibnu Fudhail, namun keduanya 
memiliki makna yang sama. Hadits ini juga diriwayatkan Imam 
Muslim melalui dua jalur (seperti di atas), lalu pada jalur Huraim 
(yakni riwayat kedua) beliau mengatakan, “Serupa dengannya”. 

Saya belum menemukan lafazh riwayat Huraim kecuali pada Al 
Jauzaqi, dimana dia menyebutkannya melalui jalur Ibrahim bin Ishaq 
Az-Zuhri dari Huraim, namun saya tidak melihat adanya perbedaan 
lafazh antara kedua riwayat tersebut. Hanya saja pada riwayat kedua 
dikatakan {Kami mendatangi), sebagai ganti Uiir j {kami kembali) 


yang terdapat pada riwayat pertama. Kemudian dalam riwayat kedua 
diberi tambahan, ^ 51 {Maka dikatakan kepadanya, 

“Wahai Rasulullah... ”). Sementara lafazh lainnya tidak berbeda. 
Dalam pembahasan tentang hijrah melalui jalur riwayat Abu Awanah 
dari Al A’masy disebutkan keterangan yang lebih jelas dari apa yang 
ada di sini. 


Hadits ini juga memiliki jalur periwayatan yang lain, di 
antaranya dikutip oleh Abu Daud dan An-Nasa'i melalui jalur Abu 
Laila dari Ibnu Mas’ud, juga dikutip oleh An-Nasa'i melalui jalur 
Kultsum Al Khuza’i dari Ibnu Mas’ud, dan dikutip pula oleh Ibnu 
Majah dan Ath-Thahawi melalui jalur Abu Al Ahwash dari Ibnu 
Mas’ud. Hal ini akan disitir kembali dalam pembahasan tentang 


408 — Fi THUL BAARI t 

Kampungsunnah.org 



firman Allah SWT, “ Setiap waktu Dia dalam kesibukan ” (Qs. Ar- 
Rahmaan(44): 29) di bagian akhir pembahasan tentang tauhid. 

(salah seorang di antara kami berbicara 

dengan sahabatnya akan keperluannya). Secara lahiriah mereka tidak 
memperbincangkan segala sesuatu, tetapi mereka hanya melakukan 
(memenuhi) keperluannya saja, yaitu menjawab salam dan 
sebagainya. 

cJjJ Ji” {hingga turun). Hal ini memberi asumsi yang sangat 

kuat bahwa penghapusan hukum bolehnya berbicara dalam shalat 
adalah berdasarkan ayat ini. Artinya, penghapusan itu terjadi di 
Madinah, karena ayat tadi adalah ayat Madani yah menurut 
kesepakatan ulama. Dari sini timbul polemik bila dipertemukan 
dengan perkataan Ibnu Mas’ud yang menyatakan bahwa penghapusan 
hukum tersebut terjadi saat mereka kembali dari negeri Najasyi, 
sementara kembalinya mereka dari negeri tersebut adalah ke Makkah. 
Hal ini karena sebagian kaum muslimin hijrah ke Habasyah 
(Ethiopia). Kemudian sampai kepada mereka berita bahwa kaum 
musyrikin telah memeluk Islam, maka mereka pun kembali ke 
Makkah dan mendapati kenyataan yang berbeda dengan berita yang 
sampai kepada mereka. Lalu keadaan pun semakin sulit. Akhirnya, 
kaum muslimin kembali melakukan hijrah untuk tahap kedua dimana 
jumlahnya dua kali lipat lebih banyak dari tahap pertama. Sedangkan 
Ibnu Mas’ud turut dalam kedua tahapan tersebut. Dari sini maka para 
ulama berbeda pendapat dalam memahami maksud perkataan Ibnu 
Mas’ud Ketika kami kembali... ”, apakah yang dimaksud kembali 
dari hijrah pertama atau kembali dari hijrah kedua? 

Al Qadhi Abu Thayyib Ath-Thabari serta sejumlah ulama 
lainnya cenderung memilih yang pertama, dan mereka mengatakan 
bahwa larangan berbicara saat shalat terjadi di Makkah. Lalu mereka 
memahami hadits Zaid, bahwa berita penghapusan hukum tersebut 
belum sampai kepadanya dan kaumnya. Para pendukung pendapat ini 


FATHUL BAARI — 409 

kampungsunnah.org 



juga mengatakan bahwa tidak ada halangan bila suatu hukum telah 
ditetapkan lalu turun ayat yang menjadi pendukungnya. 

Sementara ulama yang lain cenderung menempuh metode tarjih 
(menguatkan salah satu dari riwayat-riwayat yang ada). Mereka 
mengatakan, “Hadits Ibnu Mas’ud harusnya lebih unggul, karena Ibnu 
Mas’ud langsung mengutip lafazh Nabi SAW. Berbeda dengan 
riwayat Zaid bin Arqam, dimana ia tidak mengutip lafazh beliau 
SAW.” 

Lalu sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud Ibnu 
Mas’ud adalah kembalinya dari hijrah yang kedua. Dalam riwayat 
disebutkan bahwa Ibnu Mas’ud sampai di Madinah sementara Nabi 
SAW sedang melakukan persiapan perang Badar. Dalam kitab 
Mustadrak Al Hakim diriwayatkan melalui jalur Abu Ishaq dari 
Abdullah bin Utbah bin Mas’ud, dari Ibnu Mas’ud, dia berkata, 
“Rasulullah SAW mengutus kami yang berjumlah delapan puluh 
orang ke negeri Najasyi”. Lalu beliau menyebutkan hadits secara 
lengkap, kemudian di bagian akhir dikatakan, “ Abdullah bin Mas ’ud 
kembali lebih cepat dan sempat turut serta dalam perang Badar”. 

Dalam kitab Siyar oleh Ibnu Ishaq dikatakan, “Ketika sampai 
berita kepada kaum muslimin di Habasyah bahwa Nabi SAW hijrah 
ke Madinah, maka di antara mereka kembali ke Makkah yang 
jumlahnya tiga puluh tiga orang. Dua orang di antaranya meninggal di 
Makkah, tujuh orang di tahan di Makkah, dan dua puluh empat orang 
berangkat menuju Madinah lalu turut serta dalam perang Badar.” 
Berdasarkan keterangan ini, Ibnu Mas’ud ikut serta bersama 
rombongan ini dan bertemu Nabi SAW di Madinah. 

Metode mengompromikan riwayat seperti inilah yang ditempuh 
Al Khaththabi. Adapun orang-orang yang mengkritik pandangannya 
nampak belum meneliti landasan argumentasi yang dikemukakannya. 
Cara mengompromikan riwayat seperti di atas didukung oleh riwayat 
Kultsum, dimana ia menyatakan bahwa baik Ibnu Mas’ud maupun 
Zaid bin Arqam sama-sama mengatakan bahwa ayat yang menghapus 


410 — FJ THUL BAARI 

kampungsunnah.org 



hukum bolehnya berbicara saat shalat adalah firman-Nya, “ Berdirilah 
karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu.” (Qs. Al Baqarah(2): 
238) 

Adapun menurut Ibnu Hibban, penghapusan hukum 
diperbolehkannya berbicara saat shalat adalah tejjadi di Makkah, yaitu 
tiga tahun sebelum hijrah. Dia mengatakan bahwa makna perkataan 
Zaid bin Arqam, “Kami biasa berbicara...” adalah; kaumku biasa 
berbicara saat shalat, karena kaum Zaid bin Arqam telah melakukan 
shalat —sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah— bersama Mush’ab 
bin Umair yang saat itu mengajari mereka Al Qur'an. Ketika hukum 
tersebut dihapus, maka hal itu sampai ke Madinah dan mereka pun 
meninggalkannya. 

Pendapat ini ditanggapi dengan mengatakan bahwa ayat yang 
menghapus hukum tersebut turun setelah hijrah menurut kesepakatan 
para ulama. Di samping itu, kaum Anshar masuk Islam dan 
kedatangan Mush’ab kepada mereka teijadi satu tahun sebelum hijrah. 
Ditambah lagi dalam hadits Zaid bin Arqam disebutkan, “Kami biasa 
berbicara di belakang Nabi SAW.” Demikian Imam Tirmidzi 
meriwayatkannya, sehingga terhapuslah kemungkinan bahwa yang 
dimaksud oleh Zaid dengan perkataannya “ Kami biasa berbicara...” 
adalah kaum Anshar yang melakukan shalat di Madinah sebelum Nabi 
SAW hijrah ke sana. 

Di tempat lain Ibnu Hibban menjawab, “Sesungguhnya maksud 
Zaid bin Arqam dengan perkataannya ‘Kami biasa berbicara...’ 
adalah kaum muslimin yang shalat di belakang Nabi SAW ketika 
berada di Makkah.” Akan tetapi pendapat ini juga dikritik, bahwa para 
sahabat ketika berada di Makkah jarang melakukan shalat bersama- 
sama. Juga dibantah dengan riwayat Imam Ath-Thabrani dari hadits 
Abu Umamah, dia berkata, “Dahulu seseorang apabila masuk masjid 
dan menemukan orang-orang sedang shalat, maka ia bertanya kepada 
orang di sampingnya, lalu orang itu memberitahukan kepadanya 
berapa rakaat ia tertinggal. Maka, orang itu melakukan rakaat yang 
tertinggal kemudian masuk shalat bersama yang lain. Hingga suatu 

FATHUL BAARI — 411 

kampungsunnah.org 



hari Mu’adz datang lalu langsung ikut shalat bersama.” Kemudian 
beliau menyebutkan hadits selengkapnya. Kejadian ini secara pasti 
berlangsung di Madinah, karena Abu Umamah dan Mu’adz bin Jabal 
masuk Islam saat berada di Madinah. 

Oj£L)U (maka kami diperintah untuk diam ) Yakni tidak 

mengucapkan kata-kata seperti yang disebutkan sebelumnya, dan 
bukan semua perkataan, karena pada hakikatnya dalam shalat tidak 
ada waktu diam. 

Catatan 

/ -'O 

Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, 

(Dan kami dilarang berbicara), dimana lafazh ini tidak terdapat dalam 
riwayat Imam Bukhari. Lalu penulis kitab Al Umdah juga 
menyebutkannya, namun tidak seorang pun yang mensyarah kitabnya 
yang menyinggung hal tersebut. 

Lafazh tambahan ini dijadikan dalil bahwa perintah terhadap 
sesuatu tidak dikatakan sebagai larangan dari lawan perbuatan yang 
diperintahkan. Sebab jika perintah itu adalah larangan bagi lawan 
perbuatan yang diperintahkan, maka tentu kalimat “Dan kami 
dilarang berbicara’’’ tidak mempunyai makna yang berarti. Namun 
pandangan ini dapat dijawab dengan mengatakan bahwa indikasi 
perintah terhadap konsekuensinya adalah larangan bagi lawan 
perbuatan yang diperintahkan. Adapun disebutkannya lafazh “ Dan 
kami dilarang berbicara...'" setelah sebelumnya diperintahkan untuk 
diam, mungkin karena lafazh ini lebih tegas. 

Ibnu Daqiq Al Id berkata, “Lafazh dalam riwayat ini merupakan 
salah satu dalil adanya nasakh (penghapusan hukum syar’i) dan bukan 
seperti perkataan perawi ‘Ini telah dihapus hukumnya’, sebab ada 
kemungkinan hal itu dikatakannya berdasarkan hasil ijtihadnya.” 

Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kisah di atas tidak ada 
nasakh (penghapusan hukum syar’i), sebab bolehnya berbicara saat 


412 — FATHUL BAARI - 

kampungsunnah.org 




shalat adalah berdasarkan hukum asal, dan dalil yang menghapus 
hukum asal tidak dinamakan nasakh. Pendapat ini dijawab, bahwa apa 
yang terjadi saat shalat —baik yang diperbolehkan maupun yang 
dilarang— apabila diakui syariat, maka menjadi hukum syar’i. 
Kemudian apabila dinukil dalil yang menyalahinya, maka hal tersebut 
dinamakan nasakh (penghapusan hukum syar’i), demikianlah yang 
ada di tempat ini. 

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, bahwa kalimat “ Kami dilarang 
berbicara ..” berkonsekuensi bahwa semua perkataan juga terlarang 
berdasarkan cakupan lafazh tersebut. Tetapi ada pula kemungkinan 
yang dimaksud adalah apa yang telah disebutkan dalam kalimat 
sebelumnya, yaitu “ Salah seorang di antara kami berbicara dengan 
sahabatnya akan keperluannya ”. Maka perkataannya “ Kami 
diperintah untuk diam ”, yakni tidak melakukan perbuatan yang biasa 
kami lakukan. 

Catatan 

Ulama sepakat bahwa berbicara saat shalat yang dilakukan 
seorang yang mengetahui keharamannya bukan untuk suatu maslahat 
atau menyelamatkan seorang muslim, maka tindakan tersebut dapat 
membatalkan shalat. Namun mereka berbeda pendapat tentang orang 
yang lupa atau tidak mengetahui hukumnya. Bagi orang yang seperti 
ini —menurut mayoritas ulama— maka perkataan yang sedikit tidak 
membatalkan shalatnya. Sedangkan golongan Hanafi mengatakan 
bahwa shalatnya batal, sebagaimana yang akan diterangkan pada 
pembahasan tentang hadits “ Dzul Yadain ” dalam pembahasan tentang 
sujud sahwi (lupa). 

Para ulama juga berbeda pendapat dalam beberapa masalah 
yang lain, seperti orang yang mengucapkan perkataan tanpa disengaja, 
seseorang yang dengan sengaja mengucapkan perkataan untuk 
membenarkan kesalahan yang dilakukan imam atau untuk 
menyelamatkan seorang muslim agar tidak teijerumus dalam bahaya. 


FATHUL BAARI — 413 

kampungsunnah.org 




seseorang yang membenarkan bacaan imam, bertasbih karena ada 
orang yang lewat di hadapannya, menjawab salam, menjawab 
panggilan salah satu dari kedua orang tuanya, dipaksa untuk berbicara, 
atau mengucapkan perkataan yang bernilai taqarrub (pendekatan diri) 
kepada Allah seperti mengatakan “Aku merdekakan budakku karena 
Allah”. Perbedaan pendapat dalam semua masalah ini dijelaskan 
dalam kitab-kitab fikih. 

Ibnu Al Manayyar berkata. “Adapun perbedaan pendapat 
mengapa perbuatan yang sedikit tidak membatalkan shalat dan 
perkataan yang sedikit dianggap membatalkan shalat, adalah karena 
perbuatan yang sedikit umumnya tidak memisahkan amalan shalat, 
sementara perkataan yang sedikit umumnya memutus bacaan shalat.” 


3. Tasbih dan Pujian yang Diperbolehkan Bagi Lalu-laki Saat 

Shalat 


iui yi :Jii & iui ^ P J j£. y 

to!>CaJl ojl>-j cd^jli-Jl £jS y yc l v 3 j 

y y y ✓ / 

fjS -J S)1 jk yjl ;JUi aISI ^ Jc rf 


y y s * 


aUI o*>L^aJl l)I tyj IjJli 

' y' 

t_3_^£aJl ^ jJt-j jlip iiil j^Jjl (X-*3 tjs- 


Ji JUr— gl!)l j&ti JjSfl LC2JI ^ flS ISi 

n <£ ilii /i oir, -^ d Ojjjj 


oLs.aJl aJJp 4 JLSI Juo ^yJl lils cuiJl Uii . y 


414 — FATHUL BAARI t 

Kampungsunnah.org 



S } (P 


j p clUl JuJ*i «Tju gjj» .dilliC* :aIJ} 

.^^Cai jJl-j aJJI ,^1 ^*Jijj cas-!jj 


1201. Dari Sahal RA, dia berkata, “Nabi SAW keluar untuk 
mendamaikan Bani Amr bin Auf. Lalu masuk waktu shalat, maka 
Bilal datang kepada Abu Bakar RA dan berkata, ‘Nabi SAW masih 
tertahan, maka apakah engkau mau mengimami shalat?’ Abu Bakar 
berkata, ‘Ya, apabila kalian mau’. Bilal pun mengumandangkan qamat 
untuk shalat, lalu Abu Bakar RA maju dan shalat. Kemudian Nabi 
SAW datang sambil berjalan di antara shaf-shaf seraya menyela-nyela 
shaf tersebut hingga beliau berdiri di shaf pertama. Maka orang-orang 
pun melakukan tashfiK ’ (Sahal berkata, “Tahukah kamu apakah 
tashfih itu?” Yaitu, bertepuk tangan.”) Abu Bakar RA tidak menoleh 
dalam shalatnya. Ketika orang-orang semakin ramai, beliau menoleh 
dan ternyata Nabi SAW berada di shaf pertama. Nabi SAW memberi 
isyarat kepadanya untuk tetap berada di tempatnya. Maka, Abu Bakar 
mengangkat kedua tangannya lalu memuji Allah, kemudian mundur 
ke belakang. Selanjutnya Nabi SAW maju dan shalat.” 


Keterangan Hadits : 

(Tasbih dan pujian yang diperbolehkan bagi laki-laki saat 
shalat ) Ibnu Rasyid berkata, “Beliau ingin menyertakan tasbih pada 
pujian karena keduanya adalah dzikir. Di samping itu, yang terdapat 
dalam hadits yang disebutkannya hanyalah pujian tanpa menyinggung 
soal tasbih.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan sebenarnya hadits ini 
memuat kedua hal tersebut, hanya saja Imam Bukhari menukilnya di 
tempat ini secara ringkas. Dalam bab “Barangsiapa yang Masuk untuk 
Mengimami Manusia” pada pembahasan tentang imam —melalui 
jalur Malik dari Abu Hazirn— disebutkan, Jte ajJj y\ 

(Maka Abu Bakar mengangkat kedua tangannya lalu memuji Allah 


FATHUL BAARI — 415 

kampungsunnah.org 




1* e , 9 , 

Ta ’ala). Kemudian di bagian akhir hadits itu disebutkan, 

(Barangsiapa yang terjadi padanya sesuatu dalam shalat, 

hendaklah ia bertasbih). Kalimat tersebut disebutkan di bagian akhir 
pembahasan tentang sahwi dari Qutaibah, dari Abdul Aziz bin Abi 
Hazim. 

(bagi laki-laki). Ibnu Rasyid berkata, “Imam Bukhari 
membatasinya dengan kata ‘laki-laki’, karena perbuatan tersebut 
menurut beliau tidak berlaku bagi wanita. Hal ini disinyalir dalam 
judul bab yang disebutkan sesudahnya, yaitu ‘Bab Bertepuk Tangan 
bagi Wanita’.” Pendapat ini berdasarkan cakupan umum suatu dalil 
yang diindikasikan oleh lafazhnya, sementara menurut meyoritas 
ulama bahwa cakupan umum suatu dalil diindikasikan oleh 
konsekuensi lafazhnya. Padahal dalam sebuah hadits disebutkan, 

(Tasbih adalah untuk laki-laki dan 

bertepuk tangan adalah untuk wanita). Seakan-akan beliau SAW 
menyatakan, “ Tidak ada tasbih kecuali bagi laki-laki dan tidak ada 
bertepuk tangan kecuali bagi wanita .” 

Sepertinya Imam Bukhari lebih mengedepankan makna implisit 
daripada cakupan umum hadits tersebut, hal ini beliau lakukan untuk 
mengamalkan kedua dalil yang ada. Sedangkan apabila cakupan 
umum dalil tersebut dikedepankan, maka makna implisit yang 
dikandungnya akan tertolak dengan sendirinya. 

Pelajaran yang dapat diambil 

1. Bolehnya mengakhirkan shalat dari awal waktunya. 

2. Segera melaksanakan shalat adalah lebih utama daripada 
menunggu imam tetap [imam rawatib] datang. 

3. Seseorang tidak boleh maju menjadi imam kecuali makmum 
yang ada menyetujuinya. Hal ini diambil dari perkataan Abu 


416 — F THUL BAARI 

Rampungsunnah.org 




Bakar RA “ Apabila kalian mau ”, padahal dia mengetahui bahwa 
dia adalah orang yang paling utama di antara mereka yang hadir. 

4. Menoleh dalam shalat tidak memutuskan shalat tersebut. 

5. Barangsiapa yang shalat lalu bertasbih atau memuji Allah 
karena suatu hal yang teijadi, maka itu tidak memutuskan 
shalatnya, meskipun ia bermaksud untuk mengingatkan orang 
lain, berbeda dengan mereka yang berpendapat bahwa hal itu 
memutuskan shalat. 


4. Menyebut Suatu Kaum Atau Memberi Salam Saat Shalat 
Kepada Orang Lain Secara Berhadapan, Sedang Ia tidak Tahu 


pU\ J a^ 3 :J> r l2T :JlS 5 !p &\ ^ J «Jl ^ 
aIIp S)| jLp aIJI J jL>j .Ja *.j dJJ pu-J j 

i^f fSdJi aL : jus jJLi 

aLi ^ Jtj aLi ^i)i 

du> b\ ^ ^ 'jdj. y & y y n of 

s-Uljl pJCa ^ Ali 


1202. Dari Abdullah bin Mas’ud RA, dia berkata; Kami dahulu 
mengucapkan penghormatan dalam shalat serta menyebut dan 
sebagian kami memberi salam kepada sebagian yang lain. Ketika hal 
itu didengar Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, “ Katakanlah 
oleh kalian, ‘Segala penghormatan bagi Allah, shalawat dan 
kebaikan. Kesejahteraan bagimu, wahai nabi, dan rahmat Allah serta 
berkah-Nya. Kesejahteraan bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah 
yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan sesungguhnya 
kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan 


FATHUL BAARI — 417 

kampungsunnah.org 




Rasul-Nya’. Karena sesungguhnya bila kamu mengatakan hal itu, 
niscaya kalian telah memberi salam pada semua hamba Allah yang 
shalih di langit dan bumi.” 

Keterangan Hadits : 

{Bab menyebut suatu kaum atau memberi salam dalam shalat 
kepada orang lain sedang ia tidak tahu ) Demikian yang disebutkan 
dalam naskah kebanyakan perawi, sedangkan dalam riwayat Karimah 
terdapat tambahan “secara berhadapan” setelah perkataan “kepada 
orang lain”. 

Ibnu Rasyid mengatakan, maksud Imam Bukhari adalah 
menjelaskan bahwa semua hal yang disebutkan dalam judul bab 
tidaklah membatalkan shalat, sebab Nabi SAW tidak memerintahkan 
mereka mengulangi shalat, bahkan beliau SAW hanya mengajarkan 
kepada mereka apa yang mesti diucapkan pada masa selanjutnya. 
Tetapi pandangan ini ditanggapi, bahwa orang yang tidak mengetahui 
—sebelum hukum itu ada— dengan orang yang tidak mengetahui — 
setelah hukum itu ada— hukumnya tidak sama. Di samping itu, tidak 
mungkin mereka yang melakukan perbuatan tersebut tidak 
mengetahui hukum, bahkan secara lahiriah hal itu diperbolehkan oleh 
syara’ kemudian di -nasakh (dihapus hukumnya). 

Tetapi dalam dalam judul bab tidak ada pernyataan tegas, baik 
yang membolehkannya atau yang menyatakan bahwa hal itu 
membatalkan shalat. Sepertinya Imam Bukhari sengaja melakukan hal 
itu, karena hal itu sangat samar baginya. 

Penjelasan tentang pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini 
telah diterangkan di bagian akhir pembahasan tentang sifat shalat. 


418 — FATHUL BAARI * 

Kkmpungsunnah.org 




5. Bertepuk Tangan Bagi Wanita 



1203. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi S A W, “ [mengucapkan] 
Tasbih adalah bagi laki-laki dan bertepuk tangan adalah bagi 
wanita .” 



1204. Dari Sa’ad bin Sahal RA, dia berkata, “Nabi SAW 
bersabda, ‘ [mengucapkan] Tasbih adalah bagi laki-laki dan bertepuk 
tangan adalah bagi wanita 

Keterangan Hadits : 

Pembahasan mengenai hal ini telah disebutkan pada satu bab 
sebelumnya. Sepertinya wanita dilarang mengucapkan tasbih, karena 
mereka diperintah untuk merendahkan suara dalam shalat secara 
mutlak, sebab hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. 
Sementara laki-laki dilarang bertepuk tangan, karena hal itu termasuk 
urusan wanita. Lalu dinukil riwayat dari Imam Malik sehubungan 
dengan sabda beliau SAW, “ Bertepuk tangan bagi wanita ”, yakni ini 
mereka lakukan di luar shalat. Konteks hadits di atas adalah celaan 
atau hinaan, maka hal itu tidak pantas dilakukan laki-laki maupun 
perempuan di luar shalat. 

Akan tetapi pandangan ini dibantah oleh riwayat yang dinukil 
Hammad bin Zaid dari Abu Hazim dalam kitab Al Ahkam dengan 


FATHUL BAARI — 419 


kampungsunnah.org 







^ ^ J, ^ ^ ^ ^ J,*' 

bentuk perintah, ADD JaaJj JW^! ^r-3 (Hendaklah kaum laki-laki 


bertasbih dan kaum wanita bertepuk tangan). Ini merupakan nash 
yang menolak penakwilan mereka yang berpendapat seperti di atas. Al 
Qurthubi berkata, “Pendapat disyariatkannya bertepuk tangan bagi 
wanita merupakan pendapat yang shahih, baik dari segi riwayat 
maupun logika.” 


6. Orang yang Mundur Atau Maju Saat Shalat Karena Ada 
Sesuatu yang Terjadi 




Hal ini diriwayatkan dari Sahal bin Sa’ad dari Nabi SAW. 


x e ✓ e » .o * . -'e .o ^ . , « \U' 0 •{ 0 ' 

J** jnb o**?' fji ij. f*- 6 ^ 0=^4^’ 01 Cf- o*° ! u* 

f ^ ^ ^ / ' 

'okii' ’J ;£.} <& Slli JD Jji faZ YU JU' s- & ^ 

s' $ **" S* S' & j* 

S 4» ", ^ . C ,4 O > S 0 O. ^ O r' ^ t ^ ^ ^ ^ ^ „^0 f * O 

<.<^2yu& j*?-- <13! i^Pj a-SJIp ojsso- 

< 1)1 y < 5 i Ji JU sLi ;>j Jc _*1 ;>&s .iiiii 

Di DcS^L,a]i DI Ju^j j <Jlp <ili 

jlib ejtj Di?" 4 -Ip ^ L5^ D*"j* jj? Ij^A! 


o ^ 'H 


- . . Jj -f ^ o ^ -Jt I f o / 

/•/i. / iit , J " /b? o A- e ' , !t f , f / 

fjD' DJJJ (/jjj cs^jb V*^ 51 J 3 " 0 p-» 01 


1205. Dari Anas bin Malik bahwa kaum muslimin ketika sedang 
melakukan shalat Fajar hari Senin, yang diimami oleh Abu Bakar RA, 
tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Rasulullah SAW yang telah 
menyingkap tabir kamar Aisyah RA. Beliau memandangi mereka 
yang berada dalam shaf-shaf. Beliau pun tersenyum dan tertawa. 


420 — F| THUL BAARI t 

Kampungsunnah.org 





Maka Abu Bakar mundur ke belakang, dan ia mengira Rasulullah 
SAW hendak keluar untuk shalat. Lalu kaum muslimin hampir 
terfitnah dalam shalat mereka karena gembira dengan adanya Nabi 
SAW ketika mereka melihatnya. Maka beliau SAW mengisyaratkan 
dengan tangannya, hendaknya kalian menyempurnakan shalat, 
kemudian beliau SAW masuk ke dalam kamar seraya menutup tabir. 
Lalu beliau pun meninggal pada hari itu. 


Keterangan Hadits: 


Dalam bab ini Imam Bukhari ingin mengisyaratkan hadits Sahal 
di atas yang menyebutkan, taJaJ JL y\ *i j 


(.Maka Abu Bakar mengangkat kedua tangannya dan memuji Allah 
kemudian mundur ke belakang). Adapun perkataan Imam Bukhari 
“atau maju” juga diambil dari hadits. Nabi SAW berdiri di shaf 
pertama di belakang Abu Bakar dengan maksud mengikuti shalat Abu 
Bakar, namun Abu Bakar tidak mau melakukan hal itu. Akhirnya Nabi 
SAW maju, sementara Abu Bakar mundur dari posisi imam dan 
berdiri di barisan makmum. 


Tapi ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah hadits Sahal 
yang disebutkan dalam pembahasan tentang shalat Jum’at, yakni 
hadits yang berkenaan dengan shalat Nabi SAW di atas mimbar. 
Kemudian beliau mundur ke belakang hingga sujud di hadapan 
mimbar, lalu maju kembali ke tempatnya semula. Wallahu a ’lam. Lalu 
hadits ini dijadikan dalil bolehnya melakukan perbuatan yang sedikit 
dan tidak berkesinambungan dalam shalat. 

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini telah diterangkan 
pada bab “Ahli Ilmu dan Orang yang Memiliki Keutamaan Lebih 
Berhak Menjadi Imam”. Tapi hal ini akan dibahas lebih mendetail 
pada bagian akhir pembahasan tentang Al Maghazi (peperangan). 


FATHUL BAARI — 421 

kampungsunnah.org 




7. Apabila Ibu Memanggil Anaknya yang Sedang Shalat 


''L.j ^ iUt «UI Jp, Jli : Jli 2* ilJl ^ ^ jp 

p-JJl tjli C^6J \j :cJl5 ^ 'jJbj l^Jjl Slj^i oSlj 

.£ Hj r* ^ ;cJl5 .£SJ J>r \j :cJl5 

« * I. S'-' & ox } f o J y . . S' / i *. o *. M i / £ £ £ i ■ 1 * 11«. 

LS^ 0*A* ^ (»4"' pbl I 

ojJ> pil J?J h>l' App Jl c5jl £ oJlT, >a pCJl s Pj 
Jli .psp ^ Jjs # :*cJU ^ lii ^ 43 J# 
^ l: : Jli J lidfj # of py Ji p j;f 

pii 


1206. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata; Rasulullah SAW 
bersabda, “Seorang wanita memanggil anaknya yang sedang berada 
di tempat peribadatannya. Wanita itu berkata, 'Wahai Juraij!’ Ia 
(sang anak) berkata, 'Ya Allah, ibuku dan shalatku’. Wanita itu 
berkata, ‘Wahai Juraij! Ia (sang anak) berkata, ‘Ya Allah, ibuku dan 
shalatku ’. Wanita itu berkata, ‘Wahai Juraij! ’ Ia (sang anak) berkata, 
‘Ya Allah, ibuku dan shalatku!’ Wanita itu berkata, ‘Ya Allah, 
tidaklah Juraij meninggal dunia hingga ia melihat wajah pelacur’. 
Saat itu ada seorang wanita penggembala kambing yang biasa 
bernaung di tempat peribadatannya. Lalu wanita itu melahirkan, 
maka dikatakan kepadanya, 'Dari siapakah anak ini?’ Wanita 
(penggembala) itu berkata, ‘Dari Juraij yang turun dari tempat 
peribadatannya’. Juraij berkata, 'Manakah wanita yang mengaku 
bahwa anaknya berasal dariku?’ Dia berkata, ‘Wahai baabus, 
siapakah bapakmu? ’ Anak itu berkata, ‘Penggembala kambing' I' 


422 - F m^!hgsunnah.org 



Keterangan Hadits : 

{Bab apabila ibu memanggil anaknya yang sedang shalat), 
yakni apakah sang anak wajib menjawab atau tidak? Apabila wajib 
maka apakah hal itu membatalkan shalat atau tidak? Kedua masalah 
ini masih diperselisihkan. Oleh karena itu. Imam Bukhari tidak 
menyebutkan kelengkapan kalimat pada judul bab. 

Ibnu Baththal berkata, “Faktor yang mendorong ibu Juraij 
memohon balasan tidak baik untuk anaknya, adalah karena berbicara 
saat shalat merupakan perkara yang diperbolehkan dalam syariat 
mereka. Maka ketika Juraij lebih mementingkan meneruskan 
shalatnya tanpa menjawab panggilan ibunya, sang ibu memohon 
balasan tidak baik bagi anaknya karena sikapnya yang mengakhirkan 
hak ibunya.” Akan tetapi makna yang dapat ditarik dari sikap Juraij 
yang mengulang-ulang perkataannya “ibuku dan shalatku”, adalah 
bahwa berbicara —dalam syariatnya— dapat memutuskan shalat. 
Oleh sebab itu, ia tidak menjawab panggilan ibunya. 

Al H asan bin Sufyan dan perawi lainnya meriwayatkan melalui 
jalur Al-Laits dari Yazid bin Hausyab, dari bapaknya, dia berkata, 
“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘ Seandainya Juraij ahli 
ilmu, niscaya ia akan mengetahui bahwa menjawab panggilan ibunya 
adalah lebih utama daripada ibadah kepada Tuhannya Akan tetapi 
Yazid adalah seorang perawi yang majhul (tidak dikenal). Lalu Ad- 
Dimyathi melakukan kekeliruan dengan mengatakan bahwa Hausyab 
yang disebutkan dalam sanad di atas adalah Dzu Zhulaim, sementara 
yang benar ia adalah perawi lain, sebab Dzu Zhulaim tidak pemah 
mendengar riwayat dari Nabi SAW. Sedangkan perawi di atas 
menyatakan dengan tegas telah mendengar langsung dari Nabi SAW. 


FATHUL B A ARI — 423 

kampungsunnah.org 




8. Menyapu (Mengusap) Kerikil Saat Shalat 


/ / / s 


Jis JJC.J iui yi oi ^ : JU *X, J ^ 

.SV*> ^ 'cJT ’j! : Jis 1^. L,f|ll g;^ 


1207. Dari Mu’aiqib bahwa Nabi SAW bersabda tentang 
seseorang yang meratakan tanah tempat sujudnya, beliau bersabda, 
'''Jika engkau terpaksa melakukannya, maka cukup satu kali saja” 


Keterangan Hadits : 

Ibnu Rasyid mengatakan bahwa dalam judul bab disebutkan 
“kerikil”, sedangkan matan yang dinukil oleh beliau menyebutkan 
tanah (debu). Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa hukum 
meratakan kerikil dengan tanah (debu) dengan satu kali gerakan 
adalah sama. Di samping itu, Imam Bukhari mensinyalir lafazh yang 
disebutkan pada sebagian riwayat yang mencantumkan kata “Kerikil”, 
seperti diriwayatkan Imam Muslim melalui jalur Waki’ dari Hisyam 
Ad-Dustuwa'i, dari Yahya bin Abi Katsir dengan lafazh, ^ 

e o 

{Menyapu (mengusap) di masjid, yakni kerikil). Lalu 

Ibnu Rasyid berkomentar, “Oleh karena dalam riwayat itu terdapat 
kata ‘yakni’, dan tidak diketahui apakah itu perkataan sahabat atau 
perawi sesudahnya, maka Imam Bukhari meninggalkannya dan lebih 
memilih hadits yang menyebutkan lafazh ‘tanah’.” 

Sementara Al Karmani mengatakan bahwa Imam Bukhari 
menggunakan kata “kerikil” pada judul bab, sebab pada umumnya 
kerikil bercampur dengan tanah. Maka apabila tanah itu diratakan, 
berarti telah menyapu kerikil. 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Abu Daud meriwayatkan dari 
Muslim bin Ibrahim, dari Hisyam dengan lafazh, cJT Oli 


424 - p «fft^fhgsunnah.org 




e y y y 

Sjjli {Apabila engkau terpaksa melakukannya, maka satu 

kali meratakan kerikil). Imam Timiidzi meriwayatkan melalui jalur Al 
Auza’i dari Yahya dengan lafazh, rd*j> °j* cJu 

obCoh ^ (^4 /cm bertanya kepada Nabi SAW tentang menyapu 

kerikil saat shalat ...). Barangkali Imam Bukhari hendak mensinyalir 
riwayat ini, atau riwayat yang dinukil Imam Ahmad dari hadits 
Hudzaifah, dia berkata, jp J»- ji' jp £&■ 4ti ^iSt cJLj 

j # y y y o 

£o jl oiftj : JlfiS {Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang 

segala sesuatu hingga tentang menyapu (mengusap) kerikil, maka 
beliau bersabda, “Satu kali atau tinggalkan. "). 


Penulis kitab Sunan meriwayatkan dari Abu Dzar dengan lafazh, 
^ XdN')\ ob o*>CaJi fli bl {Apabila salah 


seorang di antara kamu berdiri untuk shalat, sesungguhnya rahmat 
berhadapan dengannya, maka janganlah ia menyapu [mengusap] 
kerikil). 


Catatan 

Penyebutan “kerikil” dan “tanah” adalah dalam konteks umum, 
karena keduanya ada dalam masjid saat itu. Maka, hal ini tidak berarti 
bahwa hukum tersebut hanya berkaitan dengan keduanya dan tidak 
berkaitan dengan benda yang lain, seperti pasir, kotoran atau yang 
sepertinya. 

J#' g§ {tentang laki-laki), yakni hukum seorang laki-laki. 

Disebutkannya kata “laki-laki” secara khusus adalah karena pada 
umumnya laki-laki yang berbuat demikian. Sementara pada 
hakikatnya hukum tersebut berlaku bagi semua orang mukallaf (yang 
dibebani kewajiban syura’). Imam An-Nawawi menukil kesepakatan 
ulama tentang makruhnya (tidak disukai) menyapu kerikil dan 
selainnya dalam shalat. Namun pendapat ini kurang tepat, dimana Al 
Khaththabi dalam kitab Al Ma 'alim menyebutkan dari Malik bahwa 


FATHUL BAARI — 425 

kampungsunnah.org 




beliau berpendapat perbuatan itu tidak mengapa, dan beliau biasa 
melakukan hal itu. Sepertinya riwayat yang melarang perbuatan 
tersebut belum sampai kepadanya. Sikap ekstrim dalam masalah ini 
dikemukakan oleh sebagian ulama madzhab Azh-Zhahiri yang 
mengharamkan perbuatan tersebut apabila dilakukan lebih dari satu 
kali, berdasarkan makna lahiriah larangan yang ada. Mereka tidak 
membedakan antara perbuatan itu dilakukan berturut-turut atau 
terpisah-pisah. Padahal, di sisi lain mereka tidak mewajibkan khusyu’ 
dalam shalat. Nampaknya sebab mereka tidak menyukai meratakan 
tanah lebih dari satu kali adalah untuk menjaga kekhusyuan, atau 
menjaga agar tidak melakukan gerakan yang banyak saat shalat. 
Tetapi dalam hadits Abu Dzar yang telah disebutkan menunjukkan 
bahwa yang menjadi Ulat (dasar penetapan hukum) dalam masalah ini 
adalah bahwa apabila seseorang melakukan hal itu, berarti ia telah 
membuat pembatas antara ia dengan rahmat. Ibnu Abi Syaibah 
meriwayatkan dari Abu Shalih As-Samman, dia berkata, lij 


^ ; e £ £ j, ^ o' > 03 £ ^ 

■<$£■ JsfLJ d\ (wfo 5Ca*- JT d\3 {Apabila engkau sujud 


maka janganlah menyapu kerikil, karena sesungguhnya setiap kerikil 
ingin engkau sujud di atasnya). Pernyataan ini merupakan alasan lain 
dari larangan tersebut. Wallahu a’lam. 


*» o , 



(dimana ia sujud), yakni tempat sujudnya. Lalu 


apakah ini berlaku pula bagi anggota sujud yang lain? Indikasi ke arah 
itu cukup kuat. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Darda', dia 
berkata, j# OlSL yjr 0? Lf-1 (Aku 


tidak menyukai bila memiliki harta yang sangat baik, sementara aku 
menyapu kerikil di tempat aku meletakkan dahiku). 


Al Qadhi Iyadh mengatakan bahwa para ulama salaf tidak 
menyukai orang yang menyapu (mengusap) dahinya dalam shalat 
sebelum ia menyelesaikan shalat itu. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa di bagian akhir pembahasan 
tentang sifat shalat disebutkan cara menetapkan dalil masalah tersebut 


426 -•Rm jydfigsunnah.org 



dari hadits Abu Sa’id, yaitu ketika melihat air dan tanah di dahi Nabi 
S AW setelah melaksanakan shalat Subuh. 


9. Membentangkan Kain Untuk Sujud Saat Shalat 


<Ui *js l £ Jw iSr : Jli iui ^ diia J yS\ ^ 

jPji\ j* ^ pA 'ip <•Jni I oJd ^ 

e./ / ^ , //o 3 , » ✓ x 

.4JLP 4j ^ J a w 


1208. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Kami biasa shalat 
bersama Nabi SAW saat matahari sangat panas. Maka apabila salah 
seorang di antara kami tidak mampu untuk menempelkan dahinya ke 
tanah, ia pun membentangkan kainnya lalu sujud di atasnya.” 


Keterangan Hadits : 

Judul bab ini termasuk perbuatan yang sedikit dilakukan dalam 
shalat, yaitu sengaja membentangkan kain di atas tanah untuk tempat 
sujud. Pembahasan dan keterangan mengenai perbedaan pendapat 
dalam masalah itu, serta pendapat yang membedakan antara pakaian 
yang dikenakan dengan pakaian yang tidak dikenakan, telah 
dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang shalat. 


10. Perbuatan yang Dibolehkan Saat Shalat 


£ f i * 


1 315 ^ cir :cju ajui ^3 && ^ 


l^oA» lili 'tiw' lili . aJlp 


iui 


FATHUL BAARI — 427 

kampungsunnah.org 




1209. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Aku pernah menjulurkan 
kakiku di kiblat Nabi SAW saat beliau sedang melakukan shalat. 
Apabila sujud, beliau merabaku, maka aku pun mengangkatnya. 
Apabila beliau berdiri, aku menjulurkannya kembali.” 


a p J & Si» y I & ISp iui -o7> J '7 

^Js- e!>CaJl ij^'7 jl I JlS 

i ^ f. 4 ® i U * -i £ f -* * * * c f • . /« -* i t. 

I jjj£ 2 SS 3 t 4 jjUw ^)1 4 -flj j! O» C.-.aa ft wLflJ j cAIPAd 4 JU» 4 _Ul 

✓ * * 

y Si ^ lj& oj) ^>cLii aIjlp jy o^sm* tOi 

4 JUI oSy (^jJu Jfi Jb»Sl 


1210. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Sesungguhnya syetan menghadangku dan berlaku kasar kepadaku 
untuk memutuskan shalatku. Maka Allah menjadikanku 
mengalahkannya dan aku mencekiknya. Lalu timbul keinginan dalam 
hatiku untuk mengikatnya pada salah satu tiang hingga di pagi hari 
kalian melihatnya. Namun aku teringat perkataan Sulaiman 
alaihissalam, ‘Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku kerajaan yang 
tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku \ Maka, Allah 
menolaknya dengan penuh kehinaan.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab perbuatan yang diperbolehkan saat shalat), yakni selain 
yang telah disebutkan. Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan 
hadits Aisyah tentang tidurnya beliau di kiblat Nabi SAW, serta 
perbuatan Nabi SAW yang meraba kaki Aisyah apabila hendak sujud. 
Hal ini telah dijelaskan pada bab “Shalat di atas Tempat Tidur”, di 
bagian awal pembahasan tentang shalat. 


428 F US¥h^tl¥igsunnah.org 




OUapiJl £>! {sesungguhnya syetan menghadang). Pada bab 

“Mengikat Orang yang Berutang di Masjid” di bagian awal 
pembahasan tentang masjid, disebutkan melalui jalur lain dari 
Syu’bah dengan lafazh, ^ cJJs bJyjp 0} {Sesungguhnya Ifrit 

dari bangsa jin menghadangku). Lafazh ini sangat jelas 
mengisyaratkan bahwa syetan yang dimaksud bukanlah Iblis sang 
pemimpin syetan. 


11. Jika Hewan Terlepas Saat (Pemiliknya) Shalat 

fjJbj 13 jlljl j>-f 01 :oSl^ Jlij 

Qatadah berkata, “Apabila pakaiannya diambil (pencuri), maka 
hendaklah ia mengikuti pencuri dan meninggalkan shalat.” 


d Q jjii :ju ^4 y ^ 

<Cjb ^LtJ 'j 3 S- 

✓ ✓ ✓ s p 

& ^ 

Jl :Jl3 ^yJl L>>Jl lili t £^J! U* jil J4i!l rj^i 

L- ;JL} ^ si» isi Jp 


, f * . . f,^ ■*<'0 / o ✓ / «" .^ s s'. x 0 f . 

0) C.~o 0] ^yjj oC^J^j .jUjj C^ljJP j) C^ljjp 

s ~ s s s / 4 

^ | ^ ^ . tf ^ fl -* I-''' / f 6 * f 9 ^ f( ^ f £,<" s s s si 

j-s» J! £*-y 4*°' oi ^ <^ b £* 


FATHUL BAARI — 429 

kampungsunnah.org 




1211. Dari Al Azraq bin Qais, dia berkata, “Kami berada di Al 
Ahwaz dalam rangka memerangi Haruriyah. Ketika aku berada di tepi 
sungai, maka ada seorang laki-laki yang sedang shalat. Ternyata, tali 
kekang hewannya berada di tangannya. Lalu hewan itu menariknya 
dan ia mengikuti hewan itu (Syu’bah berkata, “Beliau adalah Abu 
Barzah Al Aslami.”) Maka salah seorang laki-laki dari golongan 
Khawarij berkata, ‘Ya Allah, lakukanlah (apa yang Engkau 
kehendaki) terhadap orang tua ini’. Orang itu berkata, ‘Sesungguhnya 
aku telah mendengar perkataan kalian, dan sungguh aku telah 
berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak enam peperangan, atau 
tujuh peperangan, atau delapan. Dan, aku telah menyaksikan 
kemudahan beliau SAW. Sesungguhnya jika aku skembali bersama 
hewanku adalah lebih aku sukai daripada meninggalkannya kembali 
ke tempatnya, dan menyusahkanku’ 


/ / / /* 


<£& 5 UI flii cJl 5 J 15 ^ 

(,aLa>\J £3 J pj C J lili ^J caL ji 0 J 

S > * s s * . > X . ^ / 

^ ll * ^ ||* 1 X" , g, XXX/ . X „ f' s*** *> •, / C j w / > 

(j* dLb IAW23 J njy>-\ 

^ \°jLi iu> 1515 ^ j£T C 4 !l : Jl 5 

f O s } S * * f & f S <X f' -XX* 

• T * f | ^ 0*x- O „* 5*X ^ >0 / O ^ . X* w x . ^ ©*✓ 0 . 

Jj>-‘ 0> *Aj jl OjIj AaJ lwL& ^/>ULo ^5 lj 


„xf J 

J j 


J >Ofx / 


> I o x x Slx x ^ o»x O ^ > ✓ * * "S* * .XX > ,/ ^#1/ j. / . I „ 

C^Jij Aaj ^ cfUjjjl j /yA \ah$ 




Cj? 


, f , * s . , c fvs.s.rvy ' * ° . X -- , x. • X . ^ ' 

jAj l J>^J ^ C-Jljj CC/ j 

“ z' 

.Ltfpi Li- is& 


f o f' o f .x , / e*x x» ^ o »5 *-x 


J >ofx x 


, ^ B f' .X J O . 


1212. Dari Urawah, dari Aisyah, dia berkata, “Teijadi gerhana 
matahari, maka nabi SAW shalat lalu membaca surah yang panjang, 
kemudian ruku’ dan memperpanjang ruku’nya. Lalu mengangkat 
kepalanya, kemudian mulai membaca surah yang lain. Lalu ruku’ 





hingga menyelesaikannya, kemudian sujud. Selanjutnya beliau 
melakukan hal itu pada rakaat kedua, kemudian beliau bersabda, 
‘Sesungguhnya ia adalah di antara ayat-ayat (bukti kebenaran) Allah. 
Apabila kalian melihat hal itu, maka shalatlah hingga disingkapkan 
untuk kalian. Sungguh aku telah melihat di tempatku ini segala 
sesuatu yang dijanjikan untukku, hingga aku melihat diriku hendak 
memetik setangkai buah dari surga ketika kalian melihatku maju, dan 
aku telah melihat Jahanam sebagi annya melahap sebagian yang lain 
ketika kalian melihatku mundur. Aku melihat di dalamnya Amr bin 
Luhay, dirnana ia adalah orang yang pertama menetapkan Sawa'ib’.” 


Keterangan Hadits : 


{Bab jika hewan terlepas saat -pemiliknya- shalat ), yakni apa 
yang harus dilakukannya? 


(Haruriyah) adalah golongan Khawarij. Adapun yang 

memerangi golongan Khawarij saat itu adalah Al Muhallab bin 
Shafrah, seperti disebutkan dalam riwayat Amr bin Marzuq dari 
Syu’bah yang diriwayatkan oleh Al Ismaili. Muhammad bin Qudamah 
Al Jauhari menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul Akhbar Al 
Khawarij bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun 65 H, dirnana kaum 
Khawarij telah mengepung penduduk Bashrah bersama Nafi’ bin Al 
Azraq hingga ia terbunuh beserta sejumlah besar aparat pemerintahan 
Bashrah. Hingga tampuk kepemimpinan sampai ke tangan Abdullah 
bin Zubair Al Harits bin Abdullah bin Abi Rabi’ah Al Makhzumi, lalu 
beliau mengangkat Al Muhallab bin Abi Shafrah sebagai panglima 
perang melawan kelompok Khawarij. Hal serupa dikatakan pula oleh 
Al Mubarrad dalam kitab Al Kamil. Pernyataan ini sekaligus 
membantah para ahli sejarah yang menulis bahwa Abu Barzakh wafat 
pada tahun 64 H atau sebelumnya. 


«h U# J*it jr j'jkSl j* j {maka seorang laki- 

laki dari golongan Khawarij berkata, "Ya Allah, lakukanlah terhadap 


FATHUL BAARI — 431 

kampungsunnah.org 




orang tua ini ...”). Dalam riwayat Ath-Thayalisi disebutkan, 'il* 

\mj 'fjP&i 3|lJdt flJU 4Jjc»s3 *uli pliP |^J JUi Jll ^Uoj 

V-i J*** {Ternyata ada seorang tua sedang shalat dengan 


memegang tali kekang hewan tunggangannya. Apabila hewan itu 
bergerak, ia pun turut bergerak Ketika itu kami bersama seorang 
laki-laki dari golongan Khawarij, maka ia pun mencaci-maki orang 
tua tadi). Sementara dalam riwayat Mahdi, dia berkata, li* e£'J 

r 

o 

{Tidakkah kalian melihat keledai ini). Dalam riwayat Hammad 


disebutkan, ,j>J> J*-* j* '&) ti* ij^laJi {Perhatikanlah 


orang tua ini, ia telah meninggalkan shalatnya demi kuda). 


« 'Js~% {dan aku menyaksikan kemudahannya). Demikian 

yang terdapat dalam semua sumber dan jalur periwayatan. Akan tetapi 
Ibnu At-Tin menyatakan dari Ad-Dawudi bahwa dalam riwayatnya 
disebutkan dengan lafazh, ’jEA cUf&j {dan aku menyaksikan [masa] 

penaklukanfnya]), yang teijadi pada masa Umar. Namun saya tidak 
melihat lafazh tersebut dalam sumber aslinya, sehingga 
berkonsekuensi bahwa kisah tersebut tidak sampai kepada Nabi SAW, 
berbeda dengan riwayat yang akurat dimana di dalamnya terdapat 
isyarat bahwa perbuatan itu dibolehkan oleh Nabi SAW. 


O J' s' j’ j’ 

Amr bin Marzuq menambahkan di bagian akhirnya, cMi :<Jli 
<USl 4ilt Jjlij ‘j* C'.k-.iii ^|J aSsI cSjl l* J£-^A3 

{Ia berkata, “Aku berkata kepada orang laki-laki tersebut, 'Aku tidak 
melihat melainkan Allah akan menghinakanmu. Engkau telah mencaci 
laki-laki sahabat Nabi SAW’. ”). Sedangkan dalam riwayat Al Mahdi 
bin Maimun disebutkan, y) 'y» Ji t dL <011 Jis :cJii 

pk*] 4 »' i J~e {Aku berkata, "Diamlah, Allah 


akan membinasakanmu. Apakah engkau tahu siapa ini? Dia adalah 
Abu Barzah, seorang sahabat Nabi SA W. ”). Akan tetapi, saya tidak 


432 —FATHUL BAARI t 

kampungsunnah.org 



menemukan keterangan nama laki-laki yang dimaksud dalam jalur 
periwayatan hadits tersebut. 

Pelajaran yang dapat diambil 

1. Bolehnya menceritakan suatu kebaikan atau keutamaan jika 
dibutuhkan dan tidak bermaksud untuk membanggakan diri. 

2. Abu Barzah mengisyaratkan dengan perkataannya “ dan aku 
melihat kemudahannya ” akan bantahan terhadap orang yang 
menghendaki agar dirinya membiarkan hewan tunggangannya 
pergi daripada harus memutuskan shalatnya. 

3. Dalam hadits ini terdapat hujjah bagi para fuqaha (ahli fikih) 
atas pendapat mereka, bahwa semua yang dikhawatirkan akan 
binasa, maka diperbolehkan untuk memutuskan shalat 
karenanya. 

Adapun kalimat “ kembali ke tempatnya menetap ”, yakni tempat 
hidup binatang itu. Namun perkataan ini hanya melihat umumnya 
kebiasaan hewan tersebut, karena bisa saja hewan tersebut tidak 
kembali ke tempat asalnya, bahkan mungkin ia akan pergi ke tempat 
yang tidak diketahui, sehingga menimbulkan kerugian harta yang 
merupakan perbuatan terlarang. 

Catatan 

Makna zhahir konteks kisah ini menyatakan bahwa Abu Barzah 
tidak memutuskan shalatnya. Hal ini didukung oleh perkataannya 
dalam riwayat Amr bin Marzuq, tjji&b gr'j p taJbs-tl (, Maka beliau 

pun menarik tali hewan tersebut lalu berjalan mundur). Karena 
apabila ia memutuskan shalatnya, tentu ia tidak perlu beijalan mundur 
supaya tidak membelakangi kiblat. Kemudian tindakan beliau yang 
beijalan mundur memberi asumsi bahwa gerakan yang dilakukan 
untuk mengambil tali kekang hewan tersebut tidaklah banyak, dan ini 


FATHUL BAARI — 433 

kampungsunnah.org 





sesuai dengan hadits kedua pada bab di atas, dimana beliau SAW 
melangkah mundur saat shalat lalu maju kembali tanpa memutuskan 
shalat. Dalam hal ini gerakan dan langkah yang sedikit asal tidak 
membelakangi kiblat tidaklah membatalkan shalat. 


Dalam kitab Mushannaf Ibnu Abi Syaibah disebutkan, JaI 

jj \l\ : JV5 viJi J3 .13: Jfl Ubii b( j&S J* & 

- ** * 

e " t 

Lillsl»! (^/ Hasan ditanya tentang seseorang yang shalat lalu 


khawatir hewannya akan pergi, maka beliau berkata, “Hendaklah ia 
pergi. ” Kemudian ditanyakan lagi, "Apakah (setelah itu) ia 
meneruskan shalatnya?” Beliau berkata, "Apabila ia telah 
membelakangi kiblat, maka harus memulai dari awal”). 


Para fuqaha sepakat bahwa beijalan terlalu banyak saat 
melaksanakan shalat fardhu dapat membatalkan shalat. Untuk itu, 
“beijalan” pada hadits Abu Barzah dipahami dalm konteks beijalan 
yang sedikit, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Sementara 
telah disebutkan pada sebagian jalur periwayatan bahwa shalat yang 
dilakukan Abu Barzah saat itu adalah shalat Ashar. 


iiapj JS* tii ^ cJ'j (sungguh aku telah melihat di 


tempatku ini semua yang dijanjikan kepadaku). Dalam riwayat Ibnu 
Wahab dari Yunus, seperti dinukil oleh Imam Muslim, disebutkan 
dengan lafazh, j ( Dijanjikan kepada kalian). Lalu dalam riwayat 

beliau pada hadits Jabir disebutkan, JS" JU s> 'je£ 

(Ditampakkan kepadaku segala sesuatu yang akan kalian lalui). 


cJij iil (sungguh aku telah melihat). Demikian lafazh yang 


banyak disebutkan dalam riwayat yang ada. Sedangkan dalam riwayat 
Al Hamawi dan Al Mustamli disebutkan, &}) Jil (Sungguh aku telah 

melihatnya). Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, 

Jil (Hingga aku telah melihat diriku) dan ini lebih sesuai. 


434 — F THUL BAARI t 

Rampungsunnan.org 



S:*J' 'j# liiai (setangkai buah dari surga). Dalam hadits Jabir 
disebutkan, aIp ojiais USaJ l£U cJjUj {Hingga aku mengambil 
darinya setangkai buah, namun tanganku tidak sampai). 

ciir {ketika kalian melihatku hendak maju). Al 

Karmani berkata, “Beliau SAW mengatakan sehubungan Jahannam, 
‘ Ketika kalian melihatku mundur’. Perbedaan kedua kalimat ini 
disebabkan perbuatan beliau untuk maju hampir saja teijadi, berbeda 
dengan mundur, dimana ia benar-benar telah teijadi.” Tetapi telah 
disebutkan dengan tegas bahwa perbuatan maju dan mundur benar- 
benar telah teijadi, seperti diterangkan dalam hadits Jabir yang 
diriwayatkan Imam Muslim dengan lafazh, ^sT ijwl* hpj ^ 

{Sungguh neraka telah 

didatangkan, dan yang demikian ketika kalian melihatku mundur 
karena luapan apinya takut akan menimpaku). Dalam riwayat tersebut 

• 1 • t • f O £> tf/ > Otf C." ° * y ° ® *• ' I. "'o tf * 

juga disebutkan, ^ c-»s s-^r ^ 

{Kemudian surga didatangkan, dan yang demikian itu ketika kalian 
melihatku maju hingga aku berdiri di tempatku). 

jjkk tgJ cJijj {dan aku melihat di dalamnya Amr bin 

Luhay). Keterangan tentang beliau akan disebutkan pada pembahasan 
tentang berita-berita jahiliyah. 

LjljlJl L4-* {dan dialah yang menetapkan Sawa'ib). 


Sawa'ib adalah bentuk jamak daripada kata saa'ibah (hewan yang 
dipersiapkan untuk sesembahan [mereka] dan tidak dipakai untuk 
mengangkut barang), dan pembicaraan mengenai hal ini akan 
disebutkan pada tafsir surah Al Maa'idah. 


Pelajaran yang dapat diambil 

1. Beijalan yang sedikit tidak membatalkan shalat, demikian pula 
dengan perbuatan yang sedikit. 


FATHUL BAARI — 435 

kampungsunnah.org 




2. Surga maupun neraka telah diciptakan dan telah ada. 

3. Korelasi hadits dengan judul bab, yaitu bolehnya maju dan 
mundur dalam kadar yang sedikit, sebab orang yang ingin 
menahan hewannya yang lepas ia harus melangkah maju atau 
mundur, seperti yang terjadi dengan Abu Barzah, 

Al Karmani mengeluarkan pendapat yang agak janggal, dimana 
ia mengatakan bahwa korelasi hadits dengan judul bab adalah karena 
hadits tersebut memuat celaan menjadikan hewan sebagai Sa'ibah, 
baik dalam shalat maupun di luar shalat. 


12. Meludah dan Meniup yang Diperbolehkan Saat Shalat 


A * « 

o * * , y .y y o. y * .y S». ^ % y 0 y o J, oy c y * , *y 

03j «UAP «OS! J. 4^’ -) 

^ J 


o oy O y > ^ . f s 


y y 


Disebutkan dari Abduilah bin Amr, bahwa Nabi SAW meniup 
perlahan ketika sujud saat shalat gerhana. 


bcJ Jj jJLj y i y &\ ^ j\ j* 

Ss>-\ \y£ <0)1 (1)1 ijli_J -LswwoJl yp SJlJ j 

y y y y " 

•jl, p ! Si -jii jf- ^ air 

Z , Oy / f’ z’ . A , , / Z’ 

ojU-j >A>-i (3^)2 lij I La^iP «0)1 ijli_j 


1213. Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi SAW melihat 
dahak di kiblat masjid, maka beliau marah kepada orang-orang yang 
ada di masjid, seraya bersabda, “Sesungguhnya Allah berada di 
hadapan salah seorang di antara kamu. Apabila ia berada dalam 
shalatnya maka janganlah meludah. ” -Atau beliau mengucapkan 


436 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



'Jan galah membuang dahak’— kemudian beliau turun lalu 
menggosoknya dengan tangannya ” 

Ibnu Umar RA berkata, “Apabila salah seorang di antara kamu 
meludah, maka hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya.” 


I3»t : Jli j 4iil ^ -asi j diJC» ,y. 

oPj O* ^ t4 o y>^ ^ gs? ^IST 

.0 v 

XO -J» ✓ ^ X c Z' ».> , c ✓ 

oJj ^ys- 


1214. Dari Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “ Apabila 
[seseorang] berada dalam shalat, sesungguhnya ia bermunajat 
kepada Tuhannya. Maka janganlah ia meludah di hadapannya dan 
jangan pula ke arah kanannya, tetapi ke sebelah kiri di bawah kaki 
kirinya.” 


Keterangan Hadits : 


Persamaan meludah dan meniup, adalah bahwa keduanya 
mungkin dapat menimbulkan dua huruf yang merupakan batas 
minimal terbentuknya suatu kata dalam bahasa Arab. Imam Bukhari 
mengisyaratkan bahwa sebagian perbuatan tersebut diperbolehkan dan 
sebagian yang lain dilarang. Maka, ada kemungkinan beliau 
membedakan antara bunyi yang dapat dipahami darinya suatu 
perkataan dengan yang tidak. Atau membedakan antara hal itu benar- 
benar terjadi sehingga membatalkan shalat, dengan kondisi lain yang 
tidak membatalkan shalat. 


°jlS osjflL* Jt <I1p 4 »t (Nabi SA W meniup 


perlahan ketika sujud saat shalat Gerhana). Ini adalah bagian hadits 
yang diriwayatkan Imam Ahmad dan di-shahih-kan oleh Ibnu 
Khuzaimah, Ath-Thabari dan Ibnu Hibban melalui jalur Atha' bin 


FATHUL BAARI — 437 

kampungsunnah.org 




Sa'ib, dari bapaknya, dari Abdullab bin Amr, dia berkata, c JLS 


4*® Ulij j*iLj 4^1 p iil Al Jjsl'j Jlp {terjadi gerhana 


matahari pada masa Rasulullah SAW, maka beliau berdiri (shalat) 
dan kami pun berdiri bersamanya). Lalu beliau menyebutkan hadits 
selengkapnya, yang mana di dalamnya disebutkan, ^ J^r 

jkj jf~ij (Beliau meniup perlahan ke tanah serta menangis, 

s * 

sedang beliau dalam keadaan sujud). Yang demikian itu teijadi pada 
rakaat kedua. 


Hanya saja Imam Bukhari menyebutkan dengan lafazh yang 
tidak tegas menunjukkan ke-shahih-an hadits itu, karena Atha' bin 
Sa'ib adalah seorang perawi yang diperselisihkan untuk dijadikan 
hujjah, dan hafalannya menjadi kacau pada akhir hidupnya. Akan 
tetapi Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya melalui riwayat Sufyan Ats- 
Tsauri dari Atha' bin Sa'ib, dimana ia adalah termasuk perawi yang 
mendengar riwayat dari Atha' sebelum hafalannya menjadi kacau. 
Sedangkan bapaknya telah digolongkan sebagai perawi tsiqah oleh Al 
Ajli dan Ibnu Hibban, namun ia tidak memenuhi kriteria perawi dalam 
kitab Shahih Bukhari. 

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar 
dan hadits Anas tentang larangan meludah ke arah kiblat. Dalam 
riwayat bab ini ditambahkan, Jit JIp (.Maka beliau SA W 

marah kepada orang-orang yang berada di masjid). Di sini terdapat 
keterangan bolehnya mengecam sekumpulan orang atas suatu 
perbuatan yang mungkar, meskipun perbuatan itu hanya dilakukan 
oleh sebagian orang, yaitu dengan maksud memberi peringatan agar 
perbuatan itu tidak diulang lagi. 



mengatakan janganlah membuang dahak). Dalam riwayat Al Ismaili 
terdapat tambahan, aLu 'J£. JjLdd Sl {Janganlah salah seorang di 

antara kalian meludah di hadapannya ). 


438 — 


EATHUL BAARI 

Kampungsunnah.org 



«J j ^ J B *■ 

sjCJ yJLc- <3j> lil (dan Ibnu Umar berkata, “Apc.~-.iz 

salah seorang di antara kamu meludah, hendaklah meludah rzcc 
sebelah kirinya. "). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, ^ 


(cfori sebelah kirinya ). Demikian yang beliau sebutkan dengan jalur 
yang mauquf. Akan tetapi dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Ishaq 
bin Abi Isra'il, dari Hamrnad bin Zaid, disebutkan dengan lafazh. 

c^i j\ 4 JU- 5 , j* ji 4ii> V 


(Janganlah salah seorang di antara kamu meludah di hadapannya, 
akan tetapi hendaklah ia meludah di belakangnya, atau dari arah 
kirinya atau di bawah kakinya ). 


Demikianlah semua perbuatan itu disebutkan dengan 
menggunakan kata sambung “atau”. Imam Bukhari menjelaskan 
bahwa lafazh marfu’ dari hadits tersebut berakhir hingga 
perkataannya, CM (Janganlah meludah di 

hadapannya), sedangkan lafazh selanjutnya adalah mauquf (tidak 
berasal langsung dari Nabi SAW). Imam Muslim dan Abu Daud serta 
para ahli hadits lainnya hanya menukil lafazh marfu' dari hadits 
tersebut, padahal lafazh mauquf dalam riwayat Ibnu Umar ini telah 
disebutkan pula melalui jalur marfu ’ pada riwayat Anas. 


Ibnu Baththal berkata, “Telah diriwayatkan dari Malik sebuah 
pandangan tentang tidak disukainya meniup perlahan saat shalat, akan 
tetapi perbuatan ini tidaklah memutuskan shalat sebagaimana halnya 
perkataan. Pendapat ini juga merupakan perkataan Abu Yusuf, 
Asyhab, Ahrnad dan Ishaq. Sementara dalam kitab Al Mudawwanah 
dikatakan, bahwa meniup perlahan adalah sama dengan perkataan 
yang memutuskan shalat.” 


Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan bahwa apabila tiupan 
tersebut dapat didengar, maka hal itu sama dengan perkataan. Tapi 
apabila tidak terdengar, maka tidak dianggap sebagai perkataan. 
Lanjut Ibnu Baththal, “Pendapat yang pertama lebih tepat, dan bunyi 
huruf yang timbul saat meniup dengan perlahan tidaklah lebih banyak 


FATHUL BAARI — 439 

kampungsunnah.org 



daripada bunyi huruf yang timbul karena membuang ludah.” Dia juga 
berkata, “Para ulama sepakat membolehkan meludah saat shalat, maka 
hal itu menunjukkan bolehnya meniup perlahan saat shalat karena 
keduanya tidaklah berbeda. Oleh sebab itulah, maka Imam Bukhari 
menyebut hukum meniup perlahan saat shalat bersamaan dengan 
hukum meludah saat shalat.” 

Namun beliau tidak menyebutkan pendapat madzhab Syafi’i 
mengenai hal itu. Adapun pendapat yang shahih menurut mereka 
adalah apabila terdengar dua huruf saat meniup perlahan, membuang 
ingus, menangis, isakan, keluhan, menarik nafas, tertawa atau dehem, 
maka shalat dianggap batal. Sedangkan bila tidak, maka shalat tidak 
diangap batal. 

Menanggapi hal ini Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, bahwa 
seseorang bisa saja berpendapat bahwa dua huruf yang dapat 
membentuk perkataan tidak dapat dipahami secara pasti bahwa setiap 
dua huruf dinamakan perkataan. Jika demikian halnya, maka pendapat 
tentang batalnya shalat apabila terdengar bunyi yang mengandung dua 
huruf tidaklah berdasarkan nash, tapi berdasarkan qiyas. Oleh karena 
itu, perlu diperhatikan adanya persamaan antara masalah cabang 
dengan masalah pokok sebagai persyaratan qiyas. 

Dia juga mengatakan bahwa pendapat paling tepat adalah 
memperhatikan hal-hal yang telah disepakati dan yang diperselisihkan 
apabila bunyi yang diucapkan itu tidak lagi dinamakan sebagai 
perkataan. Semua bunyi yang telah disepakati sebagai perkataan, 
maka hukumnya disamakan dengan perkataan. Sedangkan yang tidak 
demikian, maka hukumnya tidak dapat disamakan dengan perkataan. 

Dia melanjutkan, bahwa di antara bukti kelemahan alasan yang 
mereka kemukakan —yakni shalat dianggap batal karena bunyi yang 
terdengar saat meniup perlahan menyerupai perkataan— adalah 
riwayat yang dinukil dari Nabi SAW, yang menyatakan bahwa beliau 
SAW pernah meniup perlahan saat shalat Gerhana. Demikian 
pendapat Ibnu Daqiq Al Id. 


440 


FiTHULBAARI 

kampungsunnah.org 



Dalam menanggapi pernyataan tersebut, sebagian ulama 
berpendapat bahwa perbuatan Nabi SAW tersebut dipahami dalam 
konteks tidak terdengar darinya bunyi huruf. Tetapi tanggapan ini 
dibantah berdasarkan riwayat Abu Daud dari hadits Abdullah bin Amr 


yang menyebutkan, Lsi : Jtfi o ^ ^ pS ( Kemudian beliau 


meniup perlahan di akhir sujudnya seraya mengatakan, “ Uf... Uf... ”). 
Demikian dinyatakan secara tegas bahwa suara yang keluar dari mulut 
Nabi SAW saat itu mengandung [bunyi] dua huruf. 


Dalam hadits ini disebutkan pula bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, ci**j jtlli (Dan 


ditampakkan neraka kepadaku, maka aku pun meniup perlahan 
karena khawatir panasnya akan menimpa kalian). Konteks riwayat ini 
menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, 
sehingga tertolaklah pendapat bahwa Nabi SAW melakukan hal itu 
karena tidak dapat menahannya. 


Adapun keterangan tambahan yang telah disebutkan adalah 
berasal dari riwayat Hammad bin Salamah, dari Atha'. Hammad 
tergolong perawi yang menukil riwayat dari Atha' sebelum 
hapalannya menjadi kacau, menurut pendapat Yahya bin Ma’in, Abu 
Daud dan Ath-Thahawi serta lainnya. 


Al Khaththabi memberikan jawaban bahwa bunyi “Uf ’ tidaklah 
digolongkan sebagai perkataan hingga huruf fa' digandakan. Dia 
melanjutkan, bahwa orang yang meniup perlahan, maka huruf fa' 
yang terdengar tidaklah keluar dari tempat yang semestinya. 

Ibnu Shalah menanggapi, bahwa pendapat yang dikemukakan 
oleh Al Khaththabi tidak selaras dengan pandangan dalam madzhab 
Syafi’i yang mengatakan bahwa bunyi yang mengandung dua huruf 
dapat membatalkan shalat, baik dapat dipahami darinya perkataan 
ataupun tidak. 


Al Baihaqi berpendapat bahwa perbuatan tersebut khusus untuk 
Nabi SAW. Akan tetapi pendapat ini pun dibantah, karena sesuatu 


FATHUL BAARI — 441 

kampungsunnah.org 



yang dikhususkan untuk Nabi SAW harus ditetapkan berdasarkan 
dalil. 


Catatan 

Pertama, Ibnu Mundzir menukil ijma’ ulama bahwa tertawa 
dapat membatalkan shalat, tanpa batasan satu atau dua huruf. 
Sepertinya perbedaan antara tertawa dan menangis adalah; bahwa 
tertawa dapat merusak kesakralan shalat, berbeda dengan tangisan 
atau yang sepertinya. Dari sinilah, maka ulama madzhab Hanafi 
berpendapat bahwa tangisan karena takut kepada Allah tidak 
membatalkan shalat. 


Kedua, tidak disukainya meniup perlahan saat shalat telah 
disebutkan dalam hadits marfu’ yang diriwayatkan Imam Tirmidzi 
dari hadits Ummu Salamah, dia berkata, Wki- j*A ffk *&! <J-p cS'j 

'i : Jtai Sij ii JUj d (Nabi SAW melihat 


seorang budak milik kami yang bernama Aflah, apabila sujud maka ia 
meniup perlahan. Maka beliau SAW bersabda, “Wahai Aflah, biarkan 
wajahmu mengenai tanah.’'''). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam 
Tirmidzi, dan dinyatakan bahwa sanad- nya lemah. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, “Seandainya hadits itu shahih, tetap 
tidak dapat dijadikan dalil batalnya shalat karena meniup dengan 
perlahan, sebab Nabi SAW tidak memerintahkan orang tersebut untuk 
mengulang shalatnya. Bahkan yang dapat dipetik dari perkataannya 
''biarkan wajahmu mengenai tanah ’ adalah disukai sujud langsung ke 
tanah sebagaimana yang dapat dipahami dari larangan menyapu 
kerikil [yang ada di tempat sujud]. 

Sehubungan dengan persoalan ini telah dinukil pula riwayat dari 
Abu Hurairah dalam kitab Al Ausath oleh Ath-Thabrani, dari Zaid bin 
Tsabit yang dikutip oleh Al Baihaqi, dan dari Anas serta Buraidah 
yang dikutip oleh Al Bazzar. Tapi semua sanad riwayat-riwayat itu 
sangat lemah. Keterangan tentang tidak disukainya meniup perlahan 


442 —F 


‘ATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




saat shalat juga dinukil dari Ibnu Abbas, seperti diriwayatkan oleh 
Ibnu Abi Syaibah. Sedangkan bolehnya melakukan perbuatan tersebut 
telah dinukil dari Qudamah bin Abdullah, seperti dikutip oleh Al 
Baihaqi. 


13. Laki-laki yang Bertepuk Tangan Saat Shalat Karena Tidak 
Tahu, Maka Shalatnya Tidak Batal 


* '****+ - A . ^ 

' i' ' e i 1 1 i. i * 9 &*. ✓ ^ ^ ✓ o ✓ 1 0 y e. 

(4^J jjs- aUI jLp ( j£' KS- (jj 


Sehubungan dengan ini telah dinukil riwayat dari Sahal bin 
Sa’ad RA, dari Nabi SAW. 


Ketarangan Hadits : 

Imam Bukhari hendak mensinyalir hadits Sahal yang akan 
disebutkan setelah dua bab, yaitu dengan lafazh, ^ 'J&- £ 

p X aslb {$£■» a*>CaJi {Ada apa dengan kalian ketika terjadi sesuatu saat 

shalat maka kalian bertepuk tangan). Di bagian akhir pembahasan 
tentang sahwi akan disebutkan dengan lafazh “ tashfiiq ” Adapun letak 
kesesuaian hadits ini dengan judul bab adalah, bahwa Nabi SAW tidak 
memerintahkan mereka untuk mengulang shalat. 


FATHUL BAARI — 443 

kampungsunnah.org 




14. Apabila Dikatakan Kepada Orang yang Shalat “Hendaklah 
Engkau Mendahului”, atau “Tunggu” Lalu Ia Melakukannya, 
Maka Hal Itu Tidak Mengapa 




y2\ Dir : ju s, ai ;>J ^ J 

’V :s.L«I]J JJL* j ^ a-*' jjl j ajjI 

^ * s s y y * 

l' 0 f' *li" **(, ' ^ s y'' • '*•' - «To ; 

JU-^31 (S Jf-j J*£j> 


1215. Dari Sahal bin Sa’ad RA, dia berkata, “Dahulu manusia 
shalat bersama Rasulullah SAW dengan mengikat sarung-sarung ke 
tengkuk mereka karena sempit. Maka dikatakan kepada kaum wanita, 
‘Janganlah kalian mengangkat kepala kalian hingga kaum laki-laki 
duduk dengan tegak’.” 


Keterangan Hadits : 

Al Ismaili berpendapat, seakan-akan Imam Bukhari mengira 
bahwa perkataan tersebut disampaikan kepada kaum wanita ketika 
mereka sedang shalat, padahal tidaklah demikian. Bahkan, perkataan 
tersebut disampaikan kepada mereka sebelum shalat. 

Adapun jawaban atas tanggapan ini adalah bahwa Imam 
Bukhari tidak menyatakan secara tegas bahwa perkataan tersebut 
disampaikan kepada kaum wanita ketika mereka sedang shalat. 
Bahkan, maksud beliau adalah bahwa perkataan tersebut diucapkan 
kepada mereka baik saat shalat maupun di luar shalat. Sedangkan 
makna yang kuat adalah Nabi SAW mewasiatkan hal itu kepada kaum 
wanita secara langsung ataupun dengan perantaraan orang lain 
sebelum mereka memulai shalat, agar mereka masuk dalam shalat 
dengan berbekal ilmu sehingga tercapai apa yang dimaksud 
“menunggu” yang diperintahkan, dimana pada perbuatan ini berarti 
mereka telah menunggu kaum laki-laki dan menjadi konsekuensinya 


444 —F 


ATHUL BAARI 

Kampungsunnah.org 




kaum laki-laki mendahului mereka. Sedangkan maksud Imam Bukhari 
adalah menyatakan bahwa ‘menunggu’ bila bersifat syar’i, maka 
diperbolehkan. Tapi jika tidak, maka tidak diperbolehkan. 

Ibnu Baththal berkata, “Perkataannya ‘Hendaklah engkau 
mendahului’, yakni sebelum temanmu. Sedangkan perkataannya, 
‘Tunggu’, yakni lebih akhir darinya.” Hal ini beliau simpulkan dari 
sabda beliau SAW kepada kaum wanita, J** J ^ 

C>°j£r {Janganlah kalian mengangkat kepala kalian hingga 

kaum laki-laki duduk dengan tegak). Aplikasi perintah ini 
berkonsekuensi bahwa kaum laki-laki lebih dahulu daripada kaum 
wanita, serta kaum wanita lebih akhir dari kaum laki-laki. 

Pelajaran yang dapat diambil 

Ada beberapa masalah fikih yang dapat disimpulkan dari 
hadits ini: 

1. Makmum boleh melakukan gerakan setelah imam. 

2. Sebagian makmum boleh mendahului gerakan sebagian 
makmum yang lain. 

3. Bolehnya menunggu saat shalat karena kepentingan orang lain 
yang tidak termasuk maksud shalat. 

4. Imam boleh menunggu saat ruku' agar orang-orang yang 
terlambat sempat mendapatkan satu rakaat, dan boleh pula 
menunggu saat tasyahhud agar orang yang terlambat sempat 
mendapatkan j amaah. 

Kemudian Ibnu Al Manayyar lebih menyatakan bahwa 
perkataan tersebut disampaikan kepada kaum wanita ketika mereka 
sedang shalat. Dari sini maka beliau berpendapat, dalam hadits ini 
terdapat keterangan bahwa orang yang shalat boleh memperhatikan 
perkataan yang disampaikan kepadanya secara ringkas. 


FATHUL BAARI — 445 

kampungsunnah.org 




15. Tidak Boleh Menjawab Salam Saat Shalat 


1 ✓ / 


M ^i5l jUl.f cJT :JU <&! jIp ^p 


i>4 4 


j, oi y* v; jji ^ Ciuc aju *yp s^c-j» 


1216. Dari Abdullah, dia berkata, “Aku pernah mengucapkan 
salam kepada Nabi SAW sedang beliau dalam shalat, maka beliau pun 
membalas salamku. Ketika kami kembali, aku pun mengucapkan 
salam kepadanya, namun beliau tidak membalas salamku, dan beliau 
bersabda, ‘Sesungguhnya dalam shalat ada kesibukan 


2)1 jt* iil J 313 ^ : Jli 1411 2)1 ^3 i)JI jZJlji&'Je 

. , , {'-«• , y ^ 4 c y/ / ,y tf* y 

» » 1 . ■» «'f. .' „ e „' * O'' * „.I f, . .'i'' »|' 

C~»jli tJjj C-JOrj J»_> Cd .- Jl j g.ili C<0 Orb"- ^ jvL'J 40p 

2 )i c» ( ^Jh ^9 c^ip a 2 p cllii (Jij 2 ip 4 jii 

Jsrj jJL’j <JLp 4 UI ^JlI aJlSI t Jj»j cJa9 c^j j*Jp) 

i '. f L . ' 1' r S 'T' Si' o 4 ef' > o T'' * f of' J •( * f' 

Jd-I ^ c (b 5 1 p jjb «Jp c~«JL- jvj aJp oUaji t Js- 

dill y 01 ^ Uli : Jua ^ S> dlL J 3 ^i £lii & 

3^ ( cJi 4 -^-jp* J* J' 


1217. Dari Jabir RA, dia berkata, “Rasulullah SAW mengutusku 
untuk suatu keperluannya. Maka aku pun berangkat kemudian 
kembali setelah menyelesaikannya. Lalu aku mendatangi Nabi SAW 
dan mengucapkan salam, namun beliau tidak menjawab salamku. 
Maka, terbersit dalam hatiku apa yang Allah lebih mengetahuinya. 
Aku berkata dalam diriku, ‘Barangkali Rasulullah SAW kecewa 
kepadaku karena aku lambat datang kepadanya. Kemudian aku 


446 —F 


ATHUL BAARI 

Kampungsunnah.org 





mengucapkan salam kepadanya, namun beliau belum juga menjawab 
salamku. Maka, terbersit dalam hatiku perasaan lebih hebat dari 
pertama kali’. Kemudian aku mengucapkan salam, maka beliau pun 
menjawab salamku seraya bersabda, ‘ Hanya saja yang menghalangiku 
untuk menjawab salammu adalah bahwa aku sedang shalat ’. Beliau 
SAW saat itu berada di atas kendaraannya tanpa menghadap ke arah 
kiblat.” 


Keterangan Hadits : 


(bab tidak boleh menjawab salam saat shalat), yakni dengan 
lafazh yang telah dikenal, sebab itu berarti berbicara dengan sesama 
manusia. Lalu para ulama berbeda pendapat tentang apabila orang 
yang shalat menjawab dengan menggunakan lafazh yang mengandung 
doa, seperti mengatakan, s- jJL Js- (Ya Allah 


berikanlah keselamatan kepada orang yang telah memberi salam 
kepadaku). Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir RA, 
di mana hadits ini memberi indikasi bahwa yang tidak diperbolehkan 
adalah menjawab salam dengan menggunakan lafazh yang telah 
dikenal (Assalaamu ’alaika/assalamu alaikum warahmatullah 
wabarakaatuh). 


<£-£- aJJi (Rasulullah SAW 


mengutusku untuk suatu keperluan). Imam Muslim memberi 
penjelasan bahwa hal itu teijadi pada perang Bani Musthaliq. 


^ (Beliau tidak menjawab salamku). Dalam riwayat 

Imam Muslim disebutkan, 'ok* eJU ^ Jlis (Beliau mengatakan 

kepadaku dengan tangannya seperti ini). Dalam riwayat Imam 
Muslim yang lain disebutkan, j&b (Maka beliau memberi isyarat 

kepadaku). Maka perkataan beliau pada hadits di atas “ Beliau tidak 
menjawab salamku ”, yakni dengan menggunakan lafazh yang telah 
dikenal. Sepertinya, Jabir pada pertama kalinya tidak mengetahui jika 


FATHUL BAARI — 447 

kampungsunnah.org 




apa yang diisyaratkan Nabi kepadanya merupakan jawaban atas 
salamnya. Oleh karena itu dia mengatakan, “Maka terbersit dalam 
hatiku apa yang Allah lebih mengetahuinya!', yakni kesedihan. 

cJUli jU (i kemudian aku memberi salam kepadanya, 

maka beliau menjawab salamku), yakni setelah beliau SAW 
melaksanakan shalat tersebut. 


^ ij\— iDi Sjf D' U : Juli (,seraya beliau 

bersabda, “Tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu 
kecuali sesungguhnya aku sedang shalat. ‘j. Dalam riwayat Imam 
Muslim disebutkan, <0' Js> J* asL-i} Ji- jij cm?'} 


C Maka aku kembali dan beliau SAW sedang melakukan shalat di atas 
kendaraannya menghadap kearah selain kiblat). 


Pelajaran yang dapat diambil 

Pelajaran yang dapat diambil adalah anjuran untuk tidak 
mengucapkan salam kepada orang yang sedang shalat, karena 
kemungkinan dapat mengganggu konsentrasinya dan membebani 
dirinya untuk menjawab sementara ia dilarang untuk menjawabnya. 
Inilah pendapat Jabir (perawi hadits di atas), demikian pula yang 
dinukil dari Atha', Sya’bi dan Malik dalam riwayat Ibnu Wahab. 
Namun Imam Malik berkata dalam kitab Al Mudawwanah , “Hal itu 
bukan sesuatu yang makruh.” Demikian pula pendapat Imam Ahmad 
dan mayoritas ulama. 2 Mereka berpendapat bahwa orang yang shalat 
dianjurkan menjawab salam tersebut setelah shalat, atau ketika shalat 
dengan isyarat. Namun mereka berbeda pendapat tentang memberi 
isyarat, sebagaimana yang akan dijelaskan pada akhir pembahasan 
tentang sujud sahwi. 


2 Pendapat ini lebih tepat, karena Rasulullah SAW tidak mengingkari orang yang 
mengucapkan salam kepada beliau ketika sedang shalat, bahkan telah dinukil melalui riwayat 
yang shahih bahwa beliau menjawab salam dengan isyarat. Hal itu menunjukkan bahwa 
mengucapkan salam kepada orang yang shalat adalah disyariatkan dan menjawabnya adalah 
dengan menggunakan isyarat. 

448 — FATHUL BAARI 1 

Rampungsunnah.org 





16. Mengangkat Tangan Saat Shalat Karena Ada Sesuatu yang 

Terjadi 


Oi / -J I » . 41 10 1 / * t t' I | „ y #✓ . X ^ * D t' o j 0 <" • 

4*Lp 4 JJ 1 Aaj <0)1 j 0-*-^ 

~~ t' ^ " ''t' 

0 y t'B" y > o y ^ ^ ^ % o ^ o y ^ . o /■ 0 ^ . f «■' i-* ^ 

(»-$-?; p-fci 00 s-ui <y. jy^ 01 

44 j 44 4l ^ J y'j Ajb-wS’i ^IjI ^ 

t' " / 

0] 4 Ij ijlis U-^g- 4l ^1 (_Jl <J^ s-l4* 

01 oJJ £>£4 oJ4 lC‘j ^4- ji jJL} 44 & J 4 4i j 

g-dj jji ^wLSJj (<&CaJl ftftt tC-Jtd 0} j**j : Jli ^^llll 

*» ✓ ✓ 

^ ^4 jJL^ 44 tfji jk 411 ^ilu & Sji 

Jis— ^ ^4l J4-li tLJu4l ^ ^15 ( _J?~ lii l^idj 

V ‘.‘4- 4! OlS^j iJU —(j-441 ^a £t-44l 

* 

4p 41 ( _j4 3 4l Jlili o4l ^4)1 j£\ LJU (444 ^5 c44 

✓ & a t't's'&BsQ t' t't' & 

^ s . y s t' y o' y ,. ✓ j? ✓ . ^^ * .f yy y?' o. ^ ✓ f. ^ *■ 

■X*j>*-9 oJj <up 4x11 , ^4 t y*~> y< £-3 j9 ^W 3 .; 01 0 ^j»u fjJl jUiLs tpJd'j 

4l J yttj 4-41 ^li ( _ 5 ^ > - ®tijj <sj *- ¥^' ^"j j4 4l 

Qj1 Ij i Jlii (j^lJl ^4 ( J4 ^^ L*JU >( jjl4 ^J Ct23 j*J4 * 4 Lp 41 
^X^5i il!t p4^Jb jix4i pU\ ^ l'Jit |J?L f ^ C. ^i3i 

^jl c.~4l j»j .Aiil Ol?w ^ty* 1 Cr* •^4*4 

CJ(jo~ ^jllu ,^1.^7 01 4-4» li j£j bl Ij ijLii ‘4- 4iil J^i 

' * * 

fS^i ijy&i ^1 *wl4S ^jl ^jujj Oir \^> yj Jli ^d4} 

~ ' * ' 

pL'j 4p 4&1 (J4 <&) Jjl-j 


FATHUL BAARI — 449 

kampungsunnah.org 






1218. Dari Sahal bin Sa’ad RA, dia berkata, “Telah sampai 
berita kepada Nabi SAW bahwa Bani Amr bin Auf di Quba' sedang 
ada masalah di antara mereka. Maka, beliau SAW keluar bersama 
beberapa sahabatnya untuk mendamaikan mereka. Sesungguhnya 
Rasulullah SAW tertahan sementara waktu shalat telah masuk, maka 
datanglah Bilal kepada Abu Bakar RA seraya berkata, ‘Wahai Abu 
Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah tertahan sementara waktu 
shalat telah tiba, maka apakah engkau mau mengimami manusia?’ 
Beliau berkata, ‘Ya, jika engkau mau’. Kemudian Bilal melakukan 
iqamat untuk shalat, dan Abu Bakar RA maju dan bertakbir. Lalu 
Rasulullah SAW datang berjalan di antara shaf-shaf seraya menyela- 
nyela s/?«/ hingga berdiri di shaf (pertama). Maka, manusia melakukan 
tashfiih. ” (Sahal berkata, “Tashfiih adalah bertepuk tangan.”), Beliau 
berkata, “Abu Bakar RA tidak menoleh dalam shalatnya. Ketika 
manusia telah ramai, beliau pun menoleh, dan ternyata ada Rasulullah 
SAW. Maka beliau SAW mengisyaratkan kepada Abu Bakar dan 
memerintahkannya untuk tetap shalat. Abu Bakar RA mengangkat 
tangannya seraya memuji Allah, kemudian mundur ke belakang 
hingga berdiri di shaf. Lalu Rasulullah SAW maju kemudian shalat 
mengimami manusia. Ketika selesai shalat beliau menghadap manusia 
dan bersabda, ‘ Wahai sekalian manusia, ada apa dengan kalian bila 
terjadi sesuatu atas kalian dalam shalat maka kalian bertepuk tangan. 
Sesungguhnya tepuk tangan hanya bagi wanita. Barangsiapa yang 
terjadi sesuatu padanya saat shalat maka hendaklah ia mengucapkan 
subhanallah (Maha Suci Allah)” Kemudian beliau berpaling kepada 
Abu Bakar RA, lalu bersabda, “ Wahai Abu Bakar, apakah yang 
menghalangimu untuk shalat mengimami manusia ketika aku 
mengisyaratkan kepadamuV Abu Bakar berkata, ‘Tidaklah pantas 
bagi putra Abu Quhafah untuk shalat di hadapan Rasulullah SAW’.” 


450 — FA 


TjHUL BAARI t 

Kampungsunnah.org 



Keterangan Hadits: 


Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin 
Sa’ad dari Abdul Aziz, dari Abu Hazim. Abu Hazim yang dimaksud 
adalah Ibnu Abi Hazim. 


eJj JZj ‘jti g)'/ (Abu Bakar mengangkat tangannya). Dalam 


riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh aJjJ (Kedua tangan), 

yang menjadi inti judul bab. Dari sini dapat disimpulkan bahwa 
mengangkat kedua tangan untuk berdoa atau tujuan yang sepertinya 
tidaklah membatalkan shalat, meskipun bukan pada tempat 
mengangkat tangan saat shalat. Sebab mengangkat tangan adalah 
bentuk penyerahan diri serta ketundukan, sementara Nabi SAW telah 
merestui apa yang dilakukan Abu Bakar. 


17. Bertolak Pinggang Saat Shalat 




1219. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Bertolak pinggang 
saat shalat adalah dilarang.” Hisyam dan Abu Hilal meriwayatkan dari 
Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. 



1220. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Seseorang dilarang 
melaksanakan shalat sambil bertolak pinggang.” 


FATHUL BAARI — 451 


kampungsunnah.org 





Keterangan Hadits : 

(dilarang). Yang melarang adalah Rasulullah S A W, seperti 
disebutkan sesudahnya melalui jalur Hisyam. 

Yang dimaksud Hisyam di sini adalah Hisyam bin Hassan. 
Sedangkan Abu Hilal, adalah Ar-Rasibi. 

't)--- tijr? 0?' u* (dari Ibnu Sirin... dan seterusnya). Riwayat 

Hisyam beserta sanad- nya telah disebutkan hnam Bukhari pada bab 
ini, tetapi dalam riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi dan Al Mustamli 
disebutkan dengan lafazh ( melarang ) tanpa menyebutkan orang 

yang melarang, tapi Al Kasymihani menyebutkan dalam riwayatnya. 


Imam Muslim dan Imam Tirmidzi meriwayatkan melalui jalur 
Abu Usamah dari Hisyam dengan lafazh, 01 aIIp 

i^as«i JsrjSt (Nabi SAW melarang seseorang shalat dengan 

bertolak pinggang ). Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Daud 
melalui jalur Muhammad bin Salamah dari Hisyam, dengan lafazh 
yang sedikit berbeda, yakni, 5*>CsJ! C Ap Jii JLp 

(Nabi SA W melarang untuk bertolak pinggang saat shalat). Adapun 
riwayat Abu Hilal telah disebutkan beserta sanad- nya oleh Ad- 
Daruquthni dalam kitab Al Ifrad melalui jalur Amr bin Marzuq dari 
Hilal dengan lafazh, J) jCa^y\ Js- jjbj Zii- &\ 

(Nabi SA W melarang untuk bertolak pinggang saat shalat). 

(Jdalam keadaan] bertolak pinggang). Dalam riwayat Al 
Kasymihani disebutkan dengan lafazh sementara dalam 

riwayat An-Nasa'i disebutkan sedangkan dalam riwayat Al 


Ismaili melalui jalur Sulaiman bin Harb disebutkan dengan “Telah 
menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, ia berkata. Dikatakan 
kepada Ayyub, sesungguhnya Hisyam telah meriwayatkan dari 
Muhammad dari Abu Hurairah RA, dirnana ia berkata, ‘Dilarang 
melakukan ikhtishaar (bertolak pinggang) saat shalat’. Maka Ayyub 


452 


rAjTHUL BAARI i 

Tcampungsunnah.org 




berkata, ‘Sesungguhnya yang dikatakan oleh beliau (Abu Hurairah) 
adalah ‘takhashshur'. ” Seakan-akan faktor yang mendorong Ayyub 
mengingkari lafazh “ ikhtishar ” adalah karena lafazh ini mengandung 
makna yang lain selain bertolak pinggang, seperti yang akan 
dijelaskan. 

Penafsiran lafazh ini telah dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dari 
Abu Salamah melalui sanad seperti di atas, dimana dikatakan 
kepadanya, “Ibnu Sirin berkata, ‘Maknanya adalah meletakkan tangan 
di pinggang saat shalat’.” Penafsiran ini juga dipastikan kebenarannya 
oleh Abu Daud serta dinukil dari sebagian ulama, dan inilah 
penafsiran yang masyhur. 

Al Harawi meriwayatkan dalam kitab Al Gharibin bahwa yang 
dimaksud dengan “ ikhtishaar ” adalah membaca satu atau dua ayat di 
akhir surah. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah 
meniadakan thuma'ninah. Kedua pendapat ini meski salah satunya 
bisa masuk dalam cakupan makna “ ikhtishaar ”, tetapi lafazh 
“takhashshur” dan “ khashr" menolaknya 

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 
“ikhtishar " adalah meniadakan ayat sajdah, agar tidak sujud saat 
shalat. Ini adalah pendapat yang dinukil oleh Al Ghazali. Sementara 
Al Khaththabi meriwayatkan bahwa maknanya adalah memegang 
tongkat dengan kedua tangannya saat shalat seraya bertumpu padanya. 
Pendapat ini diingkari oleh Ibnu Al Arabi dalam kitab Syarh At- 
Tirmidzi. 

Adapun pendapat pertama didukung oleh riwayat Abu Daud dan 
An-Nasa'i melalui jalur Sa’id bin Ziyad, ia berkata, “Aku shalat di 
samping Ibnu Umar, maka aku meletakkan tanganku di pinggangku 
[bertolak pinggang]. Ketika selesai shalat beliau berkata, ‘Ini adalah 
kekakuan dalam shalat dan Nabi SAW melarangnya’.” 

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hikmah 
larangan tersebut. Sebagian mengatakan bahwa hikmah larangan 
tersebut adalah karena iblis diturunkan dengan bertolak pinggang 


FATHUL BAARI — 453 

kampungsunnah.org 



[sombong], demikian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur 
Humaid bin Hilal secara mauquf (tidak sampai pada Nabi SAW). 

Ada pula yang berpendapat bahwa hikmahnya adalah karena 
kaum Yahudi selalu melakukan perbuatan tersebut, maka hal itu 
dilarang agar tidak menyerupai mereka. Pendapat ini disebutkan oleh 
Imam Bukhari ketika memaparkan cerita tentang Bani Isra'il dari 
riwayat Aisyah. Lalu Ibnu Abi Syaibah memberi tambahan lafazh, 
“Ketika shalat” Dalam riwayat lain dari beliau dikatakan, “Janganlah 
kalian menyerupai orang-orang Yahudi.” 

Ada pula yang mengatakan bahwa perbuatan seperti itu 
merupakan cara istirahat para penghuni neraka. Pendapat ini 
diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dari Mujahid, dimana ia 
berkata, “Meletakkan tangan di pinggang merupakan cara istirahat 
penghuni neraka.” Lalu dikatakan pula bahwa sikap tersebut 
merupakan tindakan seorang penyair saat melantunkan syairnya. 
Pendapat ini diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur melalui jalur Qais 
bin Abbad dengan sanad yang hasan. 

Ada pula yang berpendapat bahwa sikap seperti itu adalah 
perbuatan orang-orang yang angkuh, demikian yang diriwayatkan oleh 
Al Muhallab. Sementara Al Khaththabi meriwayatkan bahwa sikap 
tersebut termasuk perbuatan orang-orang yang ditimpa musibah. Tapi 
perkataan Aisyah merupakan pandangan yang paling dapat diterima 
dalam masalah ini. Meski demikian, semua pendapat yang ada tidak 
saling bertentangan. 

Catatan 

Dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan “Bab bertolak 
pinggang saat shalat”, dan diriwayatkan bahwa itu adalah cara 
istirahat penghuni neraka. Tapi saya tidak mengira bahwa perkataan 
“dan diriwayatkan...” hingga akhir kalimat melainkan perkataan Ash- 
Shaghani sendiri, dan bukan perkataan Imam Bukhari. Saya telah 
menyebutkan orang yang meriwayatkannya. 

454 — FATHUL BAAR1 t 

Kampungsunnah.org 




18. Memikirkan Sesuatu Saat Shalat 


i. . .a . 0 ^ 11 ?t 

^ Uj ^1 : 


*•' % . ' ' >- t '\,'.s 

4JLt 4)jl ^0j yoS- J13j 


Urnar RA berkata, “Sesungguhnya aku menyiapkan pasukanku, 
sedang aku dalam shalat.” 


4^ %\ *J 1 ~ :J13 ^ &\ Ojlkil J 'J* 

-S y o' y <P s yy o <£ 

y y y *»'j. .y , ° ' ■ / i/ / .00 y ''t- ' . »* 1 * ' 0 ^ 1 , ' ^ 

?7^ j*-> c/ 2 ^ t_s J^- 5 -f u p-L* L»li tj-^asdl p-L*j 

^ 1:1 J 0^3 :JU3 fj2l ej^-j ^ lS[jj 

* 1 y y y ~ 

y o „ * 8 ■'r ° x y O * y * * °. f J 0 y^^ . yy 0 i. 

. 4Z+**«AJ 0>b JjLP d-«;J Jl Ul d ~&^>0 bJjLP 0^-vX)l 

/ ✓ * ✓ ✓ 


1221. Dari Uqbah bin Al Harits RA, dia berkata, “Aku shalat 
Ashar bersama Nabi SAW. Ketika selesai salam, beliau SAW segera 
berdiri dan masuk ke rumah salah seorang istrinya. Kemudian beliau 
keluar dan menyaksikan keanehan di wajah orang-orang karena beliau 
sangat tergesa-gesa. Maka beliau bersabda, ‘Aku ingat -saat shalat- 
emas milik kami, maka aku tidak senang jika sampai sore hari -atau 
hingga malam- emas itu masih ada pada kami. Maka aku pun 
memerintahkan untuk dibagikan’ 


<&1 l5 L^> aSjI JJlS :a!p ,usl o'Jjb j?\ Jli : Jli ^-y^l jz- 
V {JA*' ^ ^Uag^Jl jjil 031 !3j j 4 JLp 

tj^l ciw 1313 t^ol 1313 cjlsl 03jlil c2xl- 1313 t^3lSl 

yy y 

. jk [fjA, y J>. ’jrx ij: j c. y>\ A j>L' j£ 


FATHUL BAARI — 455 

kampungsunnah.org 





i 


jkLZi ITo^l b 1 j£ y jCX ^1 Jis 

*•" j' , •” , ' t '»-j f • -' \' % *' ' ' “* /L**' 

4JLP 431 j OjJj& ^y* 4ajLw« ^j! Aji^aa j J_Pli 


1222. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, 
“.Apabila telah dikumandangkan adzan untuk shalat, maka syetan lari 
seraya mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar adzan. 
Apabila muadzin telah diam (selesai), maka syetan datang kembali. 
Lalu apabila qamat dilakukan, ia lari kembali; dan apabila telah 
diam (selesai), ia datang lagi. Ia akan senantiasa mengganggu 
seseorang dan mengatakan kepadanya ‘Ingatlah ’ apa yang tadinya 
tidak ia ingat, hingga seseorang tidak ingat berapa (rakaat) ia telah 
shalat.” 


Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, “Apabila hal itu teijadi 
pada salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia sujud dua kali 
dalam keadaan duduk.” Hal ini didengar oleh Abu Usamah dari Abu 
Hurairah RA. 


'.s 'f * .•*!, » *°' L. ' M ' c *'°'* A '\d~ tiiJ ^ u ' ° ' 
jd> I ^^Uii {JjAj <UP 4)1 j Oj}j& j>\ (Jli rJU (_£ J JlmjS ' 

y 

jJt-3 & 4)1 Jd> 4)1 Sj^j f> ^ ^ ^ i'Jjk J 

:'cJi CJL;:Jli Jj .^1 S/ :JUi tt^Ji i S^dl 

J' ’ X 

tar j iir Sj^i. f> <jjSi d ^Tj 


1223. Dari Sa’id Al Maqburi, dia berkata; Abu Hurairah RA 
berkata, “Manusia mengatakan, ‘Abu Hurairah telah sangat banyak 
meriwayatkan hadits’. Maka aku bertemu seorang laki-laki dan 
berkata, ‘Surah apakah yang dibaca oleh Rasulullah SAW tadi malam 
saat shalat Isya'?’ Laki-laki itu berkata, ‘Aku tidak tahu’. Aku 
berkata, ‘Apakah engkau tidak turut serta pada pelaksanaan shalat 
tersebut?’ Orang itu berkata, ‘Benar, aku turut serta’. Aku berkata, 


456 — FA‘ 


THUL BAARI 

Kampungsunnah.org 



‘Akan tetapi aku mengetahuinya, beliau SAW membaca surah ini dan 


Keterangan Hadits : 


Al Muhallab berkata, “Berpikir merupakan perkara yang 
mendominasi dan tidak mungkin dihindari saat shalat dan tidak pula 
pada kesempatan-kesempatan yang lain, dimana Allah SWT telah 
menjadikannya sebagai jalan bagi syetan untuk mempengaruhi 
manusia. Tetapi hal itu berbeda-beda; apabila perkara yang dipikirkan 
berhubungan dengan masalah akhirat dan agama, maka efeknya lebih 
ringan daripada apa yang dipikirkan itu adalah urusan dunia.” 


SbCaJl ^ Uij j&r'i JlSj (dan Umar 


berkata, “Sesungguhnya aku menyiapkan pasukanku sedang aku 
dalam shalat”). Riwayat ini disebutkan Ibnu Abi Syaibah dengan 
sanad yang shahih dari Abu Utsman Al Hindi, dari Umar. 


Ibnu At-Tin berkata, “Sesungguhnya apa yang disebutkan dalam 
hadits termasuk dalam kategori berpikir yang sedikit, seperti 
mengatakan, ‘Aku menyiapkan si fulan, aku memilih si fulan, atau 
aku akan menyiapkan sekian jumlah prajurit’. Beliau memikirkan 
perkara tersebut dalam batas minimal seseorang dikatakan berpikir. 
Adapun bila memikirkan secara mendalam sampai tidak tahu berapa 
rakaat yang telah dilakukannya, maka hal itu termasuk lalai dalam 
shalat dan ia harus mengulang shalatnya.” 

Pendapat Ibnu At-Tin ini tidak seluruhnya dapat diterima, 
karena ada riwayat dari Ibnu Umar yang tidak sejalan dengan 
pendapat tersebut. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur 



ebCaJl Ji \j\j {Sesungguhnya aku menghitung upeti [dari] Bahrain 

sedang aku melakukan shalat)” Shalih bin Ahmad bin Hambal 
meriwayatkan dalam kitab Al Masa'il dari bapaknya (Imam Ahmad 
bin Hambal) melalui jalur Hammam bin Al Harits, bahwa Umar shalat 


FATHUL BAARI — 457 

kampungsunnah.org 




Maghrib tanpa membaca. Ketika selesai mereka berkata, “Wahai 
Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau tidak membaca” Maka 
beliau berkata, “Sesungguhnya aku berbicara pada diriku sendiri 
tentang rombongan dagang yang telah kuberangkatkan dari Madinah 
hingga masuk Syam.” Kemudian beliau mengulangi [shalat] dan 
mengulangi bacaan. 


Sementara diriwayatkan melalui jalur Iyadh Al Asy’ari, Jb» 

iiycs «1 viAJj jJf d J\ij tfji i*H 

/■ / / ' x 

Ult cl4 5^ ^ lili {&■# : JuS 

f QJi Ji (Umar shalat Maghrib tanpa membaca, maka 


Abu Musa berkata kepadanya, “Sesungguhnya engkau tidak 
membaca. ” Maka U/war berpaling pada Abdurrahman bin Auf dan 
berkata, "Apakah ia benar? ’’ Akhirnya beliau mengulanginya. Ketika 
selesai, beliau berkata, “Tidak ada shalat yang tanpa bacaan. Hanya 
saja rombongan dagang yang aku berangkatkan ke Syam telah 
menyibukkanku, karena aku memikirkan hal itu.”). 


Riwayat ini menunjukkan bahwa Umar mengulangi shalatnya 
karena meninggalkan bacaan, bukan karena keadaannya yang sibuk 
berpikir. Hal ini didukung oleh riwayat Ath-Thahawi melalui jalur 
Dhamdham bin Jaus dari Abdurrahman bin Hanzhalah bin Ar-Rahib, 
^ aAji! r) biiii cJir Coi xk*)\ j p* l »U 

(J^-^ JA— jjgj lili i Jjj* (Sesungguhnya Umar shalat 


Maghrib tanpa membaca pada rakaat pertama. Ketika rakaat kedua, 
beliau membaca surah Al Faatihah sebanyak dua kali. Ketika telah 
selesai dan memberi salam, beliau sujud sahwi dua kali). Semua 
perawi atsar-atsar ini adalah tsiqah (terpereaya), dan harus dipahami 
dalam kejadian yang berbeda-beda. 


0*13 'jk'j dha Jii lit # &L, Ji Jii 

4#l ^ '<ji 2lll) jjt (y4h« Salamah bin Abdurrahman 

berkata, “Apabila hal itu terjadi pada salah seorang di antara kalian, 


458 — FAT 


HUL BAARI 

lcampungsunnah.org 




maka hendaklah ia sujud dua kali dalam keadaan duduk. ” Hal ini 
didengar oleh Abu Usamah dari Abu Hurairah RA.). Hadits mu ’allaq 
ini merupakan bagian dari hadits sebelumnya dalam riwayat Abu 
Sal amali, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab kelima dalam 
pembahasan tentang sahwi, hanya saja ia adalah riwayat Yahya bin 
Abu Katsir dari Abu Salamah. 


Mungkin saja cara penyajian Imam Bukhari menimbulkan 
asumsi bahwa tambahan ini merupakan riwayat Ja’far bin Rabi’ah dari 
Abu Salamah, padahal tidak demikian adanya. Pada bab keenam 
dalam pembahasan tentang sahwi akan disebutkan melalui jalur Az- 
Zuhri dari Abu Salamah secara ringkas, dimana telah dinukil melalui 
kedua jalur ini dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi S A W, 
berbeda dengan apa yang diasumsikan dengan cara penyajian yang 
beliau sebutkan di tempat ini. 


i'Jdjn jjt 'jk i'! Jyi (manusia berkata, "Abu Hurairah sangat 


banyak meriwayatkan hadits. "). Riwayat ini dikutip oleh Al Baihaqi 
dalam kitab Al Madkhal melalui jalur Abu Mush’ab dari Muhammad 

~ .. . O * C, S <z a 

bin Ibrahim bin Dinar, dari Ibnu Abi Dzi’b dengan lafazh, ^ult Ot 


c-lS" Zip m Cfi Jst Jjlij jp yJjAJi $ j£S”t ai 

.’d ciiij 'jfr'j ppd {Sesungguhnya manusia 


mengatakan bahwa Abu Hurairah telah banyak meriwayatkan hadits 
dari Rasulullah SAW, dan sesungguhnya aku senantiasa menyertai 
beliau SAW karena adanya jaminan atas makananku, lalu aku 
bertemu seorang laki-laki dan kukatakan padanya, "Surah 
apakah....”). Lalu beliau menyebutkan hadits selengkapnya, 
kemudian di bagian akhir beliau mengatakan, “Hadits ini diriwayatkan 
oleh Imam Bukhari dari Abu Mush’ab”. 


Tetapi jalur periwayatan seperti ini tidak saya temukan dalam 
Shahih Bukhari. Sepertinya Al Baihaqi mengikuti kitab Al Athraf 
karangan Al Khalaf, dimana keterangan tadi disebutkan. Sementara 
Ibnu Asakir berkata, “Saya tidak menemukan dan Abu Mas’ud juga 


FATHUL BAARI — 459 

kampungsunnah.org 



tidak menyebutkannya.” Tapi saya menemukan hadits yang dimaksud 
pada bagian awal pembahasan tentang keutamaan Ja’far. 

Kemudian akan disebutkan di bagian awal kitab buyu ’ (jual- 
beli) melalui jalur Sa’id bin Al Musayyib dan Abu Salamah dari Abu 
Hurairah, ia berkata, “Sesungguhnya kalian mengatakan bahwa Abu 
Hurairah telah sangat banyak meriwayatkan hadits.” Lalu di dalamnya 
disebutkan faktor yang menyebabkan beliau banyak meriwayatkan 
hadits, yakni bahwa kaum Muhajirin dan Anshar sibuk mengurus mata 
pencaharian mereka. Hal ini memberi keterangan bahwa beliau 
mengucapkan perkataan tersebut di hadapan orang-orang yang akan 
mendengarkan hadits darinya untuk memberi legitimasi atas 
perbuatannya serta faktor yang menjadikannya banyak meriwayatkan 
hadits, dan alasan mengapa beliau tidak berhenti menceritakan hadits 
Nabi SAW. 

y&r'j c 4 j& (i maka aku mendapati seorang laki-laki). Saya tidak 

menemukan keterangan tentang nama orang yang dimaksud, dan tidak 
pula nama surah yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat itu. 

Dalam kisah ini disebutkan sebab yang menjadikan Abu 
Hurairah banyak meriwayatkan hadits, serta kekuatan daya hafal dan 
keakuratan riwayat beliau yang berbeda dengan orang lain. Adapun 
yang menjadi landasan bagi judul bab adalah indikasi hadits tersebut 
yang menyatakan ketidakakuratan hapalan laki-laki itu, seakan-akan ia 
disibukkan oleh suatu urusan selain shalat hingga melupakan surah 
yang dibaca. Atau indikasi hadits tersebut menyatakan kekuatan 
hapalan Abu Hurairah, dimana seakan-akan beliau menyibukkan 
pikirannya dengan urusan shalat hingga ia mampu menghapal dan 
menyimpan dalam memorinya dengan baik. Demikian dua 
kemungkinan yang disebutkan oleh Al Karmani, dan kemungkinan 
pertama dibenarkan oleh selain beliau. 


460 — FATHUL BAARI 


^ampungsunnah.org 



Penutup 

Bab-bab tentang perbuatan dalam shalat telah memuat hadits- 
hadits marfu ' sejumlah 32 hadits. Hadits yang mu ’allaq berjumlah 6 
hadits, sedangkan yang lainnya maushul (memiliki sanad yang 
lengkap). Adapun hadits yang diulang, baik dalam pembahasan ini 
maupun pada pembahasan sebelumnya, sebanyak 23 hadits. Hadits- 
hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Imam Muslim kecuali hadits 
Abu Barzah tentang kisah terlepasnya hewan beliau, hadits mu ’allaq 
dari Abdullah bin Amr tentang meniup perlahan saat sujud, hadits 
Abu Hurairah tentang bertolak pinggang, dan hadits beliau tentang 
bacaan pada shalat Isya'. Dalam pembahasan ini juga terdapat 6 atsar 
dari sahabat dan selain mereka. Wallahu a ’lam. 


FATHUL BAARI — 461 

kampungsunnah.org 




22. KITAB SAHWI 


1. Lalai Ketika Berdiri Dari Dua Rakaat Shalat Fardhu 




i *- 1 


1224. Dari Abdullah Ibnu Buhainah RA, dia berkata, 
“Rasulullah SAW shalat mengimami kami di antara shalat fardhu. 
Setelah mendapat dua rakaat, beliau berdiri dan tidak duduk (tasyahud 
awal), dan orang-orang pun ikut berdiri bersamanya. Setelah shalat, 
dan kami menunggu salamnya, maka beliau takbir sebelum 
mengucapkan salam lalu sujud dua kali sementara beliau dalam 
keadaan duduk, kemudian mengucapkan salam.” 



1225. Dari Abdullah Ibnu Buhainah RA, dia berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri setelah mendapat dua rakaat 
shalat Zhuhur tanpa duduk di antaranya. Ketika menyelesaikan 
shalatnya, beliau sujud dua kali kemudian mengucapkan salam.” 


FATHUL BAARI — 463 


kampungsunnah.org 




Keterangan Hadits : 

As-Sahwu berarti lalai dari sesuatu serta beralihnya perhatian 
kepada yang lain. Sebagian ulama membedakan antara As-Sahwu dan 
An-Nisyan (lupa), namun perbedaan tersebut tidak begitu berarti. 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sujud Sahwi. 
Ulama madzhab Syafi’i berpendapat bahwa semua sujud Sahwi adalah 
sunah. Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa sujud Sahwi itu 
wajib jika terjadi pengurangan dalam shalat, lain halnya jika terjadi 
penambahan. Ulama Madzhab Hambali membedakan antara perkara 
wajib yang tidak termasuk rukun, dimana apabila ditinggalkan maka 
wajib melakukan sujud Sahwi. Tidak demikian dengan sunnah 
qauliyah (perkataan), apabila ditinggalkan, maka tidak wajib 
melakukan sujud Sahwi. Begitu juga dengan penambahan perbuatan 
[gerakan] maupun perkataan yang jika dilakukan dengan sengaja 
dapat membatalkan shalat, maka dalam kondisi demikian wajib 
melakukan sujud Sahwi. Sementara ulama madzhab Hanafi 
mengatakan bahwa sujud Sahwi wajib dilakukan dalam segala hal. 
Adapun hujjah mereka adalah sabda beliau SAW dalam hadits Ibnu 
Mas’ud yang telah disebutkan pada pembahasan tentang kiblat, 
(Kemudian hendaklah ia sujud dua kali). Hadits 

sepertinya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa’id. 
Sedangkan hukum dasar yang diindikasikan oleh suatu perintah adalah 
wajib. Di samping itu. Nabi sendiri terbukti telah melakukan sujud 
Sahwi, sedangkan perbuatan beliau SAW dalam masalah shalat harus 
dipahami sebagai suatu penjelasan. Sedangkan hukum menjelaskan 
sesuatu yang wajib adalah wajib, khususnya jika dikaitkan dengan 
sabda beliau SAW, ^ ( Shalatlah kalian 

sebagaimana kalian lihat aku shalat). 

oijitalt {salah satu shalat fardhu). Dalam riwayat 

berikutnya dijelaskan bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat 
Zhuhur. 

464 — FATHUL BAARI . 

Rampungsunnah.org 




£ 0 * 

^ls (kemudian beliau berdiri). Adh-Dhahhak bin Utsman 

menambahkan lafazh dari Al A’raj, j* tj \°y^L3 

(Maka mereka pun mengucapkan tasbih, namun beliau SAW 
meneruskan shalatnya sampai selesai shalat). Riwayat ini disebutkan 
oleh Ibnu Khuzaimah. Kemudian dalam hadits Muawiyah seperti 
dikutip oleh An-Nasa'i, dan hadits Uqbah bin Amir seperti dikutip 
oleh Al Hakim, disebutkan kisah yang serupa dengan disertai 
tambahan yang telah disebutkan. 

’&Kp llii (ketika beliau menyelesaikan shalatnya). Lafazh 

ini telah dijadikan dalil oleh sebagian orang yang berpendapat bahwa 
salam tidak termasuk bagian shalat, hingga apabila seseorang ber- 
hadats setelah duduk (tahiyat) sebelum salam, maka shalatnya 
dianggap sempurna. Ini adalah pendapat sebagian sahabat dan tabi’in, 
serta pendapat Abu Hanifah. Tapi pendapat ini ditanggapi bahwa 
salam merupakan batas akhir shalat, sehingga apabila seseorang telah 
sampai salam maka ia dikatakan selesai shalat. Hal ini diindikasikan 
oleh riwayat Ibnu Majah melalui jalur sejumlah perawi yang tsiqah 
(terpercaya) dari Yahya bin Sa’id, dari Al A’raj, 'i! £>CaJt j* bj 
* * * * 

j01 (Hingga ketika selesai dari shalatnya kecuali mengucapkan 

salam). Dari sini dipahami bahwa sebagian perawi hadits ini sengaja 
menghapus pengecualian tersebut, karena dianggap sudah diketahui 
secara umum. Selain itu, tambahan lafazh yang dinukil oleh seorang 
ahli hadits (hafizh) harus diterima. 

(dan kami pun menunggu salamnya). Dalam riwayat 

Syu’aib disebutkan dengan lafazh, {Dan manusia pun 

menunggu salamnya). Kalimat ini merupakan bantahan bagi mereka 
yang berpendapat bahwa sebab Nabi SAW sujud sebelum salam 
seperti yang disebutkan pada kisah Ibnu Buhainah- adalah karena 
lupa. Atau yang dimaksud dengan dua kali sujud adalah dua sujud saat 
shalat. Mungkin pula yang dimaksud dengan salam adalah salam 
kedua, namun pendapat ini terlihat tidak kuat. 

FATHUL BAARI — 465 

kampungsunnah.org 



pJLJ}\ J3 'J£ (beliau bertakbir sebelum salam lalu 

sujud dua rakaat). Di sini terdapat keterangan tentang disyariatkannya 
sujud Sahwi, yaitu dua kali sujud. Apabila melakukannya dengan satu 
kali sujud karena lupa, maka tidak ada ketetapan yang harus 
dilakukannya. Sedangkan apabila hal itu dilakukan secara sengaja, 
maka shalatnya dianggap batal, karena ia sengaja menambah satu 
sujud yang tidak disyariatkan dalam shalat. Selain itu, sujud Sahwi 
dilakukan disertai takbir sebagaimana sujud yang lain. 


Dalam riwayat Al-Laits —sebagaimana akan disebutkan setelah 


tiga bab— dikatakan, ^ {Beliau bertakbir pada setiap 


kali sujud). Dalam riwayat Al Auza’i yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Maj ah disebutkan, j*L jU* ZJ' } 'jfi ^ J* Zl) '£} 'jg 'J&b 


{Beliau bertakbir lalu sujud, kemudian takbir lalu mengangkat 
kepalanya, kemudian takbir lalu sujud, kemudian takbir lalu 
mengangkat kepalanya, kemudian salam). Serupa dengan ini 
disebutkan pula dalam riwayat Juraij, sebagaimana akan dijelaskan 
setelah hadits Al-Laits, 


Riwayat-riwayat ini sebagai dalil disyariatkannya takbir pada 
kedua sujud Sahwi, serta mengeraskan suara saat mengucapkan takbir 
sebagaimana melakukan shalat yang lain, dan di antara kedua takbir 
itu dipisahkan oleh duduk sejenak. 

Kemudian sebagian ulama madzhab Syafi’i berdalil dengan 
hadits ini untuk menyatakan bahwa sujud Sahwi cukup dilakukan 
dengan dua kali sujud, meski perkara yang dia lupa saat shalat terjadi 
berulang kali. Hal ini berdasarkan kisah di atas, dimana yang 
terlupakan saat itu adalah sujud dan tasyahud, sementara masing- 
masing dari kedua hal ini apabila ditinggalkan membutuhkan sujud 
tersendiri. Padahal tidak dinukil keterangan bahwa Nabi SAW 
melakukan sujud pada kesempatan itu kecuali dua kali sujud saja. 
Tapi pendapat ini ditanggapi bahwa untuk menyatakan 
disyariatkannya sujud Sahwi terhadap hal-hal yang telah disebutkan 
membutuhkan dalil yang kuat, sementara mereka hanya 


466 — FATHUL BAARI t 

Kampungsurmah.org 



mengemukakan dalil dari hadits di atas. Dengan demikian, berarti 
menetapkan suatu hukum berdasarkan hukum itu sendiri. Di samping 
itu, pada bagian akhir hadits telah disebutkan bahwa sujud yang 
dilakukan adalah sebagai pengganti duduk tahiyat yang terlupakan, 
sebagaimana yang akan disebutkan dalam hadits Al-Laits. Memang 
benar hadits Dzul Yadain mempunyai indikasi ke arah itu. 

'ja'j (sedang ia dalam keadaan duduk). Kalimat ini 

berkaitan dengan perkataannya “sujud”, yakni beliau melakukan sujud 
tersebut pada saat duduk. 

9 * * 

F 5 *j (kemudian salam). Dalam riwayat Yahya bin Sa’id 

terdapat tambahan, dtii i» j»Ju (Kemudian salam sesudahnya). 

Sementara dalam riwayat Al-Laits terdapat tambahan, t 

t 'u* ^ ^ (dan orang-orang pun melakukan kedua 

sujud bersama beliau SAW sebagai ganti duduk Tahiyat yang 
terlupakan). 

Hadits ini telah dijadikan dalil bahwa sujud Sahwi itu dilakukan 
sebelum salam, hanya saja hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah 
untuk menyatakan bahwa semua sujud Sahwi dilakukan sebelum 
salam. Bahkan hadits ini membantah pendapat yang mengatakan 
bahwa semua sujud sahwi dilakukan setelah salam, sebagaimana 
pendapat Abu Hanifah. Alasan mereka dalam hal ini akan disebutkan 
pada bab berikutnya. 

Kemudian tambahan keterangan yang terdapat dalam riwayat 
Al-Laits dijadikan dalil bahwa sujud tersebut khusus bagi orang yang 
lupa. Menurut jumhur ulama, apabila orang yang shalat sengaja 
meninggalkan sesuatu yang dapat diganti dengan sujud Sahwi, maka 
orang ini tidak boleh melakukan sujud Sahwi. Pendapat ini didukung 
pula oleh Al Ghazali serta beberapa ulama madzhab Syafi’i. Hadits ini 
juga dijadikan dalil bahwa makmum melakukan sujud Sahwi bersama 
imam apabila lupa, meskipun makmum sendiri tidak lupa. Bahkan 
Ibnu Hazm telah menukil adanya ijma’ mengenai hal itu. Tetapi 

FATHUL BAARI — 467 

kampungsunnah.org 



sebagian ulama mengecuali karrnya, yaitu apabila imam mengira 
bahwa dia telah lupa, sementara makmum merasa yakin bahwa imam 
tidak lupa, namun kondisi seperti ini sangat sulit dibayangkan. 
Demikian pula apabila imam terbukti berhadats. Abu Thayyib Ath- 
Thabari menukil bahwa Ibnu Sirin mengecualikan pula orang yang 
masbuq. 

Pelajaran yang dapat diambil 

1. Apabila sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, maka tidak 
ada tasyahud sesudahnya. 

2. Duduk tasyahud awal tidak wajib, sebagaimana yang dijelaskan 
pada pembahasan tentang sifat shalat. 

3. Orang yang lupa melakukan tasyahud awal dan terus berdiri ke 
rakaat selanjutnya lalu ia mengingatnya, maka ia tidak harus 
duduk kembali, sebab para sahabat telah bertasbih 
mengingatkan beliau SAW akan hal itu namun beliau tidak 
duduk kembali. 

4. Apabila orang yang shalat dengan sengaja kembali melakukan 
perbuatan yang ditinggalkannya setelah ia berada pada rukun 
shalat yang selanjutnya, maka shalatnya dianggap batal menurut 
Imam Syafi’i. Dalam hal ini beliau menyalahi pendapat jumhur 
ulama. 

5. Lupa boleh teijadi pada diri para nabi dalam perkara yang dapat 
dijadikan untuk menetapkan syariat. 

6. Sujud Sahwi itu dilakukan di akhir shalat. Apabila seseorang 
sujud Sahwi sebelum Tahiyat akhir karena lupa, maka ia harus 
mengulanginya menurut mereka yang berpandangan bahwa 
hukum Tahiyat akhir adalah wajib. 


468 — FATHUL BAARI 

Kampungsunnah.org 




2. Apabila Shalat Lima Rakaat 


^gjaJl pila J aJLP Al J y» J 01 AM! 4)1 (j^ - 

L-^>- oJUtf ; Jli *?iili C»j :JUi ^5*>Cajl Xjl :<d L~o>- 


✓ .✓ ( /• ✓ o ✓ Oo*x o ^ x ^ , 

.aJL«* U» Jj«j As»w*S 


1226. Dari Abdullah RA, bahwa Rasulullah SAW shalat Zhuhur 
lima rakaat. Maka dikatakan kepadanya, “Apakah shalat telah 
ditambah?” Beliau bersabda, “Apa itu?” Dia berkata, “Engkau telah 
shalat lima rakaat.” Maka, beliau SAW sujud dua kali setelah salam. 


Keterangan Hadits : 

(Bab apabila shalat lima rakaat). Ada pendapat yang 
menyatakan bahwa Imam Bukhari bermaksud membedakan antara 
lupa yang menyebabkan pengurangan atau penambahan. Apabila lupa 
itu mengurangi apa yang ada dalam shalat, maka sujud sahwi 
dilakukan sebelum salam. Sedangkan apabila lupa itu dalam bentuk 
penambahan, maka sujud sahwinya dilakukan sesudah salam. 
Pendapat yang membedakan kedua kondisi ini adalah pendapat Malik, 
Al Muzani dan Abu Tsaur dari madzhab Syafi’i. 

Lalu Ibnu Abdul Barr mengklaim bahwa pendapat ini lebih tepat 
daripada pendapat yang lain, karenanya merupakan perpaduan dari 
dua riwayat yang ada. Di samping itu, pendapat tersebut sesuai dengan 
logika, sebab pengurangan itu membutuhkan tebusan, maka perlu 
dilakukan saat dalam shalat itu sendiri. Sedangkan sujud karena 
penambahan itu adalah untuk mengecewakan syetan, maka dilakukan 
di luar shalat. 

Sementara Ibnu Daqiq Al Id berpendapat, bahwa memadukan 
kedua riwayat yang ada adalah lebih baik daripada memilih salah 


FATHUL BAARI — 469 

kampungsunnah.org 




satunya atau mengatakan salah satunya telah di-nasakh (dihapus 
hukumnya). 

Tapi pendapat ini ditanggapi, bahwa sujud Sahwi yang hanya 
dilakukan untuk mengecewakan syetan adalah dilarang. Bahkan, 
sebenarnya sujud tersebut adalah penebus kesalahan yang telah 
dilakukan. Karena meskipun hal itu merupakan penambahan, tapi 
pada dasarnya termasuk suatii kekurangan. Nabi SAW menamakan 
sujud Sahwi sebagai sarana untuk mengecewakan syetan pada saat 
teijadi keraguan, sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Sa’id 
yang dikutip oleh Imam Muslim. 

Al Khaththabi berpendapat, bahwa mereka yang membedakan 
antara bentuk pengurangan dan penambahan tidaklah berpegang pada 
dasar yang benar. Di samping, itu dalam kisah Dzul Yadain 
disebutkan bahwa sujud Sahwi dilakukan setelah shalat, padahal pada 
saat itu yang teijadi adalah dalam bentuk pengurangan [yang 
seharusnya dilakukan sebelum salam, ed.]. 

Imam An-Nawawi berpendapat bahwa yang paling kuat dalam 
masalah ini adalah pendapat Imam Malik, kemudian Imam Ahmad. 
Tapi ulama selain beliau mengatakan bahwa cara yang ditempuh 
Imam Ahmad lebih baik daripada cara Imam Malik, sebab Imam 
Ahmad menyatakan bahwa sujud Sahwi dilakukan sesuai dengan 
keterangan yang tertera dalam hadits, sedangkan kesalahan yang tidak 
diterangkan dalam nash sujud Sahwinya dilakukan sebelum salam. 

Imam Ahmad juga berkata, “Seandainya tidak dinukil dari Nabi 
SAW mengenai hal itu, niscaya aku berpendapat bahwa semua sujud 
Sahwi dilakukan sebelum salam; karenanya termasuk shalat.” 
Demikian halnya dengan pendapat Ishaq, hanya saja dia mengatakan, 
“Kesalahan yang tidak diterangkan dalam nash, maka ada perbedaan 
antara pengurangan dan penambahan.” Dengan demikian, Ishaq telah 
memadukan antara pendapat Imam Malik dengan Imam Ahmad dalam 
madzhabnya, dan ini adalah madzhab yang netral. Sementara Imam 
Ahmad tetap berpegang dengan makna lahiriah nash. Beliau berkata. 


470 ~ TMpftgsunnah.org 



“Sujud Sahwi tidak disyariatkan kecuali pada tempat-tempat seperti 
yang dilakukan Nabi SAW.” Sedangkan Imam Syafi’i mengatakan 
bahwa sujud Sahwi untuk semua jenis kesalahan adalah dilakukan 
sebelum salam. Dalam madzhab Hanafi dinyatakan bahwa semua 
sujud Sahwi dilakukan setelah salam, dalam hal ini mereka berpegang 
dengan hadits di bab ini. Tetapi pandangan mereka ditanggapi bahwa 
pada kisah ini Nabi SAW tidak mengetahui penambahan rakaat 
tersebut melainkan sesudah salam, tepatnya ketika para sahabat 
bertanya kepadanya, “Apakah shalat telah ditambah?” Para ulama 
telah sepakat bahwa pada kondisi seperti ini, maka sujud Sahwi 
dilakukan sebelum salam, karena kesalahan yang dilakukan tidak 
diketahui kecuali setelah salam. Adapun para sahabat tetap mengikuti 
beliau SAW, karena mereka menduga bahwa shalat telah ditambah, 
sebab saat itu adalah masa-masa terjadinya nasakh. 


Sebagian ulama madzhab Hanafi menanggapinya dengan 
mengemukakan keterangan yang tercantum dalam hadits Ibnu 
Mas’ud, iiw Jl jJLj Jl Ja# oi^i >4i J tSj 

(Apabila salah seorang di antara kalian merasa ragu ketika 


shalat, maka hendaklah ia berusaha mendapatkan yang benar lalu 
menyempurnakan shalatnya kemudian mengucapkan salam, lalu sujud 
dua kali). Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang kiblat. 
Tapi jawaban ini dianggap bertentangan dengan hadits Abu Sa’id 
yang diriwayatkan Imam Muslim dengan lafazh, tkke ^ &JLs> 'M 


jfcd £>f J3 Jj I U Ji. J#, aili ^>0* jk JT ji* 


(Apabila salah seorang di antara kalian merasa ragu saat shalat dan 
tidak mengetahui berapa rakaat ia telah shalat, maka hendaklah ia 
meninggalkan keraguan lalu mengambil apa yang diyakininya, 
kemudian sujud dua kali sebelum salam). Hadits inilah yang dijadikan 
dalil oleh madzhab Syafi’i. 


Sebagian ulama mengompromikan kedua riwayat ini dengan 
memahaminya sebagai dua keadaan yang berbeda, sementara Al 
Baihaqi cenderung mendukung pendapat yang membolehkan untuk 


FATHUL BAARI — 471 

kampungsunnah.org 



memilih antara sujud sebelum salam atau sesudahnya. Al Mawardi 
menukil ijma’ ulama tentang bolehnya melakukan sujud sebelum dan 
sesudah salam, hanya saja terjadi perbedaan dalam menentukan mana 
yang lebih utama, demikian pula pendapat Imam An-Nawawi. 

Namun pendapat tersebut mendapat kritikan, dimana Imam Al 
Haramain dalam kitab An-Nihayah telah menukil perbedaan pendapat 
tentang bolehnya hal tersebut menurut madzhab Syafi’i. Dalam hal ini 
Imam Al Haramain menolak pendapat yang membolehkan melakukan 
sujud Sahwi antara sebelum dan sesudah salam. Demikian juga Imam 
Al Qurthubi menukil perbedaan pendapat mengenai hal itu dalam 
madzhab mereka, namun hal ini menyalahi pendapat Ibnu Abdul Barr 
tentang tidak adanya perbedaan pendapat dari Imam Malik, bahwa 
seseorang diperbolehkan melakukan sujud Sahwi baik sebelum atau 
sesudah salam. Dengan demikian, harus dipahami bahwa perbedaan 
yang dimaksud terjadi di antara para pengikut beliau. 

Adapun perbedaan pendapat dalam madzhab Hanafi telah 
dikatakan oleh Al Qadwari, “Menurut sebagian ulama madzhab kami, 
seseorang tidak diperbolehkan melakukan sujud Sahwi sebelum 
salam, karena hal itu termasuk melakukan sesuatu sebelum 
waktunya.” Tapi penulis kitab Al Hidayah menegaskan bahwa yang 
diperselisihkan dalam madzhab mereka adalah menentukan yang lebih 
utama antara sujud sebelum salam atau sesudahnya. 

Dalam kitab Al Muqni, Ibnu Qudamah berkata, “Barangsiapa 
sengaja meninggalkan sujud Sahwi yang harus dilakukan sebelum 
salam, maka shalatnya dianggap batal, tapi jika dia tidak 
melakukannya dengan sengaja, maka ia harus segera melakukan sujud 
Sahwi sebelum dipisahkan oleh waktu yang lama. Kemungkinan ijma’ 
yang dinukil oleh Al Mawardi dan ulama selain beliau adalah sebelum 
adanya pendapat-pendapat yang disebutkan belakangan pada 
madzhab-madzhab tersebut.” Lalu Ibnu Khuzaimah berkata, “Tidak 
ada hujjah bagi para ulama Irak dalam hadits Ibnu Mas’ud untuk 
mendukung pandangan mereka, sebab mereka telah menyalahi hadits 
tersebut. Mereka berpendapat, apabila orang yang shalat duduk pada 


472 — F 


ATHUL BAARI 

Kampungsunnah.org 



rakaat keempat selama waktu yang dibutuhkan untuk tahiyat, maka ia 
harus menambahkan satu rakaat lagi. Kemudian ia salam, lalu sujud 
Sahwi dua kali. Sedangkan bila ia tidak duduk pada rakaat keempat, 
maka shalatnya tidak sah. Padahal, dalam hadits Ibnu Mas’ud tidak 
dinukil keterangan tentang penambahan rakaat keenam dan tidak pula 
pengulangan shalat. Kedua perkara ini merupakan hal yang mesti 
dalam madzhab mereka.” Ibnu Khuzaimah menandaskan, bahwa 
seorang alim tidak diperbolehkan menyelisihi Surrnah setelah ia 
mengetahuinya. 

(shalat Zhuhur lima rakaat ). Demikian 


dinyatakan secara tegas. Dalam pembahasan tentang kiblat dari 
riwayat Manshur, dari Ibrahim, disebutkan dengan keterangan yang 
lebih lengkap, namun di dalamnya disebutkan, “Ibrahim berkata, ‘Aku 
tidak tahu apakah shalat dilebihkan atau dikurangi’.” 


lij : JUii yS Jjji Jl2s (dikatakan kepadanya, apakah 


terjadi penambahan dalam shalat? Beliau bersabda, “Apa itu?”). 
Imam Muslim dan Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Ibrahim bin 
Suwaid An-Nakha’i dari Ibnu Mas’ud dengan lafazh, Jail' 


: Jli ?5*>CaJt yi Jjj ji <0!) Jyiij ^ djhl ti :Jl (Ketika 


telah selesai (shalat), orang-orang saling berbisik sesama mereka, 
maka beliau SAW bertanya, “Ada apa dengan kalian?" Mereka 
berkata, “Wahai Rasulullah, apakah terjadi penambahan dalam 
shalat?” Beliau SAW menjawab, “Tidak.”). Dari sini jelas bahwa 
pertanyaan tersebut mereka ucapkan setelah Nabi SAW mohon 
penjelasan atas pembicaraan mereka. Ini menunjukkan keagungan 

c 

adab mereka bersama beliau SAW. Adapun perkataan mereka, aij Ji 
5*>CaJl (.Apakah terjadi penambahan dalam shalat?) merupakan 


penafsiran riwayat terdahulu pada bagian pembahasan tentang kiblat 
dengan lafazh, ^ J* (Apakah terjadi sesuatu dalam 

shalat?). 


FATHUL BAARI — 473 

kampungsunnah.org 



Catatan 


Hadits ini telah diriwayatkan melalui Al A’masy dari Ibrahim 

C* 0 , , s 9 s s t)'s \ 9 S 6 6> * * 

secara ringkas dengan lafazh, jf-Ji aIp ^si Jus 01 

^iulj ^!sCJl Jju (Sesungguhnya Nabi SAW melakukan dua kali sujud 


Sahwi setelah salam dan berbicara ). Riwayat ini dinukil oleh Imam 
Ahmad, Muslim, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan selain mereka. Ibnu 
Khuzaimah berkata, “Apabila yang dimaksud dengan berbicara adalah 
ucapan beliau SAW * Apa ituT yang merupakan jawaban atas 
pertanyaan mereka ‘Apakah telah terjadi penambahan dalam shalat?’, 
maka ini serupa dengan yang terjadi pada kisah Dzul Yadairi yang 
akan disebutkan. Adapun bila yang dimaksud dengan berbicara adalah 
ucapan beliau SAW ‘ Hanya saja aku ini adalah manusia, aku lupa 
sebagaimana kalian lupa’, maka sesungguhnya para perawi hadits 
telah berbeda dalam menyebutkan waktu Nabi SAW mengucapkan 
kalimat tersebut.” 


Dalam riwayat Manshur dikatakan bahwa kalimat ini beliau 
SAW ucapkan setelah salam sesudah melakukan sujud Sahwi. 
Sedangkan dalam riwayat selain beliau disebutkan bahwa kalimat 
tersebut diucapkan sebelum sujud Sahwi. Dalam hal ini riwayat 
Manshur lebih akurat, wallahu a’lam. 

& y 

{beliau sujud dua kali setelah salam). 

Dalam riwayat Al Wahid melalui jalur Syu’bah disebutkan dengan 
lafazh, ,Jzi {Maka beliau melipat kedua kakinya 

lalu sujud dua kali). Dalam riwayat Manshur yang terdahulu 

* o o 

disebutkan, iOi {Seraya menghadap kiblat). Di sini terdapat 

tambahan yang telah disinggung, yakni sabdanya; 2%? ^ lij 

{Apabila salah seorang di antara kamu merasa 

ragu dalam shalatnya, maka hendaklah ia berusaha memilih yang 
benar, kemudian menyempurnakan shalatnya atas dasar pilihannya 
itu). 


474 


F THUL BAARI t 

Kampungsunnah.org 




Dalam riwayat Muslim melalui jalur Mis’ar dari Manshur 
disebutkan dengan lafazh, J\ 


{Siapa saja di antara kalian yang ragu dalam shalatnya, maka 
hendaklah ia memperhatikan mana yang lebih pantas sebagai yang 
benar). Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur Syu’bah dari 
Manshur dengan lafazh, jtali iUi ( Hendaklah ia 


memilih di antaranya yang lebih dekat pada yang benar). Adapun 
riwayat Muslim melalui jalur Fudhail bin Iyadh dari Manshur 
disebutkan dengan lafazh, aIT <sy <£jJ' {Hendaklah ia 


memilih mana yang ia anggap benar), lalu Ibnu Hibban 

m'* 6 j*' 

menambahkan melalui jalur Mis’ar, &s- {Lalu menyempurnakan 
shalatnya atas dasar itu). 


Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam memahami 
lafazh “ taharri” (berusaha memilih). Para ulama madzhab Syafi’i 
mengatakan bahwa maknanya adalah apa yang diyakini dan bukan 
dugaan kuat semata, karena shalat merupakan sesuatu yang diyakini 
sebagai kewajiban, maka ia tidak dapat ditunaikan melainkan 
berdasarkan keyakinan. Sementara Ibnu Hazm mengatakan, “Lafazh 
taharriy pada hadits Ibnu Mas’ud ditafsirkan oleh hadits Abu Sa’id 


/ y f y y 6 y yy 

yang diriwayatkan Muslim dengan lafazh, &j' j' jJj ^5 'i'j 


✓ "'y Oy°y 6 6 a o y 

U 'J* (Juiii {Apabila ia tidak tahu apakah telah 


shalat tiga rakaat atau empat rakaat, maka hendaklah ia 
meninggalkan keraguan lalu menyempurnakan shalat atas dasar apa 
yang diyakininya ).” Dalam kitab Al Jami Sufyan meriwayatkan dari 
Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, ia berkata; ^ 'ij 

^15 oi 4 j) J&- £■ jOi {Apabila salah seorang di antara kamu ragu 


dalam shalatnya, hendaklah ia memperhatikan hingga mengetahui 
bahwa ia telah menyempurnakannya). Dalam perkataan Imam Syafi’i 
terdapat kalimat serupa, hanya ia menggunakan lafazh “ 'falyataharra ”, 
yakni memperhatikan apa yang ia anggap kurang lalu 
menyempurnakannya. Dengan demikian, lafazh taharri adalah 


FATHUL BAARI — 475 

kampungsunnah.org 



mengulangi kembali apa yang ia ragukan kemudian menyempurnakan 
shalat berdasarkan apa yang diyakini. 

Pendapat lain mengatakan bahwa taharri adalah melakukan apa 
yang menjadi dugaan kuat, dimana ini merupakan makna zhahir 
(lahir) riwayat-riwayat yang terdapat dalam Shahih Muslim. Ibnu 
Hibban berkata dalam shahih-nya, “Lafazh Al Binaa' berbeda dengan 
lafazh taharri. Adapun Al Binaa' adalah seperti seseorang merasa 
ragu apakah telah shalat tiga rakaat atau empat rakaat, maka dalam 
kondisi demikian ia harus meninggalkan keraguan. Sedangkan 
taharriy adalah tidak tahu berapa rakaat ia telah shalat, maka dalam 
kondisi demikian ia melakukan apa yang menjadi dugaan kuat 
baginya.” 

Ulama selain beliau berkata, “ Taharriy dilakukan oleh orang 
yang dihinggapi keraguan berulang kali maka ia harus meneruskan 
shalatnya berdasarkan dugaan yang kuat.” Demikian yang dikatakan 
oleh Malik dan Ahmad. Namun dalam riwayat yang masyhur dari 
Ahmad dikatakan, “ Taharri berhubungan dengan imam, dialah yang 
membangun shalatnya di atas dugaan yang kuat. Adapun orang yang 
shalat sendirian, maka selamanya ia membangun shalatnya 
berdasarkan keyakinan.” 

Telah dinukil pula dari Imam Ahmad dua pendapat lain, salah 
satunya sama dengan pendapat Imam Syafi’i, sementara yang satunya 
sama dengan pendapat dalam madzhab Hanafi. Abu Hanifah berkata, 
“Apabila pada pertama kali ia sudah merasa ragu, maka hendaklah ia 
memulai shalat dari awal. Tapi apabila keraguan teijadi berulang kali, 
maka hendaknya ia membangun shalat di atas dasar dugaan yang 
kuat.” An-Nawawi menukil bahwa pendapat jumhur ulama sesuai 
dengan pendapat Imam Syafi’i, dan sesungguhnya makna taharri 
adalah “keinginan untuk menentukan pilihan’. Allah SWT berfirman 
dalam surah Al Jin ayat 14, 'aij iUJjU ( mereka itu benar-benar 

telah memilih jalan yang lurus). 




Al Atsram meriwayatkan dari Ahmad bahwa makna sabda 
beliau SAW, Ji 'j'j* 'J {tidak ada kekurangan dalam shalat ), 

adalah seseorang tidak boleh keluar dari shalatnya kecuali di atas 
keyakinannya. Ini lebih menguatkan pendapat Imam Syafi’i. 

Mereka yang mengatakan bahwa lafazh taharriy dalam hadits- 
hadits tersebut adalah lafazh mudraj (kalimat perawi yang disisipkan 
dalam hadits) —yaitu perkataan Ibnu Mas’ud atau para perawi 
sesudahnya— adalah pendapat yang salah, karena lafazh tersebut 
hanya dinukil oleh Manshur dari Ibrahim dan tidak dinukil oleh 
perawi selain beliau yang juga menerima hadits dari Ibrahim. 
Pandangan ini tidak dapat diterima, karena klaim bahwa suatu kalimat 
dinyatakan mudraj tidak boleh hanya didasarkan pada kemungkinan 
belaka. 

Pelajaran yang dapat diambil 

Hadits ini dijadikan sebagai dalil untuk berbagai persoalan, di 
antaranya: 

1. Seseorang yang tidak duduk setelah rakaat keempat namun ia 
langsung berdiri ke rakaat kelima karena lupa, maka shalatnya 
tidak batal, berbeda dengan pandangan ulama Kufah. Sedangkan 
pendapat yang mengatakan hadits ini harus dipahami bahwa 
beliau SAW sempat duduk setelah rakaat keempat masih 
membutuhkan dalil, bahkan konteks hadits itu mengindikasikan 
sebaliknya. 

2. Menambah shalat karena lupa tidak membatalkan shalat, 
berbeda dengan pendapat sebagian ulama madzhab Maliki yang 
mengatakan bahwa hal itu membatalkan bila tambahannya 
terlalu banyak. Lalu sebagian mereka membatasi, yaitu jika 
tambahan itu melebihi seperdua shalat. 

3. Orang yang hanya mengetahui bahwa ia lupa setelah salam 
maka hendaknya ia melakukan sujud Sahwi. Apabila selang 


FATHUL BAARI — 477 

kampungsunnah.org 




waktu sesudah shalat itu lama, maka menurut pendapat paling 
shahih dalam madzhab Syafi’i mengatakan bahwa waktu sujud 
Sahwi telah luput [tidak perlu melakukan sujud Sahwi]. 
Sebagian ulama madzhab ini berdalil dengan hadits di atas, 
dimana urutan kejadian dinyatakan dengan huruf fa yang 
berarti teijadi secara berurutan. Namun kelemahan alasan ini 
cukup jelas. 

4. Berpaling dari arah kiblat karena lupa tidak membatalkan shalat 
dan tidak perlu mengulangnya. 

5. Imam menghadap makmum sesudah shalat. Pembahasan lainnya 
mengenai hadits ini telah disebutkan pada bab-bab tentang 
kiblat. 


3. Apabila Salam Pada Rakaat Kedua Atau Rakaat Ketiga, Maka 
Hendaknya Sujud Dua Kali Seperti Sujud Saat Shalat Atau Lebih 

Lama 


aIIp &\ JU :JIS &\ iJJ* J ^ 

k Sj^j ^ bU ii : -Uli -Jj£\ jf- 'UUU 

:ljili jij b* j aJs- Aii! UU 


- » « s - % s o A s 

M-' O ' * B s . O'S C s s s s J. B'S O S Oss _^ss .s , O s s 

J J J* 3 y>-\ j 

* s s 

Uf. £ p jJsC'j Ju jfjh U 

/fLj 4* M ^ IJ& : 


1227. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Nabi SAW 
mengimami kami shalat Zhuhur -atau shalat Ashar- lalu beliau salam. 
Maka Dzul Yadain berkata kepadanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah 
shalat telah dikurangi?’ Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, 


478 — FA HUL BAARI 


. HUL BAARI 

kampungsunnah.org 




‘Benarkah apa yang dikatakannya ?’ Mereka menjawab, ‘Benar’. 
Maka, beliau SAW shalat dua rakaat yang lain kemudian sujud dua 
kali.” Sa’ad berkata, “Aku melihat Urwah bin Zubair shalat Maghrib 
dua rakaat lalu salam dan berbicara. Kemudian dia melakukan shalat 
yang tersisa dan sujud dua kali. Lalu dia berkata, ‘Demikianlah yang 
dilakukan oleh Nabi SAW’.” 

Keterangan Hadits : 

Dalam bab ini. Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu 
Hurairah RA tentang kisah Dzul Yadain, padahal tidak disebutkan 
pada satu pun di antara jalur periwayatannya kecuali mengucapkan 
salam pada rakaat kedua. Adapun keterangan tentang mengucapkan 
salam pada rakaat ketiga hanya disebutkan dalam riwayat Imran bin 
Hushain seperti dikutip dalam Shahih Muslim, dimana keduanya 
merupakan dua peristiwa yang berbeda sebagaimana yang akan 
disebutkan. 

-’j ■&' iJh l ll JLp {Rasulullah SAW shalat mengimami 

kami). Secara lahiriah Abu Hurairah RA hadir pada saat itu. Namum 
Imam Ath-Thahawi memahami kalimat ini dalam konteks majaz. 
Menurutnya, yang dimaksud adalah beliau SAW shalat mengimami 
kaum muslimin. Faktor yang menyebabkan beliau berpandangan 
demikian adalah perkataan Zuhri, “Sesungguhnya orang yang 
menceritakan kisah ini telah mati syahid dalam perang Badar.” 
Artinya, kejadian ini berlangsung sebelum perang Badar dan Abu 
Hurairah RA baru masuk Islam lima tahun lebih sesudah perang 
Badar. 1 Tetapi para ahli hadits telah sepakat -seperti dinukil oleh Ibnu 
Abdul Barr serta selain beliau- bahwa Zuhri telah keliru dalam hal itu. 
Adapun sebabnya adalah beliau menyatakan orang yang menukil 
kisah ini adalah Dzu Syimalain, dimana orang inilah yang terbunuh 


1 Yang benar adalah empat tahun lebih, sebab perang Badar terjadi di bulan Ramadhan tahun 
kedua hijriyah, sedang Abu Hurairah masuk Islam pada peristiwa Khaibar di awal tahun 
ketujuh hijriyah, perhatikanlah! Wallahu a'lam. 

FATHUL BAARI — 479 

kampungsunnah.org 





pada perang Badar. Marga beliau adalah Khuza’i, sedang namanya 
adalah Umair bin Abdu Amr bin Nadhlah. Adapun Dzul Yadain wafat 
dalam waktu yang lama sesudah Nabi SAW, karena beliau telah 
meriwayatkan hadits ini setelah Nabi SAW wafat sebagaimana yang 
dikutip oleh Ath-Thabrani dan ahli hadits lainnya. Marganya adalah 
As-Sulami, sedangkan namanya adalah Al Khirbaq, seperti yang akan 
dibahas kemudian. 


Dalam riwayat Muslim melalui jalur Abu Salamah dari Abu 
Hurairah disebutkan, ^ j» Jrj {Maka berdirilah seorang 

laki-laki dari Bani Sulaim). Maka ketika sampai kepada Zuhri 
disebutkan dengan lafazh, ji {Berdirilah Dzu Syimalain ). 

Sementara ia mengetahui bahwa orang ini terbunuh saat perang Badar, 
sehingga ia pun mengatakan bahwa kejadian ini berlangsung sebelum 
perang Badar. Tapi sebagian imam menyatakan, bisa saja kejadian ini 
dialami sekaligus oleh Dzu Syimalain dan Dzul Yadain. Lalu Abu 
Hurairah menukil riwayat itu dari keduanya. Salah satunya -yakni 
tentang Dzu Syimalain- beliau riwayatkan dengan jalur mursal, 
sedangkan yang satunya lagi -yakni tentang Dzul Yadain- beliau 
saksikan secara langsung. Pernyataan ini memiliki kemungkinan bila 
keduanya dikompromikan. Ada pula yang mengatakan bahwa 
kemungkinan Dzu Syimalain dipanggil pula Dzul Yadain, demikian 
sebaliknya. Inilah yang menjadi faktor kesamaran tersebut. 


Adapun pandangan bahwa kalimat pada hadits Abu Hurairah 
RA adalah dalam konteks majaz, seperti yang dikemukakan oleh Ath- 
Thahawi, tertolak oleh riwayat Imam Muslim dan Ahmad serta selain 
keduanya yang dinukil melalui jalur Yahya bin Abi Katsir dari Abu 
Salamah sehubungan dengan hadits di atas, dari Abu Hurairah, dengan 


9 ^ ^ o j x „ * * ’i 

lafazh; «j» ££* {Ketika aku sedang 


shalat bersama Rasulullah SAW). Sementara mayoritas ulama sepakat 
bahwa Dzu Syimalain bukan Dzul Yadain, pernyataan ini telah 
dinyatakan secara tekstual oleh Imam Syafi’i dalam kitab Ikhtilaf Al 
Hadits. 




jt- alt {Shalat Zhuhur atau Ashar). Demikian disebutkan 

melalui jalur ini dari Adam, dari Syu’bah, dengan menggunakan 
lafazh yang menunjukkan keraguan. Sementara pada pembahasan 
tentang imam imamah (imam) dari Abu Al Walid, dari Syu’bah, 
disebutkan “Zhuhur” tanpa keraguan. Dalam riwayat Muslim melalui 
jalur Abu Salamah juga disebutkan, “Shalat Zhuhur”. Lalu Imam 
Muslim meriwayatkan pula melalui jalur Abu Sufyan (mantan budak 
Ibnu Abi Ahmad) dari Abu Hurairah, yaitu disebutkan dengan lafazh 
“Ashar”, juga tanpa ada keraguan. 

Setelah satu bab Imam Bukhari menyebutkan melalui jalur Ibnu 
Sirin, dia berkata, “Menurut dugaanku, yang kuat adalah shalat 
Ashar.” Pada bab “Memasukkan Jari-jari Tangan antara yang Satu 
dengan yang lain di Masjid” melalui jalur Muhammad bin Sirin dari 
Abu Hurairah RA disebutkan dengan lafazh, “Salah satu shalat senja.” 
Ibnu Sirin berkata, “Abu Hurairah menyebutkan shalat yang 
dimaksud, namun saya lupa.” Sedangkan dalam riwayat Muslim 
dinyatakan, “Salah satu shalat senja, baik Zhuhur atau Ashar.” Tapi 
nampaknya perbedaan ini berasal dari para perawi hadits. 


Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hadits-hadits tersebut 
harus dipahami sebagai dua kejadian yang berbeda, terlalu sulit untuk 
diterima. Bahkan An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur Ibnu ‘Aun 
dari Ibnu Sirin, bahwa keraguan tersebut berasal dari Abu Hurairah 


RA) J*' (*£"J 0 * & 


(Nabi SAW shalat salah satu shalat senja -Abu Hurairah 


berkata- akan tetapi aku lupa shalat tersebut ). Secara lahirnya Abu 
Hurairah RA seringkah meriwayatkan hadits itu dengan lafazh yang 
menunjukkan keraguan. Lalu terkadang timbul dugaan kuat pada 
dirinya bahwa yang dimaksud adalah shalat Zhuhur, maka beliau pun 
menyebutkan shalat Zhuhur tanpa keraguan. Sementara pada 
kesempatan yang lain timbul dugaan kuat pada dirinya bahwa yang 
dimaksud adalah shalat Ashar, maka beliau juga menyebutkannya 
tanpa ragu-ragu. 


FATHUL BAARI — 481 

kampungsunnah.org 



Keraguan serupa terjadi pula pada Ibnu Sirin. Adapun 
penyebabnya adalah keseriusan mereka dalam memperhatikan hukum- 
hukum syar’i yang terdapat dalam kisah tersebut. Tidak ada perbedaan 
keterangan dari para perawi hadits Imran sehubungan dengan kisah 
Khirbaq bahwa shalat yang dilakukan Nabi SAW saat itu adalah shalat 
Ashar. Apabila kita mengatakan bahwa kisah pada hadits Abu 
Hurairah dan hadits Imran merupakan kejadian yang sama, maka 
riwayat dari Abu Hurairah yang menyatakan shalat Ashar menjadi 
lebih kuat. 

* y 

(lalu mengucapkan salam). Abu Daud melalui jalur Mu’adz 
dari Syu’bah menambahkan lafazh, J* {Pada rakaat kedua). 

y 

Pada bab berikutnya akan disebutkan secara mendetail. 

Jli (Sa ’ad berkata). Yakni Sa’ad bin Ibrahim, perawi hadits 

tersebut. 

Atsar ini menguatkan pendapat bahwa berbicara demi 
kemaslahatan shalat tidak membatalkan shalat. Hanya saja ada 
kemungkinan Urwah mengucapkan perkataannya ini karena lupa, atau 
beliau mengira shalat telah sempurna. 

Hadits mursal dari Urwah ini termasuk riwayat yang 
mengukuhkan jalur riwayat Abu Salamah yang maushul. 
Kemungkinan Urwah menerima hadits itu dari Abu Hurairah, dimana 
hadits ini telah dinukil dari Abu Hurairah oleh sejumlah ulama 
Madinah; sepeti Ibnu Musayyib, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, 
Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits, serta ahli fikih yang lain. 


4. Orang yang Tidak Tasyahud Pada Dua Sujud Sahwi 


'y :oSkx5 Jlij 


482 — F THUL BAARI 

Kimpungsunnah.org 



A nas dan Al Hasan mengucapkan salam tanpa membaca 
tasyahud. Sementara Qatadah mengatakan, “Tidak membaca 
tasyahud.” 


13 j *aji 33 j <d!l «od Jot <3 <dJl Qjij& 

y' " " z' , 

Jlii «U)! Jj-yj Ij O-y-J ^1 C-Jji «J Jlii y* 

y' y' ✓ y' 

<p :gt5l jui tjijl ji 3X»f :jJt-3 di iill Jt» <1)1 Jg3 

'jZrrfiP u^ 1 3 j di di Jd i» fia 

y' ^ ^ i / ('' { f 8 f •* > ^»* ' ' ' ' 

.g*j ?-> u y*' y ch? 3 

oiS :Jli aIiIp jj aIL- iSjii- ^ 0C*£* 

,y «y ■* ? . » y c '\ i i *• n’* C ° s li 0 £-" 1 ' * y ■» t 

.OjJ’<Jt9 I-Lg - ^ o ^,_Lstyy ^gS Jy»J>syjJ 


1228. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW 
menyelesaikan shalatnya setelah dua rakaat. Maka Dzul Yadain 
berkata kepadanya, “Apakah shalat telah diringkas ataukah engkau 
lupa, wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW bersabda, “Apakah benar 
[yang dikatakan] Dzul YadainT’’ Orang-orang menjawab, “Benar.” 
Maka, Rasulullah SAW berdiri lalu shalat dua rakaat yang lain 
kemudian salam. Selanjutnya beliau sujud, sama seperti sujud beliau 
saat shalat atau lebih lama. Kemudian beliau bangkit. 

Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami dari Salamah bin Al Qamah, dia berkata, 
“Aku berkata kepada Muhammad, ‘Apakah pada dua sujud Sahwi 
terdapat tasyahud?’ Beliau berkata, ‘Tidak ada dalam hadits Abu 
Hurairah’.” 


FATHUL BAARI — 483 

kampungsunnah.org 



Keterangan Hadits : 


(Bab orang yang tidak tasyahud pada dua sujud Sahwi ) yakni 
ketika melakukan kedua sujud setelah salam. Apabila sujud Sahwi 
dilakukan sebelum salam, maka menurut jurnhur ulama bacaan 
tasyahud tidak perlu diulangi lagi. Namun telah diriwayatkan dari 
Ibnu Abdul B air dari Al-Laits, bahwa beliau biasa mengulanginya. 
Dinukil dari Atha' suatu pendapat yang membolehkan memilih antara 
mengulangi tasyahud atau tidak mengulanginya. Sementara dalam 
madzhab Maliki masalah ini diperselisihkan. 


Adapun orang yang melakukan sujud Sahwi setelah salam, telah 
diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ahmad dan Ishaq bahwa beliau 
membaca tasyahud. Ini adalah pendapat sebagian ulama madzhab 
Maliki dan Syafi’i. Abu Hamid Al Isfarayini menukil pendapat itu 
dari madzhab Imam Syafi’i. Tetapi dalam kitab Mukhtashar Al 
Muzani disebutkan, “Aku mendengar Imam Syafi’i berkata, ‘Apabila 
sujud Sahwi dilakukan setelah salam, maka dilakukan tasyahud 
(tahiyat). Sedangkan apabila dilakukan sebelum tasyahud, maka 
cukup dengan tasyahud pertama saja’. Namun sebagian ulama 
madzhab Syafi’i menakwilkan pernyataan ini sebagai bagian dari 
madzhab beliau yang lama, tapi kelemahan penakwilan ini cukup 
jelas.” 


(Ana.s dan Al Hasan mengucapkan 


salam tanpa tasyahud). Riwayat ini disebutkan beserta sanad -nya oleh 
Ibnu Abi Syaibah dan selain beliau melalui jalur Qatadah. 


^ J\3j (dan Qatadah berkata, 


"Tidak membaca 


tasyahud atau tahiyat.”). Demikian yang tercantum dalam sumber- 
sumber asli dari Imam Bukhari yang sempat saya periksa, namun 
perlu dikaji lebih lanjut. Hal itu karena Abdurrazzaq meriwayatkan 
dari Ma’mar, dari Qatadah, dia berkata, “Hendaknya membaca 
tasyahud atau tahiyat pada sujud Sahwi, serta mengucapkan salam.” 
Maka, mungkin lafazh “tidak” pada kalimat di atas tidaklah memiliki 
makna, dan pendapat Qatadah mengenai hal itu diperselisihkan. 


484 


F1THUL BAARI 

kampungsunnah.org 




jLei uJl lJ ju> <s»l Jj-»j fV3» (maka Rasulullah SAW 


berdiri lalu shalat dua rakaat). Lafazh “berdiri” tidak ditemukan pada 
selain riwayat ini. Lafazh ini menjadi rumit dipahami, karena Nabi 
SAW saat itu dalam keadaan berdiri. Tapi mungkin saja dijelaskan 
bahwa yang dimaksud dengan “berdiri” di sini adalah berlaku tegap 
dan lurus, karena sebelumnya beliau SAW berdiri sambil bersandar 
pada kayu seperti yang akan dijelaskan. Atau merupakan kata kiasan 
untuk mengungkapkan masuknya seseorang dalam shalat. Ibnu Al 
Manayyar berkata dalam Al Hasyiyah, “Lafazh ini memberi asumsi 
bahwa beliau SAW terlebih dahulu melakukan takbiratul ihram, 
kemudian duduk lalu berdiri lagi”. Tapi pendapat ini menyimpang 
jauh. 


* ^ * 

gij (•* (kemudian beliau bangkit). Pada bab “Khabar Ahad” 

* * * 

melalui jalur di atas terdapat tambahan lafazh, 'SjsL&Jg pj 

ol# 

'jdj t 'S (Kemudian beliau takbir, kemudian bangkit 



[mengangkat kepala], kemudian takbir lalu sujud seperti sujudnya, 
kemudian bangkit). 


i'jjjk ^ J) :Jl3 (beliau berkata, "Tidak terdapat 

dalam hadits Abu Hurairah. ”). Dalam riwayat Abu Nu’aim dikatakan, 
“Beliau berkata, ‘Aku tidak menghapal sedikitpun mengenai hal itu 
dari Abu Hurairah, dan yang paling aku sukai adalah melakukan 
tasyahudV’ 


Dari perkataannya “Tidak terdapat dalam hadits Abu Hurairah ” 
dipahami bahwa hal itu disebutkan pada hadits yang lain, dan 
demikianlah adanya. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim 
meriwayatkan melalui jalur Asy’ats bin Abdul Malik dari Muhammad 
bin Sirin, dari Khalid Al Hadzdza', dari Abu Qilabah, dari Abu Al 
Muhallab, dari Imran bin Hushain bahwa Nabi SAW shalat 
mengimami mereka lalu beliau lupa. Maka, beliau SAW sujud dua 
kali lalu melakukan tasyahud (tahiyat), kemudian salam. Menurut 
Imam Tirmidzi, hadits ini hasan gharib. Sedangkan menurut Al 


FATHUL BAARI — 485 

kampungsunnah.org 



Hakim, hadits ini shahih dan memenuhi kriteria hadits shahih dalam 
kitab Bukhari dan Muslim. Sementara Ibnu Hibban berkata, “Ibnu 
Sirin tidak meriwayatkan dari Khalid selain hadits ini.” Al Baihaqi 
dan Ibnu Abdul Barr serta selain keduanya menggolongkan hadits itu 
sebagai hadits dha’if (lemah). Mereka menyatakan pula bahwa 
riwayat Asy’ats telah kelim disebutkan menyalahi para pakar lainnya 
yang meriwayatkan hadits itu dari Ibnu Sirin, karena riwayat yang 
akurat dari Ibnu Sirin tidak menyebutkan tasyahud atau tahiyat. 

Akan tetapi telah disebutkan riwayat dari Ibnu Mas’ud yang 
dikutip oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, dan diriwayatkan dari 
Mughirah seperti dikutip oleh Al Baihaqi, hanya saja sanad keduanya 
lemah. Meski demikian, dapat dikatakan bahwa ketiga hadits yang 
menyebutkan adanya tasyahud saat sujud Sahwi bila dipadukan dapat 
mencapai derajat hasan. 


5. Orang yang Takbir Pada Dua Sujud Sahwi 


'ftj & & j* ili illl '^0 

'fL p J* £fj : 3 u^J jd 

° i' °'\' ' ' ', ' C ° ^ H ^ ' h 

jji j»g. 9 j oJj j 3 ^9 


jJLai j*» ^01 L 1^5 L> g ;p aDI 


o 9- es 


: JUi JZ2\ > ^Jl- 3 A jk yil 0> 1 : J^j 


* sT®- »,«. « ^ o •z' ^ of o • 1 1 -• o® . «f ^ 

tCy w : JIS .J^uu j*Jj jvJ :JUi J^as 

✓ s * * © ^ < . . y’ o y ./ . / & - f O & y 

' ^ t l'' I f ® f * 1 “O" & «" 1 <■' ^ j . 

. ^ s ^ v I f • f * * '1! - — r ^ f' »i -*>•: >- f' 

4 jjl?l J' (_pj J 4 jTt-^ 4 


'<•" J ' f' 

■J? J 


486 — F THUL BAARI 

kampungsunnah.org 



1229. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Nabi SAW shalat 
salah satu shalat senja (Muhammad berkata, “Dan menurut dugaanku 
adalah shalat Ashar.”) dua rakaat kemudian salam. Kemudian beliau 
berdiri menuju kayu yang terdapat di bagian depan masjid, lalu 
meletakkan tangannya di sana. Di antara mereka terdapat Abu Bakar 
dan Umar, namun keduanya merasa segan untuk berbicara dengan 
beliau. Adapun manusia yang terburu-buru telah keluar. Mereka 
berkata, ‘Apakah shalat telah diringkas?’ Sementara itu ada seorang 
laki-laki yang biasa dipanggil oleh Rasulullah SAW Dzul Yadain, ia 
berkata, ‘Apakah engkau lupa ataukah shalat telah diringkas?’ Beliau 
bersabda, ‘Aku tidak lupa dan shalat tidak pula diringkas’. Ia berkata, 
‘Benar, bahkan engkau telah lupa’. Maka beliau SAW shalat dua 
rakaat kemudian salam, kemudian takbir lalu sujud seperti sujudnya 
atau lebih lama. Kemudian mengangkat kepalanya seraya bertakbir. 
Kemudian meletakkan kepalanya (ke lantai) seraya bertakbir, lalu 
sujud sebagaimana sujudnya atau lebih lama, kemudian beliau 
mengangkat kepalanya seraya bertakbir.” 



1230. Dari Abdullah bin Buhainah Al Asdi -sekutu Bani Abdul 
Muthalib- bahwa Rasulullah SAW berdiri dalam shalat Zhuhur 
dengan mengenakan sejenis pakaian. Ketika menyempurnakan 
shalatnya, beliau sujud dua kali seraya bertakbir setiap kali sujud, 
sedang beliau dalam keadaan duduk sebelum salam. Lalu orang-orang 


FATHUL BAARI — 487 


kampungsunnah.org 




turut melalcukan kedua sujud itu bersamanya, sebagai ganti duduk 
yang terlupakan. 

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab 
dalam masalah takbir. 


Keterangan Hadits: 


Ulama berbeda pendapat tentang sujud Sahwi sesudah salam; 
apakah harus diawali dengan takbiratul ihram atau cukup dengan 
takbir sujud. Mayoritas ulama berpendapat cukup takbir sujud, dan ini 
adalah makna lahiriah mayoritas hadits yang menerangkan tentang 
sujud Sahwi. Namun Al Qurthubi meriwayatkan bahwa dalam 
pendapat Imam Malik tidak ada perbedaan tentang wajibnya salam 
setelah melakukan sujud Sahwi. Beliau berkata, “Segala sesuatu yang 
dianggap selesai dengan salam, maka harus diawali dengan takbiratul 
ihram. Pendapat ini didukung pula oleh riwayat Abu Daud dari jalur 
Hammad bin Zaid, dari Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin 
sehubungan dengan hadits ini, ia berkata, 

(Beliau bertakbir, kemudian bertakbir lalu sujud Sahwi)” Abu Daud 
berkata, “Tidak ada seorang pun yang mengatakan ‘Beliau bertakbir 
kemudian bertakbir’, kecuali Hammad bin Zaid. Beliau hendak 
mengisyaratkan bahwa tambahan keterangan ini tergolong syadz 
(ganjil atau menyalahi yang umum).” 


Imam Al Qurthubi mengatakan, “Perkataannya pada riwayat 
Malik terdahulu, yaitu ‘Beliau shalat dua rakaat kemudian salam 
kemudian takbir kemudian sujud ’ mengindikasikan adanya takbiratul 
ihram , sebab di sini menggunakan kata tsumma (kemudian) yang 
menunjukkan adanya jarak waktu yang cukup lama. Tapi pendapat ini 
ditanggapi bahwa lafazh yang beliau kemukakan hanya berasal dari 
para perawi hadits. Pada bagian terdahulu telah dinukil melalui jalur 


Ibnu ‘Aun dari Ibnu Sirin dengan lafazh, 'J? {U jjc* JLoi 


{Maka beliau melakukan shalat yang tertinggal, kemudian salam 


488 — FATHUI BAARI , 

Kampungsunnah.org 




kemudian takbir dan sujud). Di sini beliau menggunakan huruf waw 
(dan) yang memiliki makna “bersamaan”. 

(dan menurut dugaanku ia adalah shalat 

Ashar ). Ini adalah perkataan Ibnu Sirin melalui sanad yang disebutkan 
sebelumnya. Hanya saja beliau cenderung mendukung pandangan ini, 
karena dalam hadits Imran disebutkan secara tegas bahwa shalat yang 
dimaksud adalah shalat Ashar, seperti yang telah dijelaskan. 


tgltc- sJj (beliau meletakkan tangannya di atasnya ). Dalam 
riwayat Ibnu ‘Aun dari Ibnu Sirin disebutkan dengan lafazh, 

^ (Beliau berdiri menuju kayu yang terbentang di 


masjid), yakni diletakkan di tanah. Sementara dalam riwayat Imam 
Muslim melalui jalur Ibnu Uyainah dari Ayyub disebutkan dengan 
lafazh, L>s 213 J) Ipi*- ^ (Kemudian beliau 


mendatangi batang kurma yang berada di kiblat masjid, lalu 
bersandar kepadanya dengan marah). Riwayat-riwayat ini tidak ada 
yang bertentangan, karena kayu yang dimaksud adalah batang kurma 
yang diletakkan di atas tanah dan dipakai oleh Nabi SAW untuk 
bersandar [ketika khutbah] sebelum adanya mimbar. Nampaknya, 
inilah yang ditegaskan oleh para pensyarah hadits. 


sUASu ol (keduanya segan untuk berbicara dengannya). 


Maksudnya, bahwa sikap hormat Abu Bakar dan Umar-lah yang 
menghalangi keduanya untuk mengajukan protes kepada Nabi SAW. 
Adapun Dzul Yadain lebih didominasi oleh kesungguhannya untuk 
mempelajari ilmu [sehingga ia berani bertanya kepada beliau]. 

01c> (dan keluarlah mereka yang terburu-buru). 

Maksudnya orang-orang yang lebih awal keluar dari masjid, dan 
umumnya mereka adalah orang-orang yang memiliki kepentingan 
yang mendesak. 


FATHUL BAARI — 489 

kampungsunnah.org 



;ljJl5s (mereka berkata, 


"Apakah shalat telah 


diringkas?). Demikianlah yang disebutkan di tempat ini, yakni dengan 
menggunakan kata tanya. Sementara pada riwayat terdahulu dari Ibnu 
Aun tidak disebutkan dalam bentuk pertanyaan. Untuk itu, riwayat 
Ibnu Aun harus dipahami di bawah konteks riwayat ini. 


Hal ini membuktikan sikap wara ’ (kehati-hatian) mereka yang 
tidak memastikan sesuatu tanpa didasari ilmu, sedangkan mereka 
merasa segan untuk bertanya kepada Nabi SAW. Hanya saja mereka 
menanyakan hal itu disebabkan waktu itu merupakan waktu yang 
memungkinkan terjadinya nasakh (penghapusan hukum syara’). 


jJL-j ilil ^,3l SjpjJ J*-j j (dan seorang laki-laki yang 


biasa dipanggil oleh Nabi SAW), yakni Nabi SAW memberinya nama 
Dzul Yadain. Dalam riwayat Ibnu Aun dikatakan, oJb ^ J*rj ^ 

jiAh ji aJ JIa. Jjk (Di antara mereka ada seorang laki-laki yang 


tangannya agak panjang, biasa dipanggil dengan nama Dzul Yadain). 
Maksudnya, tangan dia benar-benar panjang. Namun ada 
kemungkinan mempunyai arti majaz, untuk mengungkapkan sikapnya 
yang rajin beramal atau bersedekah, sebagaimana yang dikatakan Al 
Qurthubi. Sementara Ibnu Qutaibah menandaskan bahwa orang itu 
mengerjakan segala sesuatunya dengan kedua tangannya. Sebagian 
pensyarah kitab At-Tanbih mengatakan bahwa orang itu memiliki 
tangan yang pendek, maka seakan-akan ia mengira bahwa orang yang 
dimaksud adalah Hamid Ath-Thawil, dimana ia adalah perawi yang 
diperselisihkan. 


Namum yang benar bahwa Dzul Yadain bukanlah Dzu 
Syimalain, sebagaimana yang telah dikemukakan. Kebanyakan ulama 
menyatakan bahwa nama Dzul Yadain adalah Al Khirbaq, 
berdasarkan keterangan hadits Imran bin Hushain dalam Shahih 



laki yang dipanggil Khirbag berdiri mendekati beliau SAW, dan 
tangan laki-laki ini agak panjang). Inilah yang mereka lakukan untuk 


490 — FATHUt BAAR1 , 

Kampungsunnah.org 



mengompromikan antara hadits Abu Hurairah dengan hadits Imran, 
dan inilah pendapat yang paling tepat menurutku, meskipun Ibnu 
Khuzaimah serta ulama yang sependapat dengannya cenderung 
menyatakan bahwa kedua riwayat itu merupakan kejadian yang 
berbeda. Pendapat itu berdasarkan perbedaan lafazh kedua hadits tadi. 

Dalam hadits Abu Hurairah RA disebutkan bahwa salam 
dilakukan setelah dua rakaat shalat, lalu beliau SAW berdiri menuju 
kayu di masjid. Sementara dalam hadits Imran dikatakan bahwa beliau 
SAW melakukan salam setelah tiga rakaat, kemudian masuk ke dalam 
rumah setelah shalat. 

Perbedaan pertama, Al Alla'i meriwayatkan bahwa sebagian 
syaikhnya memahami bahwa Nabi SAW mengucapkan salam ketika 
ingin memulai rakaat ketiga, namun dia menanggapinya sebagai 
pendapat yang tidak benar. Tetapi untuk mengompromikan kedua 
versi tersebut, cukup dengan mengemukakan keselarasan yang sangat 
sederhana, yang tidak lebih lemah dibanding klaim bahwa kejadian 
tersebut terjadi berulang kali. Karena, klaim ini berkonsekuensi bahwa 
Dzul Yadain bertanya kepada Nabi SAW pada setiap kejadian itu, lalu 
Nabi SAW bertanya pula kepada para sahabatnya akan kebenaran 
perkataan Dzul Yadain. 

Sedangkan perbedaan kedua, kemungkinan perawi ketika 
melihat beliau SAW bergerak dari tempatnya menuju kayu, ia mengira 
beliau SAW masuk ke rumahnya, sebab kayu tersebut berada searah 
dengan rumah beliau SAW. 

Apabila kedua riwayat ini tidak dapat dikompromikan, maka 
harus dikatakan bahwa riwayat Abu Hurairah lebih orisinil karena 
didukung oleh Ibnu Umar, seperti dikutip oleh Imam Syafi’i, Abu 
Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Bahkan Dzul Yadain sendiri 
mendukungnya seperti diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Atsram, 
Abdullah bin Ahmad, Abu Bakar bin Abi Khaitsamah serta selain 
mereka. Pada bab “Menyilangkan Jari-jari Tangan” telah diterangkan 
bahwa Muhammad bin Sirin —perawi hadits dari Abu Hurairah— 


FATHUL BAARI — 491 

kampungsunnah.org 



berpendapat bahwa kedua riwayat itu merupakan satu kejadian. Yang 
demikian itu, bahwa beliau berkata di bagian akhir hadits Abu 
Hurairah, “Telah dikabarkan kepadaku bahwa Imran bin Hushain 
berkata, ‘Kemudian beliau salam’.” 


j»3 : (Beliau bersabda, “Aku tidak lupa dan 


[shalatj tidak pula diringkas. ”). Demikian yang terdapat dalam 
kebanyakan jalur periwayatan, dengan menafikan unsur lupa atau 
meringkas shalat. Di sini terdapat penafsiran maksud perkataannya 
dalam riwayat Abu Sufyan dari Abu Hurairah yang dikutip oleh Imam 
Muslim, J*j iilli JT ( Semua itu tidak terjadi ), 


Lafazh ini menjadi hujjah bagi mereka yang berpendapat bahwa 
lupa bisa saja dialami oleh para nabi berkaitan dengan masalah 
pensyariatan hukum. Meskipun Al Qadhi Iyadh telah menukil adanya 
ijma’ tentang tidak boleh adanya sifat lupa pada diri beliau SAW 
dalam hal yang berhubungan dengan tabligh (penyampaian syariat), 
seraya membatasi perselisihan boleh tidaknya sifat lupa hanya pada 
perbuatan, tetapi para ulama lainnya menentang pendapat tersebut. 

Mereka yang berpendapat bolehnya Nabi SAW memiliki sifat 
lupa telah sepakat bahwa beliau SAW tidak dibiarkan dalam kelupaan 
tersebut, bahkan segera ada penjelasan mengenainya —baik secara 
langsung ataupun sesudahnya— seperti yang terjadi pada hadits ini, 
yakni dalam perkataannya; “Aku tidak lupa dan tidak pula [shalat] 
diringkas ”, padahal beliau telah lupa. Adapun makna perkataannya 
“Aku tidak lupa ”, yakni menurut perkiraanku, bukan berarti benar- 
benar tidak lupa. Kesimpulannya, bahwa perkiraan di saat tidak 
didapatkan keyakinan, maka perkiraan tersebut menempati posisi 
keyakinan. 

Golongan yang tidak membolehkan sifat lalai bagi Nabi SAW 
telah memberi jawaban terhadap hadits tadi dengan beberapa jawaban, 
di antaranya: 


492 — fat: 


LBAARI 

Kampungsunnah.org 



Pertama, perkataannya “Aku tidak lupa ” telah menafikan sifat 
nisyan (lupa), tapi tidak berarti menafikan adanya sahwun (lalai). Ini 
adalah pendapat yang membedakan antara kedua lafazh tersebut, 
sedangkan bantahannya telah disebutkan terdahulu. Cukuplah sebagai 
jawabannya adalah lafazh yang terdapat dalam riwayat ini pula, yakni 
“Benar, engkau telah lupa ”, lalu Nabi SAW menyepakati ucapan 
tersebut. 

Kedua, perkataannya “Aku tidak lupa” secara lahiriah dan 
hakikat merupakan suatu kesengajaan agar terjadi pensyariatan suatu 
hukum, di mana hal seperti ini lebih menyentuh dibandingkan dengan 
perkataan. Tapi pendapat ini dibantah berdasarkan hadits Ibnu Mas’ud 
pada bab “Menghadap ke Arah Kiblat”, di mana di dalamnya 
disebutkan, iSy-ds Uf l J~3\ 'jzJ U i ult ( Sesungguhnya aku adalah 

manusia, aku lupa sebagaimana kalian lupa). Di sini beliau terlebih 
dahulu menyebutkan illat (alasan hukum) terlebih dahulu, lalu 
mengaitkan hukum dengan sabdanya, “ Sesungguhnya aku ini adalah 
manusia ”. Beliau SAW tidak hanya menyebutkan adanya sifat lupa 
pada diri beliau, bahkan beliau telah menutup celah bagi seseorang 
untuk mengatakan bahwa lupa yang beliau alami tidak seperti lupa 
yang kita alami, dengan sabdanya, “ Sebagaimana kalian lupa”. 

Hadits dalam bab ini dapat dijadikan dalil untuk membantah 
pendapat yang mengatakan bahwa makna sabdanya “Aku tidak lupa” 
adalah untuk mengingkari sabda beliau “ Sesungguhnya aku tidak lupa 
akan tetapi dijadikan lupa”. Juga merupakan pengingkaran sabdanya, 
“Sangat buruklah bagi salah seorang di antara kamu untuk 
mengatakan sesungguhnya aku lupa ayat ini dan ini”. Lalu pendapat 
ini pun ditanggapi dengan mengatakan bahwa hadits “Sesungguhnya 
aku tidak lupa” tidak memiliki sumber yang orisinil. 

Adapun persoalan kedua, bahwa celaan terhadap perbuatan 
orang yang melupakan suatu ayat tidak berarti celaan terhadap orang 
yang melupakan hal-hal yang lain. Ada pula yang mengatakan bahwa 
sabda beliau SAW “Aku tidak lupa” kembali kepada salam, yakni aku 


FATHUL BAARI — 493 

kampungsunnah.org 



memberi salam dengan sengaja atas dasar perkiraanku bahwa aku 
telah shalat empat rakaat. Seakan-akan Dzul Yadain memahami 
makna yang umum, maka dia berkata, “Benar, bahkan engkau telah 
lupa”. Perkataan Dzul Yadain ini menimbulkan keraguan pada diri 
Nabi SAW sehingga butuh keterangan lain dari orang-orang yang 
hadir. Berdasarkan penjelasan ini, terjawab perkataan orang yang 
mempertanyakan sebab tidak diterimanya kabar dari Dzul Yadain, 
padahal beliau bukan seorang fasik. Hal itu karena berita tersebut 
berlawanan dengan apa yang diyakininya. 

Hadits ini menjadi dalil bolehnya beramal berdasarkan istishab , ! 
karena Dzul Yadain tetap memberlakukan hukum terdahulu -yakni 
shalat sebagaimana biasanya. Oleh karena itu, ia bertanya kepada 
Nabi SAW, meski pada dasarnya perbuatan Nabi SAW berfungsi 
untuk menetapkan syariat. Sedangkan sebagian orang yang hadir ragu 
antara memberlakukan istishab atau meyakini telah terjadi nasakh, 
untuk itu mereka diam. Adapun orang-orang yang segera keluar 
adalah mereka yang berpendapat adanya nasakh , dan mereka pun 
yakin bahwa shalat telah diringkas. Kesimpulannya, boleh melakukan 
ijtihad dalam hukum. 

Hadits ini juga menerangkan bahwa orang yang lupa -tidak 
sengaja- melakukan perbuatan yang bertentangan dengan shalat, maka 
ia boleh melanjutkan shalatnya. Sahnun berkata, “Hanya orang yang 
salam pada rakaat kedua saja yang boleh melanjutkan shalatnya 
seperti yang diterangkan pada kisah Dzul Yadain, karena yang 
demikian itu di luar qiyas.” Lalu beliau membatasinya pada dua shalat 
senja. Sebagai contoh, beliau tidak memperbolehkan hal tersebut pada 
shalat Subuh. Adapun orang-orang yang berpendapat boleh 
melanjutkan shalat secara mutlak bagi orang yang tidak sengaja (lupa) 
telah melakukan hal yang bertentangan dengan shalat, mereka 
mempersyaratkan agar jarak waktunya tidak terlalu lama. Namun 


1 Istishab adalah salah satu metode penetapan hukum syara’, aan caranya adalah tetap 
memberlakukan hukum terdahulu sebelum ditemukan hukum baru yang menghapusnya, 
penerj. 


494 —F 


A.THUL BAARI t 

Tcampungsunnah.org 




mereka berbeda pendapat dalam menentukan batas waktu tersebut. 
Imam Syafi’i dalam kitabnya Al Umm membatasi waktu tersebut 
dengan kebiasaan (urf). Sedangkan dalam kitab Al Buwaithi 
dinyatakan bahwa batasan waktunya sama dengan satu rakaat. Dari 
Abu Hurairah dikatakan bahwa batasan waktu tersebut sama dengan 
panjangnya shalat yang dilakukan saat itu. 

Hadits ini juga menerangkan bahwa orang yang melanjutkan 
shalatnya (setelah terputus), maka tidak perlu melakukan takbiratul 
ihram. Selain itu, salam dan niat untuk keluar dari shalat karena lupa 
tidaklah memutuskan shalat, berbeda dengan madzhab Hanafi. 
Adapun pendapat sebagian mereka bahwa kisah Dzul Yadain tersebut 
teijadi sebelum dihapusnya hukum bolehnya berbicara saat shalat 
merupakan pendapat yang lemah, karena pendapat tersebut hanya 
berdasarkan perkataan Imam Zuhri yang menyatakan bahwa kejadian 
itu berlangsung sebelum perang Badar. Dalam hal ini kami telah 
mengemukakan bahwa pendapat itu kemungkinan salah atau bisa juga 
kisah tersebut terjadi dua kali; satu dialami oleh Dzul Syimalain yang 
terbunuh pada peperangan Badar, dan yang lain dialami oleh Dzul 
Yadain yang meninggal sesudah wafatnya Nabi SAW. Hal itu terbukti 
bahwa Abu Hurairah turut hadir pada kejadian itu -seperti dijelaskan 
terdahulu- dan dihadiri oleh Imran yang juga masuk Islam 
belakangan. 

Muawiyah bin Hudaij meriwayatkan kisah lain tentang sahwi, 
dimana telah teijadi juga pembicaraan di dalamnya, namun kemudian 
shalat dilanjutkan tanpa mengulanginya dari awal. Riwayat ini dinukil 
oleh Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah serta selain keduanya, sementara 
Muawiyah bin Hudaij masuk Islam dua bulan sebelum Nabi SAW 
wafat. Ibnu Baththal berkomentar, “Ada kemungkinan perkataan Zaid 
bin Arqam ‘Dan kami dilarang untuk berbicara’, yakni kecuali bila hal 
itu teijadi karena lupa, atau disengaja demi kemaslahatan shalat. 
Dengan demikian, tidak ada kontradiksi dengan hadits Dzul Yadain.” 


FATHUL BAARI — 495 

kampungsunnah.org 



Kemudian hadits di atas dijadikan dalil bahwa maksud “yang 
diangkat” dalam hadits, OCJltj ikAJi j£a °Jp- £jj ( 'Diangkat dari 


umatku [karena] kesalahan dan lupa) adalah dosa dan hukumnya, 
berbeda dengan mereka yang membatasinya dengan dosa saja. Di 
samping itu, hadits ini juga dijadikan dalil bahwa berbicara dengan 
sengaja demi kemaslahatan shalat tidaklah membatalkan shalat 
tersebut. Tapi pendapat ini dibantah bahwa beliau SAW tidaklah 
berbicara melainkan dalam keadaan lupa. Adapun perkataan Dzul 
Yadain “Benar, bahkan engkau telah lupa”, dan perkataan sahabat 
kepadanya “Dzul Yadain berkata benar”, sesungguhnya diucapkan 
dengan keyakinan bahwa telah terjadi nasakh (penghapusan hukum), 
maka mereka pun berbicara karena mengira tidak berada dalam shalat. 
Demikian pendapat yang dikemukakan, namun kelemahannya sangat 
jelas, karena para sahabat berbicara dengan Nabi SAW setelah 
sabdanya “ Tidak pula diringkas ”. 


Kemudian pernyataan ini pun dijawab dengan mengatakan 
bahwa para sahabat tidaklah berbicara tapi sekedar memberi isyarat 
seperti yang terdapat dalam riwayat Abu Daud, dimana sanad- nya 
disebutkan juga oleh Imam Muslim. Pendapat inilah yang dipegang 
oleh Al Khaththabi, dimana dia berkata, “Memahami lafazh l qauF 
(berkata) dalam arti ‘isyarat’ merupakan hal yang biasa dalam bahasa 
Arab, lain halnya dengan sebaliknya. Pandangan ini cukup kuat, dan 
bahkan lebih kuat dari pandangan yang mengatakan bahwa sebagian 
mereka mengungkapkan dengan lisan dan sebagian yang lain dengan 
isyarat. 

Akhirnya perkataan Dzul Yadain dan yang sepertinya dijawab 
dengan mengatakan bahwa mereka benar telah berbicara dengan 
bahasa lisan, akan tetapi perkataan mereka itu merupakan jawaban 
bagi Nabi SAW. Sementara jawaban atas perkataan beliau SAW 
tidaklah memutuskan shalat, sebagaimana akan diterangkan nanti pada 
pembahasan tafsir surah Al Anfaal. Namun pendapat ini kembali 
dikritik bahwa tidak ada konsekuensi antara kewajiban menjawab 
Nabi SAW dengan tidak terputusnya shalat. Lalu kritik yang diajukan 




kembali dijawab dengan mengatakan bahwa para sahabat berbicara 
dengan beliau ketika tasyahud di saat beliau masih hidup, yakni 
perkataan mereka “Kesejahteraan atasmu wahai nabi”, namun shalat 
mereka tidaklah batal. Nampaknya hal itu merupakan salah satu 
keistimewaan beliau SAW. Ada pula kemungkinan dikatakan bahwa 
jika Nabi SAW mengajak berbicara seseorang yang shalat, maka harus 
dijawab hingga pembicaraan itu selesai. Dengan demikian, kebolehan 
untuk berbicara itu tidak khusus untuk menjawab pertanyaan 
berdasarkan perkataan Dzul Yadain, “Benar, engkau telah lupa”, 
sementara shalatnya tidak dianggap batal. Wallahu a jam. 

Hadits selanjutnya menerangkan bahwa sujud Sahwi tidak perlu 
dilakukan berulang kali meski kesalahan yang terjadi lebih dari sekali, 
berbeda dengan pandangan Al Auza’i. Ibnu Abi Syaibah 
meriwayatkan dari An-Nakha’i dan Asy-Sya’bi bahwa dua kali sujud 
dilakukan setiap kali teijadi kesalahan. Hal serupa diriwayatkan oleh 
Tsauban, seperti dikutip oleh Imam Ahmad dengan sanad yang 
mungathi’ (terputus). Hadits ini juga dapat dipahami bahwa semua 
kesalahan yang teijadi dalam shalat, disyariatkan untuk melakukan 
sujud Sahwi. Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Aisyah, 

pCaflj ii\jj Jf (Dua sujud Sahwi telah mencukupi [menebus 

segala kesalahan], baik karena penambahan maupun pengurangan). 

Faidah lain dari hadits itu adalah bahwa keyakinan tidak dapat 
ditinggalkan kecuali berdasarkan keyakinan pula. Sebab Dzul Yadain 
berkeyakinan bahwa shalat fardhu adalah empat rakaat, maka ketika 
diringkas menjadi dua rakaat, ia pun menanyakan hal itu. Sikapnya ini 
tidak diingkari oleh Nabi SAW. Dalam hadits ini juga terdapat 
keterangan bahwa “zhanni” (ilmu yang belum dipastikan 
kebenarannya) bisa berubah menjadi “ yaqin ” (ilmu yang telah 
dipastikan kebenarannya), bila hal itu disampaikan oleh orang-orang 
jujur. Hal ini berdasarkan bahwa beliau SAW menerima berita yang 
disampaikan oleh jamaah yang ada pada saat itu. 


FATHUL BAARI — 497 

kampungsunnah.org 



Hadits ini telah dijadikan dalil bahwa imam hams menerima apa 
yang dikatakan oleh makmum berkenaan dengan perbuatan shalat, 
meski imam tidak dapat mengingatnya kembali. Ini adalah pendapat 
Malik dan Ahmad serta selain keduanya. Tapi di antara ulama yang 
berpendapat seperti itu ada yang membatasi pada kondisi di mana 
imam merasa mungkin telah melakukan kekhilafan. Adapun pada saat 
imam benar-benar yakin tidak melakukan kekeliruan, maka ia tidak 
harus menerima apa yang dikatakan oleh makmum. Hal ini 
berdasarkan sikap Nabi SAW yang tidak menerima langsung 
perkataan Dzul Yadain, tapi menanyakan kebenarannya kepada para 
sahabat. Selain itu, pendapat tersebut juga berdasarkan sabda beliau 
SAW dalam hadits Ibnu Mas’ud terdahulu, “Apabila aku lupa maka 
ingatkanlah aku ”. 

Imam Syafi’i mengatakan bahwa makna sabdanya “Ingatkanlah 
aku ” adalah agar aku bisa mengingatnya. Maksudnya, imam tidak 
harus menerima apa yang dikatakan oleh makmum. Di samping itu, 
kemungkinan beliau SAW ingat akan kekhilafannya ketika 
diberitahukan oleh para sahabatnya. Pendapat ini dikuatkan 
keterangan pada bab “Apakah Imam Menerima Perkataan Manusia” di 
bagian pembahasan tentang imam. 

Demikian juga sebagian ulama madzhab Maliki dan Syafi’i 
membedakan keadaan orang-orang yang menyampaikan kabar 
tersebut. Jika mereka adalah orang-orang yang perkataannya dapat 
menghasilkan ilmu (kebenaran yang pasti), maka dapat diterima serta 
lebih dikedepankan daripada praduga imam bahwa ia telah 
menyempurnakan shalatnya. Apabila keadaan mereka tidak demikian, 
maka imam tidak harus menerima perkataan mereka. Sebagian ulama 
yang membolehkan imam menerima perkataan makmum 
mensyaratkan dalam jumlah tertentu. Untuk itu, sebagian mereka 
menyamakannya dengan jumlah yang diterima pada suatu persaksian 
{syahadat). Kemudian dikembangkan lagi pada perkara lain, yakni 
apabila seorang hakim lupa hukum yang ditetapkannya lalu dua orang 


498 — FA HUL BAARI i 

kampungsunnah.org 



saksi mengingatkannya, maka perkataan keduanya dapat dijadikan 
acuan. 

Para ulama madzhab Hanafi berdalil dengan hadits ini untuk 
menyatakan bahwa pernyataan adanya hilal (bulan) tidak dapat 
diterima berdasarkan berita perorangan apabila langit cerah, bahkan 
berita itu mesti disampaikan oleh orang-orang dalam jumlah yang 
cukup banyak. Tapi pendapat mereka ditanggapi bahwa sebab Nabi 
SAW mengecek kebenaran berita Dzul Yadain adalah karena ia 
menyampaikan berita yang berkenaan dengan perbuatan Nabi SAW 
sendiri, hal ini berbeda dengan melihat hilal dimana penglihatan 
manusia tidaklah sama. 

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa jika seseorang 
mengucapkan salam karena menduga telah menyempurnakan 
shalatnya, kemudian dia ragu apakah shalatnya benar-benar sempurna 
atau masih ada yang kurang, maka dalam kondisi demikian ia harus 
memegang dugaannya yang pertama dan tidak wajib berusaha hingga 
benar-benar yakin. Alasan bagi pernyataan ini adalah, bahwa Dzul 
Yadain ketika memberitahukan hal itu, telah menimbulkan keraguan. 
Meski demikian, Nabi SAW tidak langsung menerima 
pemberitahuannya hingga mengecek kebenarannya terlebih dahulu. 

Imam Bukhari menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya 
menyilangkan jari-jari tangan satu sama lain ketika berada di masjid, 
seorang imam harus menerima perkataan makmum bila ia ragu, dan 
bolehnya memperkenalkan seseorang dengan menyebutkan gelarnya, 
sebagaimana akan dijelaskan nanti pada kitab Adab, insya Allah. 
Terakhir, beliau berdalil dengannya untuk menunjukkan bahwa suatu 
riwayat diunggulkan berdasarkan jumlah perawinya yang lebih 
banyak. Namun pandangan terakhir ini ditanggapi oleh Ibnu Daqiq Al 
Id dengan mengatakan bahwa yang dimaksud adalah untuk 
mendapatkan penguat berita yang disampaikan, bukan untuk 
membandingkan antara satu berita dengan berita lainnya. 


FATHUL BAARI — 499 

kampungsunnah.org 



6 . Apabila Tidak Tabu Berapa Rakaat yang Telah Dilaksanakan - 
Tiga Atau Empat- Maka Handaknya Melakukan Sujud Dua Kali 

Dalam Kondisi Duduk 


aIIp 431 431 JJli : Jli aIp 4i! o ')')*> <JS 

1SB cO!3 N Jl 'y ^s- J4 jj!p 4j ^ol o!>L/4L; '<S?y 

^jlsl s»_~>jdl lijf# t j>z\ jj bis tjJIsS jb'yi 

z' "* ^ 

JJaj C» l3S"j IdS^ ^Sbl :<JjiL> ^-41 

C/ ji & ^ j!b p bu ^ 01 

# ..✓ S’ * s' G's o S’ O O S°i' 

. jJU- j 


0^ Jl f 


1231. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata; ‘Rasulullah SAW 
bersabda, “Apabila telah dikumandangkan adzan untuk shalat maka 
syetan lari seraya mengeluarkan kentut hingga tidak mendengar 
suara adzan. Apabila adzan telah selesai, maka ia kembali. Apabila 
dilakukan iqamat, syetan lari kembali; dan jika igamat telah selesai, 
ia balik lagi lalu membisiki antara seseorang dengan dirinya. Ia 
berkata. Ingatlah ini dan ini sesuatu yang tidak ia ingat 
sebelumnya. Hingga akhirnya seseorang bingung tanpa mengetahui 
berapa rakaat ia telah shalat. Maka apabila salah seorang di antara 
kamu tidak tahu berapa rakaat ia telah shalat -liga atau empat- 
hendaklah ia sujud dua kali sedang ia dalam keadaan duduki'’ 


Keterangan Hadits : 

Keterangan yang berhubungan dengan bagian awal hadits ini 
telah dijelaskan pada pembahasan tentang adzan. Kalimat dalam 
hadits, {M-.. Uiji jf j°4 bji {Apabila salah 


500 


i'ATHUL BAARI 1 

Kampungsunnah.org 





seorang di antara kamu tidak tahu berapa rakaat ia telah shalat... 
dan seterusnya) sesuai dengan judul bab tanpa ada penambahan. 

Makna lahiriahnya, orang itu tidak membangun shalatnya di atas 
keyakinan, sebab keterangan pada hadits lebih umum; baik berada 
dalam shalat maupun di luar shalat. Adapun pembicaraan tentang di 
luar shalat telah diketengahkan pada bagian akhir bab sebelum ini, 
sedangkan masalah di dalam shalat bertentangan dengan hadits Abu 
Sa’id yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim, yang sangat tegas 
memerintahkan untuk mengensampingkan keraguan dan melanjutkan 
shalat atas dasar apa yang diyakini. 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa kedua hadits ini dapat 
dikompromikan dengan cara memahami hadits Abu Hurairah untuk 
orang yang merasa ragu dan telah menyelesaikan perbuatan shalat 
namun belum megucapkan salam, lalu ia sujud Sahwi, sebagaimana 
orang yang ragu setelah salam. Namun bila keraguan timbul sebelum 
itu, maka ia harus membangun shalatnya di atas dasar keyakinan, 
seperti pada hadits Abu Sa’id. Atas dasar ini maka perkataan “ Sedang 
ia dalam keadaan duduk ” berhubungan dengan perkataan “ Apabila ia 
ragu ” dan tidak berkaitan dengan lafazh “Sujud”. Pandangan ini lebih 
tepat dibanding mereka yang menempuh metode tarjih (menguatkan 
salah satu riwayat yang ada), dimana mereka mengatakan bahwa 
hadits Abu Sa’id RA telah diperselisihkan apakah ia termasuk hadits 
maushul atau hadits mursal. Berbeda dengan hadits Abu Hurairah 
dimana ia didukung oleh hadits Ibnu Mas’ud sehingga kedudukannya 
lebih unggul. 

Kemudian ada pula pendapat yang mengompromikan dengan 
memahami hadits Abu Hurairah berlaku pada hukum dimana orang 
yang lupa hendak melengkapi shalatnya, sedangkan hadits Abu Sa’id 
berlaku pada apa yang dilakukannya; baik menyempurnakan shalat 
atau tidak. 


FATHUL BAARI — 501 

kampungsunnah.org 



Catatan 


Pada riwayat ini tidak diterangkan tempat dilakukannya sujud 
Sahwi, demikian pula pada riwayat Zuhri yang akan disebutkan pada 
bab berikutnya. Ad-Daruquthni meriwayatkan melalui jalur Ikrimah 
bin Ammar dari Yahya bin Abi Katsir dengan sanad ini secara marfu 
f£~Z jU Ipjpr V pi 'ij {Apabila 


salah seorang di antara kalian lupa, dimana ia tidak tahu apakah 
telah melebihkan atau mengurangi, maka hendaklah ia sujud dua kali 
sedang ia dalam keadaan duduk kemudian salam). Sanad hadits ini 
kuat. Abu Daud meriwayatkan dengan lafazh, j»j 


{Sedang ia dalam keadaan duduk sebelum salam). Lalu Abu Daud 

f * M** t’*** 9 * '9* ess « 9 9 o S' 

meriwayatkan melalui Ibnu Ishaq, J 01 J3 


{Hendaklah ia sujud dua kali sebelum salam, kemudian salam). Al 
Alla'i berkata, “Apabila keterangan tambahan yang terdapat pada 
semua jalur periwayatan hadits-hadits ini disatukan, maka derajatnya 
tidak lebih di bawah derajat hasan yang dapat dijadikan hujjah.” 
Wallahu a ’lam. 


1. Sujud Sahwi dalam Shalat Fardhu dan Shalat Sunah 


O X O ✓ O «V' O ✓ . »* J O/ 


/ } O. s S 


W W ^ W r . ^ ^ w ^ r I ^ ^ s W. ^ •« ' * 

OJJ «Axj 1P <0)1 

-'Z ^ fi 

Ibnu Abbas RA sujud dua kali setelah shalat Witir. 


01 :JU Oi UJI « 1)1 SP'j if «£ Jill J 

J V «k' (j^ 3 O UayjJ l tli- 1^1 jA 

* * ** * 

Jt ✓ / ✓ / 

»• 1. /■ «'i*' e / o J 1 e «"• , o «* f * ■ 1 . «•/'/' . . - , 

o Jls-I dJU'i Oj-j lili 


502 — FATHUL BAARI t 

Kampungsunnah.org 




1232. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya salah seorang di antara kamu apabila berdiri 
melakukan shalat, maka syetan datang mengganggunya hingga ia 
tidak tahu berapa rakaat ia telah melakukan shalat. Apabila 
seseorang mendapati yang demikian, maka hendaklah ia sujud dua 
kali sedang ia dalam keadaan duduk.” 

Keterangan Hadits : 

(Bab sujud Sahwi dalam shalat fardhu dan shalat sunah), yakni 
apakah hukum keduanya berbeda atau sama? Pendapat kedua 
merupakan pendapat mayoritas ulama, lalu Ibnu Sirin dan Qatadah 
menyelisihi mereka serta dinukil dari Atha'. Adapun iandasan 
pendapat pertama adalah pada kalimat “ Apabila salah seorang di 
antara kamu shalat ”, yakni shalat yang disyariatkan, dan ini bersifat 
umum; baik shalat fardhu maupun shalat sunah. 

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menamakan 
shalat dengan shalat fardhu dan sunah, apakah penamaan tersebut 
berdasarkan kesamaan lafazh atau makna? Pendapat kedua (kesamaan 
dari segi makna) merupakan pendapat mayoritas ahli ushul, karena 
keduanya (shalat fardhu dan sunah) memiliki syarat-syarat yang tidak 
dapat dipisahkan. Namun Fakhrurrazi cenderung mengambil pendapat 
pertama, karena adanya perbedaan antara keduanya pada sebagian 
syarat-syaratnya. Akan tetapi metode Imam Syafi’i yang memberi 
makna lafazh musytarak (memiliki makna lebih dari satu) dengan 
seluruh makna yang dikandungnya bila lafazh itu berdiri sendiri, 
berkonsekuensi masuknya shalat sunah dalam kata “shalat.” 

Apabila dikatakan bahwa maksud sabda beliau SAW 
sebelumnya “ Apabila dikumandangkan adzan untuk shalat ” adalah 
shalat fardhu, demikian pula dengan sabdanya “ Apabila iqamat 
dilakukan ”, maka hal itu tidaklah menghalangi masuknya “shalat 
sunah” pada lafazh “shalat” dalam hadits di bab ini. Sebab, melakukan 


FATHUL BAARI — 503 

kampungsunnah.org 




shalat sunah ketika adzan juga dianjurkan berdasarkan sabda beliau 
SAW; “Di antara setiap dua adzan terdapat shalat ”. 


ajj Jij 'u#* <4' o?' (dan Ibnu Abbas sujud 

dua kali setelah shalat Witir). Hadits ini disebutkan secara maushul 
oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih dari Abu Al Aliyah, 

dia berkata, ojj Jm jit cJtj ( Aku melihat Ibnu 

' * * * 

Abbas sujud dua kali setelah shalat Witir). 


Mengenai korelasi riwayat ini dengan judul bab, Ibnu Abbas 
berpendapat bahwa shalat Witir itu tidak wajib, meskipun demikian 
dia tetap sujud Sahwi ketika melakukannya. Pembahasan matan 
(materi) hadits ini telah diterangkan pada bab sebelumnya. 


8. Apabila Seseorang Diajak Bicara Saat Melakukan Shalat Maka 
Ia Mengisyaratkan Dengan Tangannya dan Mendengarkan 


S S O » -'O s O * y S O* S "S S Q S S O S S O i./’ ✓ O • | S 0 * ° 

j*j' Cf- ° j^ Cf- c/'• o*' if' 

' s? s? 

ifi ; g °Jj sio jl; jzk*j\ ^ 

* * / / 

y pLj ^ iii jk y t of vsL; jij c4iLj y ^ ir^f 

“ z' / 

l«£ ^ y ~ y» v. >! L 1 T, y Jlij 

^ ^ / <! 

r* ji i/ j* j y i f t y :cjui 

I i g '• P 4jj! oJl-45 4-jOlp 4 j ^jjL*jl L« 4^>JL* 

(*-* ?llp 






0^3 U^JUa f Cj^ d^*^**^ aDI (J j**j L 

✓ / ✓ / 

s " m fi s 4 * % 0 ^ -'<• 9 ' 

^ •">' f, i*"!. ^O'' • " f'"® , . x "l'll* •' / ll # I"'.. - ,0 "' f-*® , . 

i i L*JJ (<1P C-> ^flt-UUoiL# oJLj j Lili 4jjlaxii cJjuU <UP (_£ ^>-u**Ls 

y y' y 

# gW .jtf tfjj >3i jJu g£g)i ^ JL 'iif 'oli W' :Ju 

.dwu c4i jitu ji; ^iii gs^i ^ jjscti ^ xi 


1233. Dari Kuraib bahwa Ibnu Abbas, Al Miswar bin 
Makhramah dan Abdurrahman bin Azhar RA, telah mengutusnya 
menemui Aisyah RA, mereka berkata, “Sampaikan salam dari kami 
kepadanya. Lalu tanyakan kepadanya tentang shalat dua rakaat setelah 
shalat Ashar, dan katakan kepadanya, ‘Sesungguhnya kami telah 
diberitahu bahwa engkau melakukan kedua rakaat itu. Sementara 
berita yang sampai kepada kami adalah bahwa Rasulullah SAW 
melarangnya’.” Ibnu Abbas berkata, “Aku bersama Umar memukul 
orang yang melakukan shalat itu.” Kuraib berkata, “Aku pun masuk 
menemui Aisyah lalu menyampaikan kepadanya masalah yang 
mereka menyuruhku untuk menanyakan kepadanya, maka dia 
(Aisyah) berkata, ‘Tanyakan —hal itu— kepada Ummu Salamah’. 
Aku keluar menemui mereka dan mengabarkan apa yang 
dikatakannya. Maka, mereka kembali mengutusku menemui Ummu 
Salamah untuk menanyakan urusan yang sama seperti mereka 
mengutusku kepada Aisyah.” Ummu Salamah RA berkata, “Aku 
mendengar Nabi SAW melarang —untuk mengerjakan— kedua 
rakaat itu. Kemudian aku melihat beliau melakukan keduanya ketika 
shalat Ashar. Kemudian beliau SAW masuk menemuiku yang pada 
waktu itu tengah bersama beberapa wanita dari Bani Haram dari 
golongan Anshar. Lalu aku mengutus seorang wanita untuk 
menemuinya. Aku katakan; Berdirilah di sampingnya lalu katakan 
kepadanya; Ummu Salamah berkata kepadamu, ‘Wahai Rasulullah, 


FATHUL BAARI — 505 

kampungsunnah.org 






aku mendengar engkau melarang shalat dua rakaat yang kini aku lihat 
sedang engkau lakukan’. Apabila ia mengisyaratkan dengan 
tangannya, maka hendaklah engkau menjauh darinya.” Maka wanita 
tersebut melakukannya, dan beliau SAW mengisyaratkan dengan 
tangannya, lalu wanita itu menjauh darinya. Ketika selesai shalat, 
beliau SAW bersabda, “ Wahai putri Bani Umayyah, engkau telah 
bertanya tentang shalat dua rakaat setelah shalat Ashar. 
Sesungguhnya telah datang kepadaku beberapa orang dari Bani 
Abdul Qais, lalu mereka menyibukkanku hingga atau tidak sempat 
melakukan shalat dua rakaat sesudah zhuhur. Maka, inilah shalat 
kedua rakaat itu.” 


Keterangan Hadits : 


{dan mendengar ), yakni orang yang shalat mendengarkan orang 
yang berbicara kepadanya, dan shalatnya tidak batal. 

{dan telah sampai berita kepada kami). Lafazh ini 


memberi asumsi bahwa mereka tidak mendengar langsung hal 
tersebut. Ibnu Abbas telah menyebutkan orang yang menyampaikan 
berita kepadanya, yakni Umar, seperti disebutkan pada pembahasan 
tentang waktu-waktu shalat, [f* ijJcs- 


{Telah bersaksi kepadaku orang-orang yang diridhai, dan yang paling 
diridhai menurutku adalah Umar). Namun aku tidak menemukan 
keterangan tentang orang yang menyampaikan berita itu kepada Al 
Miswar dan Ibnu Azhar. 


Selain itu, saya juga tidak menemukan nama orang yang 
mengabarkan kepada mereka. Namun sepertinya yang dimaksud 
adalah Abdullah bin Zubair, sebagaimana yang akan disebutkan pada 
pembahasan haji melalui riwayatnya dari Aisyah. Ibnu Abi Syaibah 
meriwayatkan melalui Abdullah bin Al Harits, dia berkata, 


?Uglljaj DlwSfj \ j * :J\3 jjjLJt 






: p ‘pjJ' ji* p3' £ ,pj 6 ip : 

p ciiL'a &L ff j-jti t iiL J? :ciui hi£ jt pjU t hdU 
Jp^J' (dfcu masuk bersama Ibnu Abbas menemui Muawiyah, lalu dia 

(Muawiyah) mempersilakan Ibnu Abbas duduk di atas dipan, 
kemudian beliau (Muawiyah) berkata, "Ada apa dengan shalat dua 
rakaat yang dilakukan oleh manusia sesudah shalat Ashar ? ” Ia (Ibnu 
Abbas) menjawab, “Itu adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Ibnu 
Zubair. ” Lalu dikirim utusan kepada Ibnu Zubair untuk menanyakan 
hal tersebut, maka beliau menjawab, "Aisyah telah mengabarkan 
kepadaku mengenai hal itu." Lalu dikirim utusan kepada Aisyah, 
maka ia berkata, “Ummu Salamah telah mengabarkannya kepadaku. ” 
Akhirnya dikirim utusan kepada Ummu Salamah, maka aku pun 
berangkat bersama utusan itu). Selanjutnya, beliau menyebutkan 
kisah selengkapnya. Adapun nama utusan itu adalah Katsir bin Shalt, 
sebagaimana disebutkan oleh Ath-Thahawi melalui sanad yang shahih 
hingga Abu Salamah, <J\ Li>ii :cJuJi Jl fld\ p j»j JiS t>f 

4itt Jmk] JJj c4a4 y Jisi i aUS Ip 

' ' ' p 

' j,, 

UliJu-i lAtibjd (Sesungguhnya Muawiyah —saat beliau berada di 


atas mimbar- berkata kepada Katsir bin Shalt, “Pergilah kepada 
Aisyah dan tanyakan kepadanya... ” Abu Salamah berkata, “Aku pun 
berdiri bersamanya. ” Lalu Ibnu Abbas berkata kepada Abdullah bin 
Al Harits, “Pergilah bersamanya. ” Maka, kami pun menemuinya dan 
bertanya kepadanya.). Lalu disebutkan hadits seperti terdahulu. 

p {beliau berkata, “Tanyakan kepada Ummu 


Salamah. ”). Imam Muslim dalam riwayatnya menambahkan, cJrpi 

{Aku keluar menemui mereka dan 


mengabarkan apa yang dikatakannya lalu mereka menyuruhku [untuk 
menanyakan] kepada Ummu Salamah). Ath-Thahawi menukil dalam 


*■' ^ ^ t t' & o * a' * * r * 

riwayat lain, &L> ‘Jflj pl cJlii {Aisyah berkata, 


FATHUL BAARI — 507 

kampungsunnah.org 



"Tidak ada padaku, akan tetapi Ummu Salamah telah mengabarkan 
kepadaku.'''’). 


^1* Jjf-i JLp { u^X - oj p (Kemudian aku melihat 


beliau melakukan keduanya ketika shalat Ashar. Kemudian beliau 
SAW masuk menemuiku), yakni beliau melakukan shalat dua rakaat 

(C * 

tersebut setelah masuk. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, p 
uito cs-lp p >at ^ uf ci^±4 c4'j 


(Kemudian aku melihat beliau melakukan shalat dua rakaat tersebut. 
Adapun ketika (pertama) melakukannya, sesungguhnya beliau shalat 
Ashar kemudian masuk menemuiku, lalu mengerjakan shalat dua 
rakaat itu). 


's ° o' X ° y o f' 

aISi cJuijU (maka aku mengutus kepadanya seorang 

wanita). Aku tidak menemukan nama perempuan tersebut, hanya saja 
ada kemungkinan ia adalah anak perempuannya yang bernama 
Zainab. Tetapi dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al Maghazi 
(peperangan) disebutkan, aISi (Maka aku mengutus 

kepadanya seorang pembantu). 



. o » .f , A xf.' 

M o? k^ b ' *b 


(Sesungguhnya telah datang kepadaku 


beberapa orang dari suku Abdul Qais). Dalam pembahasan tentang Al 

X s s * 

Maghazi (peperangan) disebutkan tambahan, j» 


(Dengan membawa pernyataan masuk Islam dari kaum mereka, maka 
mereka pun menyibukkanku). Dalam riwayat Ath-Thahawi melalui 
jalur lain disebutkan, cJ &p j&UaJi j* [p* 

Balf ifjj» [jSUj (Telah datang kepadaku 


sejumlah sedekah, maka aku lupa mengerjakan shalat dua rakaat ini. 
Kemudian aku pun mengingatnya, namun aku tidak suka untuk 
mengerjakannya di masjid sedang manusia melihatnya, maka aku 
mengerjakannya di tempatmu). 


508 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 







■» s * 

Melalui jalur lain, Imam Ath-Thahawi juga menukil, JU 

(Telah datang kepadaku harta, lalu aku disibukkannya), atau 

aBJ~p j* c ^ JJ'j {Telah datang kepadaku utusan 

dari bani Tamim, atau telah datang kepadaku sedekah). Kalimat “dari 
Bani Tamim” merupakan suatu kesalahan, yang benar adalah dari 
Bani Abdul Qais; dan seakan-akan mereka membawa serta harta upeti 
perdamaian dari penduduk Bahrain, seperti akan disebutkan pada 
pembahasan tentang jizyah (upeti) melalui jalur Amr bin Auf bahwa 
Nabi SAW melakukan perdamaian dengan penduduk Bahrain lalu 
mengangkat Al Alla' Al Hadhrami sebagai pemimpin mereka, 
kemudian mengutus Abu Ubaidah yang kemudian kembali membawa 
upeti mereka. Pendapat ini didukung oleh riwayat Abdullah bin Al 
Harits yang menyebutkan bahwa beliau SAW mengutus orang yang 
mengambil sedekah, karena beliau merasa prihatin dengan keadaan 
kaum Muhajirin. Lalu pada riwayat ini disebutkan, “ Aku berkata, 
'Apakah shalat dua rakaat inV. Beliau menjawab, 'Aku telah 
disibukkan oleh urusan pemungut sedekah'T 

Otili {maka inilah shalat dua rakaat itu). Dalam riwayat 


Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ummu S alam ah yang dikutip 
oleh Ath-Thahawi terdapat tambahan, jfij (.'i :Jlas 

cJS~ {Apakah engkau 


diperintah untuk melakukan shalat dua rakaat ini? Beliau menjawab, 
“Tidak, akan tetapi aku biasa mengerjakannya sesudah zhuhur. Lalu 
aku sibuk sehingga tidak sempat melakukannya, maka aku 
mengerjakannya sekarang. ”). 


Imam Ath-Thahawi meriwayatkan pula melalui jalur lain dari 

s 9 s s y 

Ummu Salamah, iuj *j!j J3 iS'jCo oj\ {Aku tidak pernah melihat 

beliau SAW melakukan shalat dua rakaat tersebut sebelum dan 
sesudah hari itu). Akan tetapi pernyataan ini tidaklah menafikan 
bahwa Nabi SAW tidak pernah lagi mengenakannya sesudah hari itu, 
sebab dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Salamah disebutkan 


FATHUL BAARI — 509 

kampungsunnah.org 




bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang shalat tersebut, maka 
Aisyah berkata, U&yCai j\ J5 ^ 

sVw? l _ s Ltf> til DlTj t U^jt jjailt (beliau biasa melakukan 


keduanya sebeluam Ashar, lalu beliau disibukkan sehingga tidak 
sempat melakukan keduanya atau lupa melakukannya, maka beliau 
shalat setelah Ashar kemudian melakukannya terus-menerus. Beliau 
apabila melakukan suatu shalat maka akan mengerjakannya terus- 
menerus). Melalui jalur Urwah dari Aisyah RA dikatakan, '&J t» 

isi t -Uj (Beliau SA W tidak pernah meninggalkan shalat dua 


rakaat sesudah Ashar di tempatku). 


Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian 
mengatakan bahwa untuk mengganti shalat-shalat yang luput 
(terlewatkan) dapat dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan 
untuk mengerjakan shalat, berdasarkan hadits di atas. Sebagian lagi 
mengatakan bahwa hal itu khusus bagi Nabi SAW, bahkan ada yang 
berpendapat bahwa hal itu khusus berlaku bagi mereka yang 
mengalami kondisi seperti yang dialami oleh Nabi SAW. Masalah ini 
telah diterangkan secara mendetail pada bagian akhir pembahasan 
tentang waktu-waktu shalat. 


Pelajaran yang dapat diambil 

1. Orang yang shalat boleh mendengar dan memahami perkataan 
orang lain, dan hal itu tidak membatalkan shalatnya. 

2. Cara berbicara dengan orang yang shalat adalah dengan berdiri 
di sampingnya, bukan di belakang dan di depan supaya tidak 
mengganggunya. 

3. Bolehnya memberi isyarat dalam shalat. 

4. Meneliti Ulat (alasan) suatu hukum serta dalilnya. 


510 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




5. Motivasi untuk mendapatkan sanad yang lebih ringkas, serta 
meneliti cara mengompromikan keterangan yang nampak 
berlawanan. 

6. Apabila amalan seorang sahabat menyalahi apa yang 
diriwayatkannya, maka tidak dapat dikatakan bahwa apa yang 
diriwayatkannya telah dihapus hukumnya ( mansukh ). 

7. Apabila suatu hukum telah ditetapkan, maka tidak dapat 
dinyatakan bahwa hukum itu tidak berlaku kecuali berdasarkan 
dalil qath’i (pasti), karena pada dasarnya kita diharuskan 
mengikuti Nabi SAW dalam segala perbuatannya. Sebab, 
seorang sahabat senior bisa saja tidak mengetahui apa yang 
diketahui oleh selainnya. 

8. Tidak boleh berfatwa berdasarkan akal selama masih ada nash 
yang menerangkannya. 

9. Bukanlah merupakan suatu kekurangan bagi seorang ulama 
apabila ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya maka ia 
menyerahkannya kepada orang lain. 

10. Bolehnya menerima khabar ahad serta menjadikannya sebagai 
pedoman dalam masalah hukum meski hanya satu orang, baik 
laki-laki maupun perempuan. Hal ini disimpulkan dari sikap 
Ummu Salam ah yang merasa cukup dengan kabar dari wanita 
tersebut. 

11. Kecerdasan dan sikap Ummu Salamah yang bijak dan penuh 
kelembutan saat mengajukan pertanyaan, serta antusiasnya yang 
begitu tinggi dalam masalah agama. 

12. Ummu Salamah seakan-akan tidak bertanya sendiri, karena para 
wanita ada di hadapannya. Dari sini diambil keterangan tentang 
sikap menghargai dan memuliakan tamu. 

13. Bolehnya seorang wanita mengunjungi wanita lain, meskipun di 
sana ada suami wanita yang dikunjungi. 


FATHUL BAARI —511 

kampungsunnah.org 



14. Melakukan shalat sunah di rumah, meskipun ada orang lain 
yang bukan penghuni rumah tersebut. 

15. Tidak disukainya berada di dekat orang yang shalat tanpa ada 
keperluan mendesak. 

16. Tidak menyia-nyiakan kesempatan menuntut ilmu meskipun ada 
kesibukan lain. 

17. Bolehnya minta penjelasan dalam hal ilmu pengetahuan. 

18. Keutamaan seorang wakil tidak disyaratkan sama dengan yang 
diwakilinya. 

19. Mengajari seorang wakil apa yang harus dilakukannya bila ia 
tidak mengetahuinya. 

20. Menanyakan suatu perkara setelah yakin ada kejanggalan, 
berdasarkan perkataan Ummu Salamah, “Dan aku lihat engkau 
melakukannya ”. 

21. Segera mencari tahu hukum yang rumit untuk menjauhi rasa 
was-was. 

22. Nabi SAW boleh lupa, sebab dasar Ummu Salamah meminta 
penjelasan mengenai hal itu adalah karena ia mengangggap 
bahwa beliau SAW lupa, atau hukum masalah tersebut telah 
dihapus, atau amalan itu khusus bagi Nabi SAW, padahal yang 
benar hal itu khusus bagi beliau. Wallahu a ’lam. 


9. Memberi Isyarat Saat Shalat 


'fL-j Jiii Lgr Jki 


Hal itu dikatakan oleh Kuraib, dari Ummu Salamah RA, dari 
Nabi SAW. 


512 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



5^ Al jk <Ll J jLj 01 «p Al p 

& y ✓ ii ✓ ✓ & * * & 

Itl t ^ ^ ox . 0 / • 0 ^ 0 ox x .f * < X' 'k'* ' 

J ysj 5-^j-i j*-g-^J Oo Jp ^ 01 *UL *-Lz<_} 

« z' ✓ / 

55 V / ✓ / £ ✓ A S 

I z z , !■’•'•' * • ■'" ,;! . o z zoz -'r 0 > ' ' ». z z , .z 

4J11 Jjzz<j ij^-r^ 9 4*-* 4_/’* J l /»-Lz>J 4jp aHi 

^ ' S* 

aIp Al ^< 0 ?j J*j Lgjt ^Jl J^L s-Uti i£>Csd! c-IIj-j IX-j aIIp Al 
cili. jij ^J- ji Xj ^ Ai Jx Ai 01 jL; l1 l; :Jui 

" S’ S' f 

jji ^-LsJj JOL ^lili .c~i£ 01 /*-*j :Jl5 fJJ ot oJJ J 4 * o^Cail 

's' S’ 

jviAj XLP Al ^jCs» Al JjAj f.lXj ^llli ilp Al ^Ojj >? 

OlXj t^J-i-yaJl ^.LJl J>-lj ttJwaJl ^ ^li s_3jjLyaJl ^9 

lils O—aji ^^«iJl ^iXl ULs .«u^L p ^ c. iiL 4 jlp disi _j^l 

^ S 5 

^Juvj a!1p Al Al Jjl-j 4ljl jlO.U jX*j ^dp Al Al Jj^-j 

S' S' S’ s' * , s’ ' as' s’ y O s’ \ . ✓ z' t-*'-' -*f S’ ' s'' s- fx J °. f •> f'" 

£?!-jJ C4JJ1 4oJo 4JLP 4 UI jo\ £3^ C^L^2 j u» 0^*u 

^ ~" 

4 JIp Al ^^iA 5 Al J s »Jj£9 ctjLvsJl f 15 J- O^ljJ ^>^1 

s’ “ 

j»^n] C* ^l-Jl W ’. Jl-ai ^/>1^1 53^ J^*l l-»i* <3^** (*X^j 

c«-L**IU ^fl-va- j l Cjl ^5 j»jj>-S 5*>L^aJl ^5 f. ( 3 -i Oi?~ 

yy a i m m s' - /- v z' 0 ji c/ z’ 1* 

1 ^s s' 0 * s' * y y s’ o y . y» . j, , . ^ o> . , . ✓ . o ^ ✓ o ✓ 

Oj-fiJ “^“l Aju»-w»>j 2 4jp 4)il 0 <-?w I^JiJlS f, (_ 5 **’ t/* 

^>1 oir 'Jfe 01 c. Jc; l 1 l' .Xi3i Ni ai o^X 

" ** " z’ 

01 AiL>ti ^j1 13 *^! OlS' L* ;aip Al («O^j 3 ^ jjI jLfti ^OAJl 

' ^ <t S' 

& s' y^ & \ * 

' ' °\' ^1 l'' *** I I y s' O S' S' s’ Os’ S' .s' y 

4JP 4i)l ^ 4i)l Oysj tS^i fjti 53 ^ 2 j 


1234. Dari Sahal bin Sa’ad As-Sa’idi RA, sesungguhnya telah 
sampai kepada Rasululah SAW bahwa ada suatu —perselisihan— di 
antara Bani Amr bin Auf. Maka, Rasulullah SAW keluar bersama 


FATHUL BAARI — 513 

kampungsunnah.org 




beberapa orang untuk mendamaikan mereka. Lalu Rasulullah SAW 
masih tertahan di sana, sementara waktu shalat telah masuk. Maka 
Bilal datang kepada Abu Bakar RA dan berkata, “Wahai Abu Bakar, 
sesungguhnya Rasulullah SAW masih tertahan, sementara waktu 
shalat telah masuk. Maka, apakah engkau mau mengimami manusia?” 
Beliau berkata, “Ya, apabila engkau mau.” Bilal pun melakukan 
iqamat, lalu Abu Bakar RA maju dan bertakbir. Kemudian Rasulullah 
SAW datang sambil beijalan di antara shaf-shaf hingga berdiri di shaf 
(pertama). Maka manusia mulai —ramai— bertepuk tangan. Biasanya 
Abu Bakar RA apabila berdiri dalam shalat, maka ia tidak menoleh. 
Ketika manusia telah ramai, beliau pun menoleh dan ternyata ada 
Rasulullah SAW. Maka, Rasulullah SAW mengisyaratkan dan 
memerintahkan kepada Abu Bakar untuk tetap shalat. Abu Bakar 
mengangkat kedua tangannya seraya memuji Allah, kemudian 
beijalan mundur ke belakang hingga berdiri di shaf. Lalu Rasulullah 
SAW maju dan shalat mengimami manusia. Ketika selesai, beliau 
menghadap manusia dan bersabda, “ Wahai sekalian manusia, 
mengapa bila terjadi sesuatu pada kalian saat shalat, maka kalian 
bertepuk tangan? Sesungguhnya tepuk tangan itu hanya bagi wanita. 
Barangsiapa terjadi sesuatu saat shalat, maka hendaklah 
mengucapkan ‘Subhanallah' (Maha Suci Allah), karena 
sesungguhnya tidak seorang pun yang mendengar ketika diucapkan 
‘Subhanallah ‘ melainkan ia berpaling [menoleh]. Wahai Abu Bakar, 
apa yang menghalangimu untuk shalat mengimami manusia ketika 
aku memberi isyarat kepadamu ?” Abu Bakar RA menjawab, 
“Tidaklah pantas bagi putra Abu Quhafah untuk shalat di hadapan 
Rasulullah SAW.” 


f « 


m* mi— l'" ' ^ , '' B/ ^ . X ✓ j'" l'" * l'""' 0 j'"® , O y' 

i i -i-» ■ 1 g i p aSJi j Lp IdJtS 

l'cJH *UlJ! J\ dh £ 


.p °J 


514 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



1235, Dari Asma', dia berkata, “Aku masuk menemui Aisyah 
RA sedang shalat sambil berdiri dan manusia pun berdiri. Aku 
berkata, ‘Ada apa dengan manusia?’ Beliau memberi isyarat dengan 
kepalanya ke langit. Aku berkata, ‘Bukti kebesaran Allah?’ Beliau 
mengisyaratkan dengan kepalanya yang berarti ‘Ya’.” 


T " 


-V 


:cJli 0 Al gjj 0 Al ^ 

cLwwJl s>r — j— aiu 4-Ip amI aJjI J 

UjI ;JlS L> j^aj\ Uli .lj^«Wl 01 jCili iL*Ci 

.Ijiijli £ij blj djiTjli liU c4j jUjJ 


1236. Dari Aisyah RA, istri Nabi SAW, bahwa dia berkata, 
“Rasulullah SAW shalat di rumahnya -saat sakit- dalam keadaan 
duduk, dan manusia shalat di belakangnya dengan berdiri. Maka 
beliau mengisyaratkan kepada mereka agar duduk. Ketika selesai 
shalat, beliau bersabda, ‘Sesungguhnya imam itu untuk diikuti. 
Apabila dia ruku’, maka hendaklah kalian ruku’; dan apabila dia 
bangkit, maka hendaklah kalian bangkit’.''’ 


Keterangan Hadits : 

(Bab memberi isyarat saat shalat). Ibnu Rasyid berkata, “Judul 
bab ini lebih luas, karena mencakup isyarat yang dimaksudkan sebagai 
jawaban atau selainnya. Berbeda dengan judul bab sebelumnya, 
dimana isyarat yang disebutkannya adalah sebagai jawaban saja.” 



Salamah). Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang 
disebutkan pada bab sebelumnya. Dalam bab ini dia menyebutkan tiga 
hadits: 


FATHUL BAARI — 515 

kampungsunnah.org 




Pertama, hadits Sahal bin Sa’ad tentang penyelesaian 
perselisihan di antara Bani Amr bin Auf, dimana dalam hadits tersebut 
diterangkan tentang kisah Abu Bakar yang menjadi imam shalat. 
Adapun konteks hadits ini dengan judul bab adalah pada kalimat, i£-t» 

jXa=)i (Dan manusia mulai bertepuk tangan ). Sebab meskipun 

beliau SAW mengingkari perbuatan mereka, tapi beliau tidak 
memerintahkan mereka untuk mengulang shalat. 

Gerakan tangan waktu bertepuk tangan adalah seperti gerakan 
tangan saat memberi isyarat. Hal itu disamakan dengan menoleh dan 
mendengarkan perkataan orang lain, karena semuanya mempunyai 
makna yang sama, yaitu memberi isyarat. Adapun sabda beliau SAW 
“Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk shalat 
mengimami manusia ketika aku memberi isyarat kepadamu ” tidaklah 
sesuai dengan judul bab, karena isyarat ini dilakukan sebelum beliau 
SAW masuk dalam shalat, sebagaimana dijelaskan pada hadits Sahal 
di bagian pembahasan tentang imam. Ada kemungkinan beliau 
memahami lafazh “ berdiri di shaf (pertama)" berarti telah masuk 
dalam shalat, dimana Nabi SAW saat itu lebih memilih memberi 
isyarat daripada mengucapkannya dengan lisan, padahal ucapan lebih 
dapat mengungkapkan maksud dibanding isyarat. Demikian pula 
indikasi yang dipahami dari konteks hadits tersebut, dimana beliau 
SAW agak lama berdiri dalam shaf sebelum akhirnya memberi isyarat 
kepada Abu Bakar, selain beliau SAW masuk ke dalam shaf dengan 
niat bermakmum kepada Abu Bakar. Di samping itu, seseorang 
disunahkan untuk langsung mengikuti gerakan imam dalam kondisi 
bagaimanapun berdasarkan sabda beliau SAW, fjLai ji' U* (Apa- 

apa yang kamu dapati, maka shalatlah [lakukanlah]). 

Kedua, hadits Asma' tentang shalat ketika terjadi gerhana, 
dimana beliau menyebutkannya dengan sangat ringkas. Adapun 

,, t' 

korelasi hadits ini dengan judul bab tampak pada lafazh, j&U 

(Beliau mengisyaratkan dengan kepalanya). Hadits ini telah 


516 — FATHUL BAARI 

Eampungsunnah.org 



diterangkan secara mendetail dalam pembahasan tentang shalat 
gerhana. 

Ketiga , hadits Aisyah tentang shalatnya Nabi SAW di rumahnya 
dalam keadaan duduk. Hubungannya dengan judul bab terdapat pada 
lafazh, o' j&ls ( Beliau mengisyaratkan kepada mereka, 

hendaklah kalian duduk), sebagaimana yang telah diterangkan dalam 
masalah imam. Di sini terdapat bantahan bagi mereka yang tidak 
membolehkan menjawab salam dengan isyarat, dan membolehkannya 
dengan tujuan yang lain, sebab tidak ada perbedaan antara memberi 
isyarat untuk memerintahkan seseorang untuk duduk dengan memberi 
isyarat untuk menjawab salam. 

Penutup 

Bab-bab yang membahas tentang sujud Sahwi memuat 19 hadits 
marfu\ 2 di antaranya disebutkan dengan jalur mu’allaq sesuai hadits 
Kuraib dari Unimu Salamah, Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Azhar 
dan Miswar bin Makhramah, dimana mereka -kecuali Ummu 
Salamah- mengatakan, “ Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah 
SA W melarang melakukannya ”. Semua hadits di tempat ini 
mengalami pengulangan, baik di bab ini maupun pada pembahasan 
sebelumnya, kecuali hadits yang baru disebutkan. Bagian hadits ini 
juga pernah disebutkan pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat, 
selain hadits Abu Hurairah, “ Hendaklah sujud dua kali sedang ia 
dalam keadaan duduk'. Semua hadits tersebut telah diriwayatkan oleh 
Imam Muslim. 

Dalam pembahasan ini terdapat 5 atsar dari sahabat dan selain 
mereka, di antaranya adalah atsar Urwah yang disebutkan dengan 
sanad yang maushul di bab terakhir, dan atsar Umar tentang sikap 
beliau memukul orang-orang yang melakukan shalat sesudah shalat 
Ashar. 

Hanya Allah yang memberi petunjuk kepada kebenaran, dari- 
Nya permulaan dan kepada-Nya tempat kembali. 


FATHUL BAARI — 517 

kampungsunnah.org 




